


— Piala Lampu-Lampu 
Penerang 





2 De AAS : 





Syeikh Al Farra' Al Baghawi 


TERJEMAH 


MISYKAATUL MASHAABIH 
(PIALA LAMPU-LAMPU PENERANG) 
JILID Y 


Penterjemah : 


Yunus Ali Al Muhdhor 


Penerbit CV. ASY SYIFA' Semarang 





Judul Asli : 








Diterjemahkan dari buku asli berjudul : 


Penyusun 
Judul Terjemah 


Penterjemah 
- Diterbitkan oleh 


- Cetakan Pertama 
- Khat Arab 

- Settingisi 

- Lay outisi 

- Korektor 


- Design cover 
- Allrightreserver 


ii 


MISYKAATUL MASHAABIIHHI 
: Syeikh Al Farra' Al Baghawi. 
: TERJEMAH MISYKAATUL MASHAABIH. 


(Piala Lampu-lampu Penerang) jilid V 


: Yunus Ali Al Muhdhor 


: Penerbit CV. Asy Syifa' Semarang 


Ji. Puri Anjasmoro Blok A2 No. 14-15 
Telp. 605062 - 615163 - 605121 Semarang 50144 


: November 1994 
1 Rahmatullah 

: Infra Jaya Repro 
: Infra Jaya Repro 
: Ashari 


Drs. In'am Fadholi 


: Pro Graphic Studio 


SEKAPUR SIRIH 


Aa Ia LAI 


Ada dua macam konseptual Islam, yaitu Al Our'an dan Al Ha- 
dits. Al Our'an adalah firman Tuhan yang diwahyukan melalui Jibril, 
merupakan pengejawantahan dari kebenaran dan dasar bagi jalan hi- 
dup Islami. Kitab ini merupakan petunjuk yang menuju kepada per- 
kembangan kepribadian manusia dan peraturan sosial atas dasar ke 
Esaan Tuhan. 

Rasul sering dijadikan sumber rujukan untuk perumusan sis- 
tim kebudayaan, pendidikan, sistim sosial, moral, hukum dan segala 
cara hidup yang Islami. Sebab Rasul adalah personifikasi Al Our'an 
"Figur yang ideal", kata Al Our'an, "Beliau adalah Al Our'an yang 
berjalan", jawab Aisyah istri Rasul kepada penanya. 

Al Our'an adalah Kalam Allah. Seandainya semua samudra 
dijadikan tinta dan semua pepohonan dijadikan Kalam, niscaya semua 
akan habis sebelum selesai penulisan Kalimah Allah. Maka bagaimana 
melukiskan gambaran perilaku Rasul, sama beratnya melukiskan Ka- 
' Jam Illahi. Karena Rasul yang seidentik dengan Al Our'an masih bisa 
diraba, dilihat, didengar, dirasa dan diajak berdialog, sebab beliau juga 
manusia maka penggambaran sifat keteladanan beliau masih bisa ditu- 
lis yang telah direkam oleh para periwayat hadits setelah melalui ber- 
bagai macam analisis yang amat teliti, riset metodologik yang teliti 
dan berbelit-belit serta penyaringan hadits yang amat ketat. Demikian 
ini terbukti dengan bermunculnya berbagai macamkitab hadits, yang 
antara lain adalah kitab "Misykaatul Mashaabih" yang berinitial 
dengan arti "Piala Lampu - lampu Penerang". 

Dalam pengumpulan hadits para ulama' mengembangkan teori 
kritik historis Rasul, mereka menyebutnya " Ulumul Hadits", termasuk 
didalamnya ilmu "Musthalah Hadits", ilmu perawi hadits. Dengan 
Ilmu itu mereka menguji validitas internal dari riwayat-riwayat yang 
sampai. : 

"Misykaatul Mashaabih" dalam bentuk terjemah bahasa In- 
donesia merupakan satu langkah kemajuan yang baru di antara ribuan 


iii 





. 


langkah kemajuan yang lain dalam dunia terjemah. Memang tidak 
dapat disangkal, wajah kitab aslinya dengan kitab terjemahannya ada 
perbedaan, meski tidak dalam medan yang prinsip. Karena seni dan 
jiwa bahasa Arab berbeda dengan seni dan jiwa bahasa Indonesia. 
Apalagi yang digambarkan kebesaran perilaku Rasul. | 

Pengarang hanya mampu berkata, Rasul adalah bak bak piala 
lampu-lampu penerang "Misykaatul Mashaabih" lalu diukur dengan 
untajan mutiara-mutiara hadits bab persub bab dan pasal demi pasal 
yang keseluruhannya bercerita tentang dari Rasul. Kekagumannyater- 
hadap pribadi Rasul, seorang kafir yang bernama Thomas Carlyle 
dalam on Heroes Worship hanya mampu melukiskannya dengan kali- 
mat : "Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang 
pasir yang tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi 
pelita yang menyinari angkasa sejak Delhi sampai Granada", 

Semoga percikan sinar ledakan butir-butir padang pasir itu 
mengimpas kemari lalu menyinari angkasa Indonesia dan mengangkat 
kembali kebesaran Islam di Indonesia. 


Penterjemah, 
Yunus Ali Al Muhdhor 


iv 


DEPARTEMEN AGAMA 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Husni Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3888 
JAKARTA 








——SURAT REKOMENDASI 
No. :Pe III/KU.03. 1/110 /503/1993 


Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama RI 
Badan Penelitian dan Penganbangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASY-SYIFA 
Almat 3 Puri Anjammoro Blok A2 No. 14 —15 
Semarang. 
1. Penerbit ASY-SYIPA telah menerbitkan buku-buku agana dan w— 


mus serta bukuebuku terjemah (al-gur'an dan Hadis/Kutub Sit- 
tah). 


2. Buku yang diterbitkan Penerbit ASY-SYIFA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahu- 
an dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 


Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah t— 
mua 


Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dapat di-— 
pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 

AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 

KEPALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA 
AN A 








DAFTAR ISI 











Sekapur Sirih.........ooooooooooooooooooo. Base bansatnnaa Debadnak nomina iii 
Daftar ISi ee inn anna nana Naam annn Vii 
KITAB TATA KESOPANAN 

Pasal pertama 1 
Pasal kedua ......oooooooooooo.oooooooooo 9 
Pasal ketiga ......ooooococooooooo sa 17 
“ Bab Mohon Ijin Bila Hendak Masuk Rumah Seseorang .............. 23 
Pasal pertama 23 
Pasal kedua .....oooooooooo nenen Na dangnag ... 25 
PASAl KELIMA W.cirsen inn sesisannesinse anna etan ank eaha menda iaa ban dan nana Man anna 27 
“ Bab Saling Berjabatan Tangan Dan Saling Merangkul Jika 
Bertemu: serena ih ena u ngga an ban mn dana 29 
Pasal PErt AMA “aren en en ann anham eema aman amanat 29 
Pasal kedua ....ooooooooooooooooo nana 30 
Pasal ketiga .......—ooooooooo Pa Dn an ec... 37 
“ Bab Berdiri Untuk Menghormat ................ Pan ee uu oona 39 
Pasal pertama ....ooooocoooooooooooooomeannenaeaana 39 
Pasal kedua ....oooooooooooooo Panai kan dnnnGanen ehane pen nnnankaaaNanana perna 40 
Pasal ketiga ......ooooo.Woo.Wo”Woooomnseannan me. 
“ Bab Duduk, Tidur, Dan Berjalan ...........oooooooo kanan 45 
Pasal pertama .....oooooooooooooooooooooomoneneensnnnan 5 
Pasal kedua “....oocoooooooooiWentenennnaanena nenas AT 
. Pasal ketiga ......ooo.co.coooooooooooooooooooenentnnatn 53 
“ Bab Bersin Dan Menguap “e..oooooooooooocoocoooooo Miang 34 
Pasal pertama .....oooooooo.ooooooeeeeenentarantan 54 
Pasal kedua ...ooocooooooco.oooooooe eren enranneananann a.n 57 
Pasal ketiga ......oo..ceocoooooooooooooooomeean engan 60 
": “Bab: Tertawa inbok boneka amnesia 61 
Pasal pertama ....oooooooooooooooooenennnnenenennanenanannan 61 
Pasal kedua .....oooooooooooooooooeneenentnenan 62 
Pasal ketiga ........ocooooooooooooooomooo 63 


vii 





viii 


Bab Memberi Nama .........ooooooooooooo.oo oo oo 64 


Pasal PErtaMA' His eredem ben mna anna sanga atas 64 
Pasal Kedua Heiisa saban banana NN NN .. TO 
Pasal ketiga “...oooooooooooooomomommenerneneneanann 76 
Bab Kata-kata Puitis Dan Syair ........oeocoooooooooocoo.ooooooo 78 
PaSal: pertama W.ioiocessen0nzansn nanas mna en ana 78 
Pasal kedua Hari sanitea idaman nenen so en iannanaa asem Baaran snaaan 83 
Pasal ketiga.....ooooooooooooo. Kesha benaditaoatndbasabosanania 88 
Bab Menjaga Lisan, Ghibah Dan Mencaci Maki........oooocoo. 92 
Pasal pertama .....oooooooooooooooooonennnennnanaan 92 
Pasal KEJU Wibenpaisbn0 antenna inn neb an Ban rn sia ner daun senin 101 
Pasal ketiga .....oooooooooooooooooooeeeeenenenenenaann 113 
Bab: Berjanji iban mms 123 
Pasal pPErtAMA.wdeisessenxsesinesnsidiiansanasana sendi Kasad amakbesansn nemu aanannsdan 123 
Pasal KEDUA 222i SAN an 124 
Pasal Ketiga: -aihnsssani esensi senainen ena temen angen dayak 126 
Bab Bergurau/Bercanda “...o.ooooooooooooooo. Hanganaanaa na 127 
Pasal pertama .....ooooooooooooooooooooooomeennennnaann 127 
Pasal KEdUd isi nernes sn enetism ed me kn sa e a atnbaapa naa aanb anon 127 
Bab Saling Berbangga .....ooooooooooooooooooomocomoooio 133 
Pasal pertama .....oooooooooooooooooeraean Tovacenena 133 
Pasal Kedua Se in Nana 136 
. Pasal ketiga .....ooooo.oooooooomneeeanene nana 141 
Bab Berbuat Kebajikan Dan Menyambung Tali Kekerabatan ..... 143 
. Pasal pertama .....ooooooooooooooooooooooo 143 
Pasal Kedua Keisha seen lan malai ha ema 150 
Pasal ketiga ....oooooooooooooooooooo 156 
Bab Kasih Sayang Dan Lemah Lembut Terhadap Semua Orang . 164 
Pasal pertama .....oooocoooo.ooooooooooooooooooooooooooo 164 
Pasal'kedua nba aan Bengsb nanas 173 
2 Pasal Ketiga cresieknansini ala nan Bean NANGA 183 
Bab Menyintai Seseorang Karena Allah .........o.oocoocoooooooooooo 190 
Pasal Perta MAL con ie nasn bae ana kangen 190 


Pasal KEdUA w.e.srsen2ix200nsne na nannnnnn tera soseninsbborern ta sana na naman anta anabenaananae 194 
PASI KETIFA Sea Iban mmk 200 
Bab Dilarang Memutuskan Hubungan Dengan Sesamanya Dan 
Dilarang Membuka Kejelekan Orang Lain .........—oooo. 204 
Pasal pertama .....oooooooocooooooooooooo. 204 
Pasal KEJUA .ee2or0nelnenbieneenan abad Memenin mnNnamemanana maa 207 
Pasal ketiga ....ooo.oooooooooooooooowene nenen 215 
Bab Berhati-hati Dan Tidak Ceroboh Didalam Segala urusan ..... 217 
Pasal pertama ....ooooooooooooooooooooete -. 217 
Pasal KEJU w.odisssiconbissnennknbensn nenen dandanan ene sana anama maan anmaenan 218 
Pasal: KERigA Werasensasinessnibennanan esennnsn ban senevan sanak naa sandonN adas na ansntngh 222 
Bab Lemah Lembut, Malu Dan Berbudi Pekerti Yang Luhur ...... 225 
Pasal pertama ....o.oooooooooooooooooooooo. 225 
Pasal KEJUA W.ersssssorseses2ninsi0eseisnebsitasnsinannnn setan aretedamnenanh sanaNtamamamaka 228 
PAN SN Sea en NA ND PA ANA NP AS NA AA RN 234 
Bab Marah Dan Sombong... 239 
Pasal PErtAMA: “does ssennesnondeskena senen ebennen ikan bannanen Ken ansemnnssananadannunsan 239 
Pasal Kedua Hanna nsnganasanean akasia 242 
Pasal ketiga ....oeoeooooooooooooooooeesenenann 245 
Bab KedzaliMan ......oooooooooooo.oooooooooo. 249 
Pasal pertama ....ooooooooooooomoooeeeeneennan ... 249 
Pasal kedua .....oooooooooooooooooomumenatntnn 252 
Pasal ketiga .....ooooooooooooooooooooooomooomocmnnan 254 
Bab Amar Ma'Tuf ...oooooooooooooooo 258 
Pasal pertama “..oooooooooooooooomenennna 258 
Pasal kedua ....oooooooooooooooooooan 260 
Pasal ketiga .....ooooooooooooooooooooooo. 211 
Bab kalimat-kalimat Yang Mempesona Di Hati ......ooooooooooo 275 
Pasal pertama... 215 
Pasal kedua ....o.oooooooooooooooooooooooooo.i. 283 
Pasal ketiga .....oooooooooooooooomommetarscnenanannn 298 
Bab Keutamaan Kaum Fakir Dan Kesederhanaan Hidup 
Nabi Saw. “...oocoooocoooooooooooooooooooooooooooooooooo. 318 
PBSA1 PEAMA Mercon rarneo esa rebana embmssn 318 





Pasal kedua 





em ana banana laa anakanak Done bnn Ga sahannesestanestann 329 
Pasal KEgA mriren kana taka samaan bae makan aa 331 
Bab Bercita-cita Dan Berpengharapan .............ooooo.coe. Aennanbasinkndnan 339 
Pasal PErtaMA w...oo we imon nee namenanesnnsaaa nira 339 
Pasal kedua .....ooooo.oooooooooooooooooooooooooooomme 342 
Pasal ketiga 45.2 einedetnsn niken eneenai han ba sak se ekahdanebennnanan Nela anb 345 
Bab Sebaik-baik Harta Dan Umur Untuk Berbakti Kepada 
Allah sa... an Aa Na AN PA 347 
Pasal pertama .....ooooooooooooooomooese Manusia 347 
Pasal kedua ...... Kara senmuen es innsna nisa Nan enda Ten TannenoN nan Kane nnaan 347 
Pasal ketiga ....oooooooooooooooooommnte 351 
Bab Bertawakkal Dan Sabar ......cooooooooooooooo.ooooooo.o. 356 
Pasal pertama .....oooooooooooooooomeeteneentenarneannaan 356 
Pasal: KEdUA wcsoiresidiearbnsin entin sean nnti amnsemasnsnsemasnsi 359 
Pasal ketiga .....ooooooooooooooooeeneneeenann 363 
Bab Riya' Dari Su 'Ah w.ooooio.yoooiesirseinskondasingkennamoseemean mantan 370 
Pasal pertama ..ooooocooooooooocoooooo.ooooooomxen snssstnnanas 370 
PASAK KEMNS Kian nb fersmak Benasaansi Genkai 13T2 
Pasal Ketiga: wsensisd1e0edenbinbrtesesekirn nasa ban katedanan nanah emo sanenahkan ena banan 376 
Bab Menangis Dan Merasa Takut Kepada Allah .....oooooooo.oooo 385 
Pasal pertama “...oooooooooooooooooooomeereaernnanaanann 385 
Pasal KedUa anita mna akna kana sean nanah rt DB 
Pasal ketiga .....oooooooooooomuan BNN 395 
Bab Berubahnya Manusia 
Pasal pertama ....cooooooooooooooooomomeat sevsseecananan 
Pasal kedua ...... 
Pasal ketiga....o.oooooo sentosa ennngaama anne rnnsanaan 403 
Bab Memberi Peringatan Dan Ancaman ...ooocoooooocooo. 405 
Pasal pertama ....oooooooooooooooooooommegnenaan .. 405 
Pasal kedua Saskia membasmi Miami 409 
Pasal ketiga .....ooooo.oo.oooooooomseenenga 411 


KITAB BERMACAM-MACAM FITNAH 
Pasal pertama .....ooooooooooooooooooooeoe Dbanan BA doa 413 


Pasal kedua .....ooooooooooooooooooooooo.o.ooo 424 


. Pasal ketiga ....oooooooo.o oom. 435 
Bab Peperangan-peperangan ......ooooooooooooooooooooom 437 
Pasal pertama ......ooooooooooooooooooooooom.oooooi 437 
Pasal KEdUd: venue sekam keadaan mm kapak abeba ane. AAD 
Pasal ketiga “ie ie ena benau naa mna bana 0... 455 
Bab Tanda-tanda Dekatnya Hari Kiamat ............oooooo.oooooooooo 458 
Pasal Pertama: “ine 2001 ie enen eren enam asisi 458 
Pasal KEdUA Sini iiim inn ken nana meme amnsaa 463 
Pasal Ketiga: bendera me e neannnan ka iban 411 
Bab Tanda-tanda Hari Kiamat Dan Munculnya Dajjal ................. 475 
Pasal, PEMAMA: wenei525 eni sisir entesasnes onani hennnene nahan naas dndadanln 475 
Pasal kedua Sea means akehninia 500 
Pasal: Ketiga: ssisessnte0neshls betina an asma mb temnsakn nanas sen unlabasaa 506 
Bab Kisah Ibnu Shayyad .....ooooooooooooo 507 
Pasal pertama ......ooooooooooooooneereenaannan 507 
Pasal KEdUa were peran bensin inti menda mna manado an an sadaneh 515 
Bab Turunnya Isa Al-Masih A.S. “oo. 519 
Pasal PErtAMA: seisi Beronilennesnsiniksi anne n ema kian meh eineb dahan Fasahengssk nana 519 
Pasal KE ea aa BL KENA ea BN BK 521 
Bab Dekatnya Hari Kiamat .....o.oooocooooocoooooooooooo 523 
Pasal pertama. »..cdo.cooooooooooooowooo.enodoebandenansensnkeneinesnnbaan 523 
Pasal. KEdUA: wer2eriiesennsn entin enable a katana tam naneinleanasa dadakan 525 
s PaSal KEtIgA: wind ren anetan ramen nm Mananta nanas 526 
Bab Hari Kiamat Tidak Akan Tiba, Kecuali Di Tengah Manusia 
Yang Paling Jahat ........ooooooooooomeeenetatnnaan 5217 
Pasal pertama ......ooooooooooooooooooooooooeeeeeeetenaenananann 521 


KITAB KEADAAN HARI KIAMAT DAN AWAL MULA 


DIJADIKANNYA MANUSIA 
Bab Ditutupnya Sangkakala PN NN YAA EA 532 
Pasal pertama .....oocooocoocoocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow 532 
Pasal kedua ....oooooooooooooooooooooooo 536 


xi 





Pasal ketiga 


“ Bab Dikumpulkannya Manusia Di Padang Mahsyar 
Pasal pertama 


Pasal kedua 
Pasal ketiga 


« Bab Perhitungan, Pembalasan Dan Penimbangan Amal 
. Pasal pertama 


Pasal kedua 
.. Pasal ketiga 


anocongencovononennensenneoanansenuanenanoonosasonononananacanaonnenenana so renuna 


seconanononsannooeen0 
#nnnnnnosungunsnvonenunesecooosorocooooncom.ococo.on#meco.#moo.naconsasaconsann 
enanongonenanenoocsnenunencanasnnsensannsonanannonnacenananananenansnoassnsanangena 


senvaseounananeneonennecooenoonasonesesananancenaganonooanenoounaanananacoenusoean 


soco.omooec.. 
saceencoooconcamanancccc.c.mowono..c#co.o.o.o#@oocoKo.oro.#c.oooo.cooo.wo.m0... 
sounungenooovoneneonenanonconenansecorenooooannannancanunananannnnsansanonan90ana9 


sesesenonegoncananenooranacogananaconasooenosooeoacasanawangcangaunnnanana 000020 


TATA KESOPANAN 


PA SI . 
Poni D5 
BAB MEMBERI SALAM 


Ba PAN Oo 


PASAL PERTAMA 


na ea LK Any) 3 
Ko AI Octa JG: Je. aa NN 


22, ?4 Par tenar IL « 
6 PENTAS ya Hesike 


“6G 2 Pa , andr 

BBA : NN ai IE ES A3 
rd 2 6 II Fi 23 
Li la maa. KAN PI AP (A9 
ye 1 ye AN a Papa 
NY aka VE KE SES 
, “AG WN KP Ke SA 23 TE 


NN, Hg — 


Ip PAN UN AP AU 

SA se S6. MA KPI 0933 
tt “ ?. 9 , sg Pe daa 5 

Gi IS. Ch3 og dgbg pala yo 


NO Ge Ipa, 939 2, 


Lag ON OX jaka 





4568. Dari Abu Hurairah ra. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: Allah menciptakan Adam atas typenya, tingginya 30 hasta, setelah 
sempurna ciptaannya, maka Allah bertitah padanya: "Pergilah para ma- 
laikat yang sedang duduk itu dan ucapkan salam kepada mereka, de- 
ngarkan apa yang diucapkan oleh mereka ketika mereka menjawab sa- 
lammu sesungguhnya salam yang diucapkan oleh mereka akan menjadi 
salammu dan anak cucumu". Adam segera mendatangi para malaikat 
seraya mengucapkan: "ASSALAMU'ALAIKUM'". Jawab para malaikat: 
"ASSALAMU'ALAIKA WARAHMATULLAH". Kata Abu Hurairah: 
"Para malaikat menambahkan ucapan: "WA RAHMATULLAHI". Se- 
lanjutnya kata Abu Hurairah: "Setiap orang yang masuk kedalam surga, 
maka typenya akan sama dengan type Adam dan tingginya 60 hasta, se- 
dangkan manusia yang diciptakan setelahnya makin berkurang tingginya 
sampai seperti ada sekarang". (Muttafag ' Alaih) 


dea Ha Ye An 


As oli api WEE 4014 

Rat ? Pan ca An 
Ae Ter KING Benteng 
Lan At MEN AK AN ul c 
SRI BEE KAA 3 


4569. Dari Abdullah ibnu Amru: "Ketika ada seorang lelaki ber- 
tanya kepada Rasulullah saw.: "Islam yang bagaimanakah yang paling 
baik?. Sabda beliau: "Yang mau memberi makan dan mengucapkan salam 
kepada orang yang kamu kenal, ataupun yang tidak kamu kenal". (Mutta- 
fag 'Alaih). 


Kan NSP Pa ob BAN 40V. 
PR AP Ad 


Da): Jas Sam PN En: Fa KA 


Pd £ AL Ye. 3223 


3. KASI SN Ba GAN 


Pe 2.1) 


a23 MAASEY TERI KE 
ee gita . TAN Can 1 


4570. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Setiap mu'min mempunyai enam kewajiban atas saudaranya sesama 
mu'min: Mengunjungi saudaranya jika saudaranya sakit, mengantarkan 
jenazahnya jika ia mati, menghadiri undangannya jika ia diundang, 
memberi salam kepadanya jika ia bertemu dengannya, memohonkan rah- 
mat bagi saudaranya yang ketika bersin mengucapkan hamdalah dan 
memberi nasehat bagi saudaranya baik ia ada ataupun tidak". (Muttafag 
'Alaih) 


Ae ren ta Pp MeX ad 
Han Aya WOSAS IG Je esa -tov3 
NG AAA ,2 OP Naa, AL an 
X PA ae" engga aa p| 
Cc 5 63 CJ 2 1 PPP Lela" 
| 2g Pa 
2S Sak Petuah Pa pa 
4571. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian telah beriman dan kalian 
tidak akan beriman sampai kalian telah berkasih sayang kepada sesama- 
nya. Aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika hal itu kalian laku- 


kan pasti akan menimbulkan kasih sayang diantara kalian, yaitu budaya- 
kanlah memberi salam diantara kalian". (HR. Muslim) 


Kenaa KEY AWNI g OG : J8, 4 AS -20VY 


Iu 


IS EN SOE SA 





4572. Dari Abu Hurairah: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Se- 
orang yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada seorang yang 
berjalan, seorang yang berjalan hendaknya memberi salam kepada se- 
orang yang duduk, kelompok yang sedikit hendaknya memberi salam 
kepada kelompok yang lebih banyak jumlahnya". (Muttafag ' Alaih) 


pa Ta Sy 


Pe 2325 IE» JG KE t0vr 


KOEIET STA JL hah P3 


ap 


4573. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Hendaknya seorang anak kecil memberi salam kepada seorang yang 
lebih tua, demikian pula, hendaknya orang yang berjalan memberi salam 
kepada orang yang duduk dan kelompok yang kecil hendaknya memberi 
salam kepada kelompok yang lebih banyak jumlahnya". (HR. Buchari) 


PNG, ON Age AI ar 
SA ang Ol: JB elie-t0V3 


9 UK Sen 
da bae « SE 
4574. Dari Anas katanya: "Pada suatu kali, ketika Rasulullah saw. 
bertemu dengan sekelompok anak kecil, maka beliau memberi salam 
kepada mereka". (Muttafag 'Alaih) 


KA Dara de» Is. BALA - 200 
P PA AP ML AUA - 
SEN, kera MN Dana: ungen KIE 


na 
«3, 2 Irit 13 Kh 


21319 


dor. 


4575. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jangan kamu mendahului memberi salam kepada orang Yahudi maupun 
orang Nashrani.- Dan jika salah seorang dari kamu menemui mereka di 
suatu jalanan, maka pojokkanlah ia sampai ke tempat yang amat sempit 
baginya". (HR. Muslim) 


Pa 7 A4 
angpran 006: 


Y TAG aa, 


PA SN 


KN 

- 
Ie 

3 

aa 

nd 

N 

N 

- AN 
& 
NU 
N1— 

X 

&N 

Ir 

TX 


4576. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jika seorang Yahudi memberi salam kepada kalian, maka sebenarnya ia 
mengucapkan : "ASSAAMU'ALAIK", (yang artinya: Semoga kebi- 
nasaan bagimu), maka ucapkanlah: "WA'ALAIK", (yang artinya: Demi- 
kian si Pa "3 0 P5 'Alaih) 


»”.1 AND VA S6 ae C 
“5 -. Lan 5. : CA al SK 6 “Ga SL ag 


AT 


4577. Paya Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika 
salah seorang ahli kitab memberi salam kepadamu, maka ucapkanlah: 
"WA 'ALAIKUM saja". (Muttafag ' Alaih) 


(2 Pecat Oa 


op Tan) Ga 36, Mn 3 - LOVA 
AS YG Fasa Ga NN 
CE. Ju kara AAN KS 9 PUNK ls 5 "31 ra 9, 





EP 1 ON 
- 2 “ 2 
Ah 9) “ (223 .... | 
Gang Ga Ka Ka 01) 33 
AKA. ng Pn na 
33 “ih - ke) AN. 3 1 is Tae Sa aa 
PAPUA Ka Ig tr Pp 


ASN K2 AN Bosan A1 
3 ET era - area, AAA TES, 
Pe “ £ 1... 2 Una . 2 F9 
: J6S IBU ae Kas IG SG, KEANA gada 
n, MA SEC di 
7 ( 231 
BS AI Pan 
- (1 1 1 £ : 

Ar s3 : 96. Da 23 


APA 


Ca 
KA Ye AN 356 


4578. Dari Aisyah katanya: "Pada suatu kali ada sekelompok kaum 
Yahudi datang .menemui -Rasulullah saw. sambil mengucapkan: "AS- 
SAAMU'ALAIKUM/semoga kebinasaan ditimpakan pada kalian", maka 
jawabku: "BAL 'ALAIKUMUS SAAMU WALA'NAHjsemoga ke- 
binasaan dan kutukan “ditimpakan kepada kalian". Ketika mendengar ja- 
wabanku yang sepedas itu, maka sabda beliau: "Wahai Aisyah, se- 


sungguhnya Allah amat Iemah lembut dan Allah amat suka pada segala 
hal yang bersifat lemah lembut". Tanya Aisyah: "Tidakkah engkau men- 
dengar apa yang telah mereka ucapkan, wahai Rasulullah?". Sabda be- 
liau: "Ya, aku telah mendengar ucapan mereka dan aku telah menjawab- 
nya: "WA 'ALAIKUM". Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hanya 
Nabi mengucapkan: "ALAIKUM", saja". (Muttafag ' Alaih) 

Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Aisyah berkata: "Pada suatu 
kali, ketika kelompok kaum Yahudi datang kepada Nabi saw. seraya 
mengucapkan: "ASSAAMU'ALAIK/semoga kebinasaan tertimpa kepa- 
damu", maka Rasulullah saw. menjawab: "WA 'ALAIKUM". Jawab 
Aisyah: "ASSAAMU'ALAIKUM WA LA'ANAKUMULLAHU WA 
GHADLABA 'ALAIKUM/semoga kebinasaan, kutukan dan murka 
Allah tertimpa atas kalian". Sabda Rasulullah: "Wahai Aisyah, janganlah 
kamu menjawabnya sepedas itu, dan janganlah kamu berlaku kasar dan 
tidak manusiawi". Tanya Aisyah: "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tidak mendengar apa yang telah mereka ucapkan?". Sabda beliau: "Apa- 
kah kamu tidak mendengar jawabanku atas mereka?". Sesungguhnya 
ucapanku kepada mereka akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan ucapan 
mereka terhadapku tidak akan dikabulkan oleh Allah". Dalam riwayat 
Muslim disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Wahai Aisyah, jangan- 
lah kamu berlaku yang sekeji itu, sesungguhnya Allah tidak suka dengan 
perbuatan keji dan tidak suka kepada orang yang melakukannya". 


Ku AN era HA Metal L0V8 
SN Gas NG ya 


Grakocak 
Pa KA AU 


Asa Aa A an 


4579. Dari Usamah ibnu Zaid, bahwasanya ketika Rasulullah saw. 
lewat disuatu majlis yang terdiri dari kaum muslimin dan kaum musy- 
rikin, maupun kaum Yahudi, maka Nabi saw. memberi salam kepada 
mereka". (Muttafag ' Alaih) 


CU Pn NN 
" 





N “ an. Kan 5 PAR 1S 
| 2 AG JA Ka EK 1 Kala 


"7 


TPA YG. 95 KE Ya Sa 


" 


NS, FN jae 2. 6 9 Sp ni LA 
(M4 Pe 35 / 0... 
SISTA 5 Lada. LA TT 2 KAI 39 


KA Gita 


4580. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan". Kata para sahabat: "Wahai 
Rasulullah, setiap orang dari kami perlu untuk duduk di tepi jalan se- 
.kedar untuk mengobrol". Sabda beliau: "Jika hal itu memang tidak dapat 
kalian tinggalkan, maka berikanlah hak jalanan". Tanya mereka: "Apakah 
hak jalanan, wahai Rasulullah?". Sabda beliau: "Tundukkan pandangan- 
mu, cegahlah kejahatanmu, jawablah salam, suruhlah yang baik dan ce- 
gahlah yang tidak baik". (Muttafag' Alaih). 


- me 2, 2 “rr 3) AA 
Pa - 
eta TN - ana 


4581. Dalam kitab "Wa-Irsyaadus sabil", Abu Dawud juga meriwa- 
yatkan hadits diatas yang bersumber dari Abu Hurairah. (HR. Abu Dawud) 


Tg Aa 9 2303 Ke pai. £ Pad Apa L AY 
2gp o'y AN TU ON Jaga 2 


4582. Abu Dawud juga meriwayatkan hadits tersebut dari Umar, 


'hanya saja ada tambahan: "Tolonglah seorang yang membutuhkan per- 
tolongan dan tunjukkan jalan yang benar pada orang yang tidak tahu 
jalan". 


PASAL KEDUA 
2 OI SA G3 NS 
KL A35 JG: J6, Op LON 


Aa 


3 


tp 


Ge HAL Ta Kg 


Td BBI Ie IOI, 9 
tuje Ina (SN Ka £ 
Ap 

“ PA er ' y Pa ea BD AD Id 


CAN ANA Lana DO) 20 
MI "Gia Wlola). A4 $ BEAN 


4583. Dari Ali katanya: “Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bagi 
seorang muslim mempunyai enam kebajikan terhadap saudaranya sesama 
muslim. Memberi salam jika ia bertemu dengannya, memenuhi undang- 
annya jika ia diundang oleh saudaranya, memohonkan rahmat bagi sau- 
daranya yang bertahmid setelah ia bersin, mengunjungi saudaranya jika 
ia sakit, mengantarkan saudaranya jika ia mati dan memberikan kese- 
nangan bagi saudaranya sebagaimana yang ia senangi bagi dirinya". (HR. 
Tirmidzi dan Darimii) 


ge at 0 2 
AI MIDI Yg Oei L0A$ 
23. FA NON 
— hk pi PIN IS Sa 
AG PGA NO AJ ar 
IG Ale ag ai J6 Sae 
AGS, Por Nana KEY KIE IN 


9 





LA PALU, FE arad G,? “2.3 
se Asma rai? Opa 
Pi CO Ata ann "AA area 
Lp X3 5 Ads 39. (AAA 
1. Gir lola) 


4584. Dari Imran ibnu Hushain katanya: "Ketika ada seorang datang 
pada Rasulullah saw. seraya berkata: "ASSALAAMU'ALAIKUM ", 
maka Nabi saw. menjawab salam orang itu, kemudian setelah orang itu 
duduk, maka Nabi saw. berkata: "Baginya diberikan sepuluh kebajikan". 
Kemudian ketika ada orang lain datang seraya mengucapkan: "AS- 
SALAAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAH". Beliau menjawab 
salam orang itu sebagaimana yang ia ucapkan. Ketika orang itu duduk, 
maka Nabi saw. mengucapkan: "Baginya dua puluh kebajikan". Ketika 
ada orang lain datang seraya mengucapkan: "ASSALAAMU'ALAIKUM 
WA RAHMATULLAH WA BARAKAATUH", maka Nabi saw. men- 
jawab salam orang itu sebagaimana yang ia ucapkan. Ketika orang itu 
duduk, maka Nabi mengucapkan: "Baginya diberikan tiga puluh ke- 
ba (HR. Tirmirdzi dan Abu Dawud) “1). 


, ar 
Ka HAN Fb NY NA Je-tON0 
Y AP 9 GS 


Pena JS PSI INA 5159 


PP Lean 3 CO IPP OA 


: Ng og. uga ji: (Tg Ab AA 9 23 


4585. Dari Mu'adz ibnu Anas katanya: "Ketika ada seseorang datang 
kepada Nabi seraya mengucapkan: "ASSALAAMU'ALAIKUM", maka 
beliau menjawab salam orang itu seperti yang ia katakan. Setelah orang itu 
duduk, maka Nabi saw. mengatakan: "Baginya diberi sepuluh kebajik- 


1). Hadits tersebut termasuk hadits hasan. 


10 


an". Kemudian ketika ada orang lain yang datang seraya mengucapkan: 
" ASSALAAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAH", maka Nabi saw. 
menjawab salam orang itu sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian 
ketika orang itu duduk, maka beliau saw. bersabda: "Baginya diberikan 
dua puluh kebajikan". Kemudian ketika ada orang lain yang datang 
seraya mengucapkan: "ASSALAAMU'ALAIKUM WA RAH- MA- 
TULLAH WA BARAKAATUH WA MAGHFIRATUH", maka beliau 
menjawab salam orang itu sebagaimana yang ia ucapkan. Setelah orang 
itu duduk, maka Rasulullah mengucapkan: "Baginya diberikan tiga puluh 
kebajikan". Kemudian ketika ada orang lain yang datang seraya meng- 
ucapkan: "ASSALAAM'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA 
BARAKAATUH", maka beliau menjawab salam orang itu sebagaimana 
yang ja ucapkan. Setelah orang itu duduk, maka Rasulullah meng- 
ucapkan: "Baginya diberikan tiga puluh kebajikan". Kemudian ketika ada 
orang lain yang datang seraya mengucapkan: "ASSALAAMU'ALAI- 
KUM WARAHMATULLAH WA BARAKATUH WA MAGHFI- 
RATUH", maka beliau saw. menjawab salam orang itu sebagaimana 
yang ia ucapkan. Setelah orang itu duduk, maka Rasulullah bersabda: 
"Baginya diberi empat puluh kebajikan". (HR. Abu Dawud) 


KE A4 A9 1 ren Nu NG L6A1 


" 


Pa Genan N Ta KG 
IA ola): 2 2 SL es IglBI 


Log polo. Gagal 


4586. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Seorang yang lebih afdhal di sisi Allah adalah seorang yang terlebih 
dahulu memberi salam". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Ap 03, negri Lan GE 9... 
Mam Bye JE KEG GAN OP ULONV 
at .ip 
sAPl oto) . HS 
4587. Dari Jarir: "Ketika Nabi saw. lewat didepan sekelompok 
kaum wanita, maka beliau memberi salam kepada mereka". (HR. Ahmad) 


11 





7 


? At IN op? AA pan 
G1 JB KG MUBIN SE OM 


7. 
PIL 1 2 PL MI Jan PP 
5. 51 131 |: 
yeee e3 Pie kam Ol 27 DAS ag 
wildan 2 OLI Up AI AMI 2 


Dyno 0, 
PP ve ama 3 Fr M ol9) PA Apu! 
Pena ehi apa Ka 9 Ip IA Aka 2 rgA 0 
089 


pg pa 0g NE PAs9): Log pi S9) 
“ ” 


4588. Dari Ali bin Abu Thalib ra. katanya: "Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Jika ada sekelompok orang sedang berjalan, maka telah cukup 
bagi mereka jika ada salah seorang dari mereka yang memberi salam. 
Jika ada sekelompok orang yang duduk, diberi salam, maka telah cukup 
bagi mereka jika ada salah seorang dari mereka yang menjawab salam". 
(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman secara marfu”). Abu Dawud juga 
meriwayatkan hadits tersebut dan dikatakan bahwa hadits tersebut di- 
marfu”kan Al-Hasan ibnu Ali, gurunya Abu Dawud). 


aa 


Cr A20 TA PA 1”... 

HP Or p ha Lahat Yg kp LONA 
PE OK AM M0 Lan nyanan 

Up Ca ya JL Ag AN ga MA 


Ne, Ao TAP PLAN nan LEK 
: - 2127 (iya 4 ? 9 2 Pa, 2, 
SA Ak. PL aa 3 Kakan 
.. p r “ - .. 
Fo II, 9 


'y dp 2 1 
Casanp 0 Ca: J3, Sisa olgy SL 


4589. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya, 
Rasulullah saw. pernah bersabda: "Tidak termasuk golongan kami se- 
orang yang suka meniru tradisi golongan lain. Janganlah kalian meniru 
kaum Yahudi maupun kamu Nashrani. Sesungguhnya kaum Yahudi 
memberi salam dengan memberi isyarat beberapa jari, sedang kaum 
Nashrani memberi salam dengan memberi isyarat telapak tangan me- 
reka". (HR. Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadits tersebut sanad sanadnya 


12 


dhaif) 


KE KEA G BA -t0a, 
NAN Ana SY SURYA LAN J6 


2131 Sen AL Zee re 
Kla 3 TAN Oke O yan aU 


2 pp 
daly plola) das 
4590. Dari Abu Hurairah ra. katanya, bahwasanya Nabi saw. telah 
bersabda: "Jika salah seorang dari kamu bertemu dengan saudara sesama 
muslim, maka ucapkan salam kepadanya, sampaipun jika antara kedua- 
nya terpisah oleh sebuah pohon, dinding atau batu, maka ucapkanlah sa- 
lam jika ia bertemu padanya". (HR. Abu Dawud) 


GS) Kalah Ae: Ma 102) 


Hau Es Tj 


papa, pal LAN 
Kah MA 3 Pes Kya 


4591. Dari Oatadah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika 
kalian hendak masuk di suatu rumah, maka ucapkanlah salam pada 
penghuninya, dan jika kamu keluar dari rumah itu, maka ucapkanlah 
salam bari penghuninya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman secara 
MUTSa ) 


d 4, IP ata Jek KEP Ketan Tan Da 
Par 3 - a sa Oi valu tOAY 
TN. rara 31 Oia Ie “9 
aa 9 Cu Le KO GATOT | TO 


s sila : an 


PT 


13 





4592. Dari Anas bahwasanya, Nabi saw. pernah bersabda padaku: 
"Wahai anak, jika kamu hendak masuk ke rumah keluargamu, maka 


ucapkanlah salam pada keluargamu, agar engkau dan keluargamu diberi 
barakah". (HR. Tirmidzi) 


PSA sd AD 315 JG: JB paje-tOar 
"Ghadlola): Ng 


4593. Dari Jabir katanya: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ucap- 
kanlah salam sebelum kamu berbicara". (HR. Tirmidzi) 


Pa “0d 4 ap) 1 Pd 1, | 
PNG beb Men tama na Cia $ 
Abal! 3 5: JG ( year vs TOA, 
KAL er Ai kan a IL ta IK 
Ok. AO ITN OP AN: JD 
" - 

CN engtad gn 

4 . . - 
oglagalota) » NS se Kao PAI 
4594. Dari Imran ibnu Hushain katanya: "Dulu di masa jahiliyah, 
jika kami memberi salam, maka kami mengucapkan: "Semoga Allah 


memberi rahmat bagi pandangan matamu", atau ucapan: "Selamat pagi", 


akan tetapi setelah Islam datang, maka kami dilarang meneruskan tradisi 
semacam itu". (HR. Abu Dawud) 


LE 3 15 AE 00 
OSK ISIS EN Aa KAA 
LI AE 2 NAS JB SK 
MEN KAI KIE IG SN Uk 


14 


sogh pl ola) 


4595. Dari Ghalib ra. katanya: "Ketika kami duduk di depan pintu 
rumah Al Hasan Al-Bashri, tiba-tiba ada seorang yang datang seraya 
berkata: "Aku telah diberitahu oleh ayahku dari kakekku bahwasanya ia 
pernah bercerita: "Pada suatu kali ayahku pernah menyuruh aku untuk 
menemui Rasulullah seraya berpesan: "Datanglah pada Rasulullah saw. 
dan sampaikan salamku pada beliau, maka beliau berkata: "ALAIKA 
WA 'ALAA ABBIKAS-SALAAMU". (HR. Abu Dawud) 


SA II ATK & jali PAI G1 G-toa1 


rd 


UN BRA BE da Ira AG Lc 


| | | “ , 
| SP ae P) kt on 
4596. Dari Abul Ala? Ibnul Hadirami bahwasanya Al-Ala” Al- 
Hadirami, seorang sekretaris Rasululah saw., biasanya jika ingin menulis 
surat pada Nabi saw., maka ia memulai dengan menulis salam bagi 


beliau". (HR. Abu Dawud) 


SE LSI Alkja- toav 
Tj on KE AS S6 aa Me KS 


4597. Dari Jabir bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Jika salah 
seorang dari kamu menulis surat, maka tulislah salam terlebih dahulu 
kepada yang dikirimi surat, sebab hal itu akan lebih mensukseskan 
harapannya". (HR. Tirmidzi) 


sa 2. en 

AS de — bas LOAN 

AAN N Pet EbA 1 PAR AT S 
Yaa J2 Aina OI bo X0 Je9 


n09 


15 





—- PAN Le 
“Sin Dota) » JUN SA S6 3 Do ke 


4598. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: "Aku pernah masuk ke rumah 
Nabi saw., sedang dihadapan beliau ada seorang penulis, maka aku 
dengar beliau bersabda pada penulisnya: "Letakkanlah pena di telingamu, 
karena hal itu lebih memberimu ingat, apa yang hendak engkau tulis". 
(HR. Tirmidzi) 


P3 


, ? Pa ai PAN 
NG oya an le JB. keong 
KAK Pa | 3 “35 CN (TA 
" 
ja 


Ne Sa — 13 
KN aga angen ng 


Nan LK LIS AS Sala 3 AG 
Sajdow AN OX INN Arr ana ane 5 Sae 


4599. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: "Rasulullah saw. pernah me- 
nyuruh aku untuk belajar bahasa Siryaniah". Dalam riwayat lain di- 
sebutkan, bahwasanya Nabi saw. pernah menyuruh aku untuk belajar 
menulis bahasa Yahudi. Sabda beliau: "Aku tidak percaya kepada se- 
orang Yahudipun di dalam tulisannya". Kata Zaid: "Maka tidak lebih dari 
setengah bulan sejak hari itu, aku telah mengerti cara menulis bahasa 
Yahudi, sehingga jika beliau hendak menulis surat kepada kaum Yahudi, 
maka beliau menyuruh aku untuk menulisnya. Demikian pula jika beliau 
menerima surat dari kaum Yahudi, maka aku disuruh membacanya". (HR. 


Tirmidzi). 


,.- 


Lap 1 


AN TT aNaN, 
nana Kewgn Beng iN 
Tea ” Tap Ad Pe 12 Pp Sud. 16 


hu 06 $ KA ne 


16 


217 - PAR 


KENA Kas PNY we NE 
na Me ha Lgi 


4600. Dari Abu Hurairah katanya: "Nabi saw. bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian datang di suatu majlis, maka ucapkanlah salam 
kepada mereka, kemudian duduklah di tempat yang paling dekat de- 
ngannya. Demikian pula jika salah seorang dari kamu hendak mening- 
- galkan suatu majlis, maka ucapkanlah salam kepada mereka, sebab yang 
datang terkemudian lebih pantas untuk memberi salam kepada yang 
datang lebih dahulu". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


1? EN Bani PT : 
sa rena se 3d , 
"wu ? G 1 & KN (ren ("3 N 7 g 


Ca ap ' 
KET ed INAP LP PP a 
Pan Bol. Yng Asa 


4601. Dari Abu Hurairah bahwasanya, Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Tidak baik seseorang duduk di tepi jalan, kecuali jika ia mau 
. memberikan petunjuk kepada seseorang yang tersesat, menjawab sa- 
lam orang, merendahkan pandangan dari hal-hal yang tidak dihalalkan 
dan membantu orang yang perlu bantuan". (HR. Al-Baihagi dalam 


Syarhus Sunnah). Di dituturkan hadits Abu Jurriy dalam bab keutama- 
an Shadagah. 


X 


. 


2, TEA 
CAjtaj 


PASAL KETIGA 
| 


KERANA IE ISL BARENG. 


17 





3 IN, near ta 


ana me S3 PETI TKA AS 
CI KRI NS 
— No Xx | / KINUTA Yah rai 
PAS IR LA SNAN IG opa 
EA DN P3 ENIT. 9. 


99Lapy A1 aa rap, 
EN A3 Uh era: IBI 
TNO LA SES PES AG AI 
Katyk 33 US 5 LA: 965 

“ 1 “l Lendir, r any: 
Gt “IS Aa aa 

Op SI 'u 
NT NA Beban 
aa 37. | TN ELA (ngan 
YA Pera Jaka SN Oa 
OR o: J8 € Ika HI - LP 
pe era unaa "eny. 


S6: JB. (EN SAN ea 3 »9l5 


“1 6. Ara NO. J8. 3 3) 


. 


Ne an sea Bh 385 
. CI a1pp U 
BE EN Ka : 6. 39 AA 


221 


Lot. TewAKen ANSEG (Ga hama! 
CN EYE NKO SA ERA MPR ( 
Pan ae ta Lt & 

Kim dg IL IS Ik Ja. 2 


P. 
Pa CU BIG Sr Ah Pay 


KAK BS K3 HI KAA KS 
, L, PPu ad P3 tu 
RI RL kap 38 IE KI 


4602. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Setelah penciptaan Adam as. telah selesai dan telah ditiupkan ruh 
kedalam jasadnya, maka ia bersin, kemudian ia mengucapkan: "AL- 
HAMDULILLAH". Maka Allah berfirman kepadanya: "Semoga engkau 
mendapatkan rahmat, wahai Adam, pergilah kamu kepada para malaikat 
yang duduk disana dan ucapkan salam kepada mereka". Kemudian Adam 
datang pada para malaikat dan memberi salam: "ASSALAAMU'ALAI- 
KUM". Jawab para malaikat: "ALAIKASSALAAMU WARAHMA- 
TULLAAHI". Ketika Adam datang kepada Tuhannya, maka Allah 
berfirman: "Itu adalah salam yang pantas bagimu dan segenap anak cucu 
kamu". Kemudian Allah menyuruh Adam untuk memilih salah satu dari 
dua telapak tangan Allah yang sedang dikatupkan. Ketika Adam memilih 
yang sebelah kanan, maka Allah membukakan dan didalamnya terdapat 
Adam beserta anak cucunya. Tanya Adam: "Wahai- Tuhanku, siapakah 
mereka itu?". Jawab Allah: "Mereka adalah anak cucumu". Ternyata ia 
dapatkan semua manusia telah ditentukan catatan usianya di kening me- 
reka masing-masing. Diantara mereka ada seorang yang paling ber- 
cahaya, sehingga Adam bertanya: "Wahai Tuhanku, siapakah orang itu?". 
Firman Allah: "Ja adalah putramu Dawud dan Aku beri usia ia selama 40 
tahun". Kata Adam: "Wahai Tuhanku, tambahlah usianya". Firman Allah: 
"Aku telah menetapkan usia baginya hanya selama itu". Kata Adam: 
"Kalau begitu, aku berikan usiaku sebanyak 60 tahun". Firman Allah: 
"Tidaklah mengapa bagimu". Kemudian Adam ditempatkan di syorga 
beberapa lama, kemudian ia diturunkan ke bumi. Setelah masa hidupnya 


19 





akan berakhir, maka malaikat maut datang untuk mencabut rohnya. Kata 
Adam: "Mengapa engkau datang lebih cepat dari batas usiaku, bukankah 
aku diberi usia 1000 tahun?". Jawab malaikat maut: "Benar, tetapi kamu 
telah memberikan usiamu kepada Dawud sebanyak enam puluh tahun". 
Ketika Adam protes, maka anak cucunyapun suka protes dan ketika ia 
lupa, maka anak cucunyapun dapat lupa. Maka sejak waktu itu segala 
perjanjian diperintahkan untuk dicatat dan dipersaksikan beberapa saksi". 
(HR. Tirmidzi) 


Oya Lela PP kr Tur Opa, r 


IA Get : Z3 5 
“. No) | 
” kue pang 9 AN 


"BOWNla Aarla grlg Lala pl ola) 


4603. Dari Asma' binti Yazid: Pada suatu kali, ketika Rasulullah 
saw. lewat di depan kami kaum wanita, maka beliau memberi salam pada 
kami". (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darimii) 


Gta PAKAN AP pra 


ed ag 


Pt CAKE DEL SAN LA pon 


| S3 Lengga Are AA aya 
KI AA ISIS, yen Apa era 


(ee pak an 9.» 3 NI Ie 
3 27 ( PENA ITA P3 2 SANA -. 
pena 3 Tea 
KY 53 1. 0D... 
AN A3 ad WPS 


20 


Pe, 


ALI: 9G. SKA SL Gua 


'$ YA. Je ola NG Yna 


Ta 


ANN Kaajon SOAL Pee A - 38 
KO 3 Fadel 019) 


4604. Dari Thufail bin Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ketika ia pergi 
ke pasar bersama Abdullah ibnu Umar, maka setiap kali bertemu dengan 
orang di pasar, baik ia dari kalangan penjual barang yang rusak sampai- 
pun kepada siapa saja, ia memberi salam kepada yang ditemuinya. Kata 
Thufail selanjutnya: "Pada suatu kali, ketika aku ikuti Abdullah ibnu 
Umar sampai di pasar dan ia memberi salam pada setiap orang yang ia 
temui, maka aku bertanya: "Mengapa engkau ke pasar, kalau engkau tak 
ingin membeli sesuatu dan tidak pula berjalan maupun suka duduk-duduk 
di pasar?". Jawab Ibnu Umar: "Sesungguhnya, aku sengaja ke pasar 
hanyalah ingin memberi salam kepada setiap orang yang aku temui". 
(HR. Malik dan Al-Baihagi dalam Syi'bil Iman) 


“ 


Hi an Sina 3 


Je. | 3 Band e 3x NA 


TN Go GA AAA Ie. 3. e. : 


” 


IL ga INSAN PIK I,I 3g 


Atil, aslol ol9y . INI 6 NI ta 


aa 


21 





ok 3 


4605. Dari Jabir bahwasanya, ada seorang lelaki datang pada Nabi 
saw. seraya berkata: "Sesungguhnya si Fulan mempunyai pohon kurma 
yang dahannya selalu mengganggu aku, aku mau supaya ia mau mengerti 
tentang hal itu". Ketika orang itu dipanggil oleh Nabi saw., maka ia 
segera datang. Sabda beliau: "Juallah pohon kurmamu itu padaku". Jawab 
orang itu: "Tidak". Sabda Nabi: "Maukah engkau menjualnya padaku de- 
ngan sebuah pohon kurma di syorga?". Jawab orang itu: "Tidak". Sabda 
beliau: "Belum pernah aku melihat seorang yang lebih pelit dari kamu, 
kecuali seorang yang pelit untuk memberi salam". (HR. Ahmad dan Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


/ 


CA. Ts, PEN Pn na | 


sea ada 3 Hd ola) » Kg “5 PAI 


4606. Dari Abdullah ibnu Mas'ud: "Nabi saw. bersabda: "Seorang 
yang mendahului memberi salam, maka ia terbebas dari rasa sombong". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


22 


SA 2 7 Pa 
. 7 Pj 
DEA Tea 
— “ “r . . 
BAB MOHON IZIN BILA HENDAK MASUK 
RUMAH SESEORANG 


PASAL PERTAMA 
“1 As 


(BEI: JB, So Kah IA, V 


Ia seen aa ran » 
KN "Husada KE 1 


Sanu 2 Sa 3 aU CG 


"2.5. autoakanan Sa GAP 
2 AN B3 KIA GEN 


pan 2 2 a70 


m3 : Kata IG KN LK 1 KA aa 


Ig 


RX 


PA 
. 


5... 2 513 PA 
Ade pal bagus FN m9. kah 


4607. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Pada suatu kali Abu Musa 
Al-Asy'ari datang pada kami seraya berkata: "Aku dipanggil oleh Umar 
untuk menghadap padanya, kemudian ketika aku datang di depan pintunya, 
maka aku memberi salam padanya sampai tiga kali, tapi tidak aku dengar 
jawaban daripadanya, sehingga aku segera pulang. Ketika aku bertemu 
padanya, maka ia bertanya: "Mengapa' kamu tidak datang padaku?". 


23 





Jawab Abu Musa: "Sebenarya aku telah datang di rumahmu dan aku 
memberi salam sampai tiga kali, tetapi ketika tidak aku dengar jawaban 
daripadamu, maka. aku segera pulang sebab Rasulullah pernah berkata 
padaku: "Jika salah seorang dari kamu datang ke rumah seseorang, lalu ia 
telah minta izin sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada jawaban dari si 
pemilik rumah, maka pulanglah ia". Kata Umar: "Aku minta di- 
datangkan seorang saksi atas kebenaran ucapanmu itu". Kata Abu Sa'id: 
Maka aku segera datang kepada Umar bersama Abu Musa, lalu aku 
memberikan kesaksianku padanya, atas kebenaran Abu Musa itu". 
(Muttafag ' Alaih). : 


127 Pa 7 
CAGE 36 MIA Ly KAN A 
. PEN UTEN A Can naaae PP, 
| Aw 
Sila Kei D9 SEL PPU . ae 
a Pa 2? 
Pa 1 tar 
4608. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Nabi saw. bersabda 
padaku: "Izinmu padaku, ialah engkau angkat tabir dan engkau per- 
dengarkan padaku suaramu, sampai aku dapat mendengarnya". (HR. 
Muslim). 


S3 ka SIG, Peta 


e TA NE 
Klo gia . ea Me ena dub 


4609. Dari Jabir berkata: "Ketika aku mengetuk pintu rumah Nabi 
saw. untuk keperluan hutang ayahku, maka beliau bertanya: "Siapa yang 
mengetuk?". Jawabanku: "Aku". Sabda beliau: "Aku aku?". Seolah beliau 
tidak senang dengan jawabanku seperti itu". (Muttafag ' Alaih). 


1319 pr 1 


& 325 ATA du SPD IN SEN, 


24 


11 Pk Fog An je 
Ke Bea TN GELI JS. aki 
kaan kia 2 2 MANA ? 32? Ar 


SALA Ga. Ken Aa AG 


.4610. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika aku masuk ke rumah 
Rasulullah saw. bersama dengan beliau, maka kami dapatkan ada susu 
didalam bejana. Sabda beliau: "Wahai Abu Hurairah, panggillah para ahli 
Shuffah kemari!". Maka aku segera memanggil mereka ke rumah 
Rasulullah saw. dan ketika mereka minta izin untuk masuk, maka ' 
beliaupun memberi izin bagi mereka, sehingga merekapun masuk ke 
dalam rumah beliau". (HR. Bukhari). 


2, “ 7 Aa 

SU pad 
. 

PASAL KEDUA 


“11 Pn Tan pp 


ALA aj Opo Ol: Hi bala A11 
Bug 9 Ga Pan yh Sa 


Ie DES. Ia GA aa 
dahi sar aa ia 
91 ARA 


sdg plg Siadlolo) 1 aU KK AN 


4611. Dari Kaladah ibnu Hambal, bahwasanya Shafwan ibnu Umay-. 
yah menyuruh aku untuk mengirimkan susu atau daging onta kepada 
Nabi saw. yang ketika itu beliau saw. berada di sebelah atas lembah. Aku 
masuk ke tempat beliau tanpa memberi salam dan tanpa meminta izin 





terlebih dahulu, sehingga Nabi saw. bersabda: "Keluarlah dulu, kemudian 
ucapkan: ASSALAAMU'ALAIKUM, bolehkah aku .masuk?". (HR. Tir- 
midzi dan Abu Dawud) 


P5 - Aa 21K C2 yg 2 
1S: A6 Abe Ana Hara Bah, 


” P4 ne, , - (G3 5 e. 
Sd ea IL Gt Be 
LAN Ko 3 In Pe 
SPI Ja) 08. Ba sal gal ola) 
B3 


4612. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Jika salah seorang dari kamu dipanggil, kemudian ja datang 
bersama dengan pesuruhnya itu, maka ia tak perlu lagi minta izin 
lebih dahulu untuk masuk ke rumah orang itu, sebab pesuruh itu sama 
dengan izin baginya". (HR. Abu Dawud) 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah saw. bersabda: "Pe- 
suruh seseorang kepada orang lain sama dengan izinnya". 


| , / 
Aa GK» Ne BJ YES LY 
Aina An Te Kn 


115 


PPA | 
se: Fpi 2 Tai Sin Ah ee 
1, dar ra S5 5 . 22 Ke € Weni P3 7. 


Ana Or. 21 


2 au Pa bs 


sana PIN AS IG, Abg 5 


26 


Io1nep 2 ale 


PN ban La an 
SO 3 A3 


4613. Dari Abdullah ibnu Busrin katanya: "Biasanya, jika Ra- 
sulullah saw. mengetuk pintu rumah seseorang, maka beliau tidak meng- 
hadapkan wajahnya kepintu tersebut, akan tetapi beliau berdiri agak ke 
sebelah kanan atau sebelah kiri, seraya mengucapkan: "ASSALAAMU- 
'ALAIKUM, ASSALAAMU'ALAIKUM", dan yang sedemikian 'itu 


dikarenakan pada waktu itu tidak setiap rumah mempunyai tabir". (HR. 
Abu Dawud) 


p ra ELIA 
SENI 
p 


PASAL KETIGA 


Vga Lha 
Ag DL LL 
Se AO WAY AN 


An Lo “UI Pa 225.5 3 | 2... 
J IG ME EEILA Ge ata 
Alya Wb oto) . CI bsa 


4614. Dari Atha': "Ada seorang datang pada Nabi saw. seraya 
berkata: "Jika aku hendak masuk ke rumah ibuku, apakah aku harus 
minta izin dulu kepadanya?" Jawab beliau: "Ya". Kata lelaki itu: "Aku 
tinggal serumah dengannya". Sabda beliau: "Kamu tetap harus minta izin 
jika kamu hendak masuk ke rumahnya". Kata lelaki itu: "Sesungguhnya 
aku senantiasa melayani segala keperluannya". Sabda Nabi: "Walaupun 
demikian, kamu tetap harus minta izin sebelum masuk ke rumahnya, 


P3, 





apakah kamu senang jika kamu melihat ibumu sedang bugil?". Jawab 
orang itu: "Tidak". Sabda beliau: "Kalau begitu, mintalah izin padanya 
sebelum kamu masuk rumah". (HR. Malik secara mursal). 


AA AA PAS. IG: Kena JEY- 4110 
SL Tan NEK. Ja (ag se - 


KENA oli Tej EL 


4615. Dari Ali ra. katanya: "Biasanya aku datang ke rumah Ra- 
sulullah saw. di waktu malam atau di waktu siang. Dan biasanya jika aku 
datang di malam hari, maka aku memberi isyarat lebih dahulu pada 
jai sebagai tanda minta izin untuk masuk". (HR. Nasa'i) 


TN »z “j wi P4 « ne px) 2 
D digat 1: J6 Se NI : PEN 
La 
... JUN in Jie ola)» SIS 
4616. Dari Jabir bahwasanya, Nabi saw. bersabda: "Jangan kamu 


memberi izin seseorang yang tidak mengawali kedatangannya dengan 
memberi salam". (HR. Al-Baihagi dalam Syi”bul Iman) 


28 


VOLNNL, ni KAN OS 
Ba GAN ASOAN MG 


BAB SALING BERJABATAN TANGAN DAN SALING 
MERANGKUL JIKA BERTEMU 


J3 SI 


PASAL PERTAMA 
Pan 14 4 22 La ane 
PAN mw Jb, po Co -KNV 


Pn Ra 4 


SAS ol3) R : J8.« PE UNI 2113 


4617. Dari Oatadah katanya: Aku pernah berkata pada Anas: "Apa- 
kah para sahabat Rasulullah saw. membudayakan berjabatan tangan?. 
Jawab Anas: "Ya". (HR. Bukhari) 


pn LP Lah 1 “31 , 

Gali KEC AN) GS JB, BB NEHLRIN 

OS KANG, Ber rna Ey 

20525 Sp KA La MEU IN 3 E 
TN WC 7 IG 
ANA Ser 

atur 3 na PAS Esa Rar 

47 1 


NE ID Garl aa 1 plan 3 
SN 06 3 Oka 59 





4618. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika Rasulullah saw. mencium 
Al-Hasan ibnu Ali dihadapan Al-Agra” ibnu Haabis, maka Al-Agra' 
berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang putra, tetapi be- 
lum pernah aku mencium salah seorangpun dari mereka". Mendengar 
ucapan Al-Agra?, maka Nabi saw. memandangnya seraya berkata: "Se- 
orang yang tidak mempunyai rasa kasih saya, maka ia tidak akan diberi 
rahmat". (Muttafag 'Alaih) 


sai 


PASAL KEDUA 
Gi Je. Werkat 160) He ai Ifan 
PISA pel ae E 
ar Bap ana - Kana 
Aa EN 


YEN KAA ATU 
G8 WARNING 
4619. Dari Al-Barra? ibnu 'Aazib ra. katanya: "Tidak ada dua orang 
muslim yang bertemu, kemudian saling berjabatan tangan antara mereka 
melainkan Allah akan memberi ampun pada keduanya sebelum keduanya 
saling berpisah". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 
Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, bahwa jika dua orang muslim 
bertemu, kemudian saling berjabatan tangan diantara mereka, kemudian 
mereka bertahmid dan beristighfar, pasti Allah akan mengampunkan bagi 
keduanya". “2) 


t Php Pora At nan 
PASS JIE IE AS NY. 
2). Hadits shahih. 


30 


4620. Dari Anas katanya: "Ada seorang bertanya pada Rasulullah 
: "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami bertemu dengan 
kawannya atau saudaranya, apakah ia harus menundukkan kepalanya bagi 
saudaranya itu?". Sabda beliau: "Tidak". Tanya orang itu: "Apakah ia 
harus merangkulnya dan menciumnya?". Jawab beliau: "Tidak". Tanya 


lelaki itu: "Apakah ia harus berjabatan tangan dengannya?". Jawab Nabi: 
"Ya". Ba Tirmidzi) 


saw 


PIN Ku 271 SAT CAT 


JS ea KA Ta NO os 
LL 11 Ia "ep 215 - 
eh AYAT TEE "Ns OX 


» Skajily AP ola)» “Axa baki 


4621. Dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: 
"Telah cukup bagi seorang yang berkunjung kepada seorang yang. sakit 
untuk memegang dahi atau tangan si sakit seraya bertanya: "Bagai- 
manakah keadaanmu?". Demikian pula, telah cukup seorang memberi 
penghormatan kepada saudaranya dengan berjabatan tangan dengannya". 
(HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


S1 ge. « 
C2 pa LE Weda) KO RY 
OA KANG 9017, 


3 0G. 3 pen 39 Aan (Ia 


Y op n 2 


“-$ NG N 4 Pa Pa 
AN 9 ASAT u Be An 32 Aa Low. AN 


31 





P Ken Aa Ap ILUA AA 23 Tg 991, 
S9 Ani X3 An EL Ne Asa la 
SAB ola) 


4622. Dari Aisyah ra. katanya: "Ketika Zaid ibnu Haritsah tiba di 

kota Madinah, maka ia segera menemui Rasulullah saw. di rumahku, 

' ketika ia mengetuk pintu, maka Rasulullah berdiri didalam keadaan tidak 

pakai baju dan beliau menyeret bajunya. Belum pernah aku lihat Ra- 

sulullah saw. tidak berbaju seperti itu, baik sebelum waktu itu ataupun 

sesudahnya. Ketika beliau. bertemu dengan Zaid, maka beliau me- 
rangkulnya dan menciumnya". (HR. Tirmidzi) 


In Babu #1YY 
ae 


(SL ala ana & udus 
A Tan GI AA BE. 98 6 pre 


yet Let RPP. aro. 
Asas as 2 Hans, FE 3 R3 
Lg ptt a 91. 


“nd 73 
SA Ip Aa. SANG Pd P3 


aalb gl ola) 

4623. Dari Ayyub ibnu Busyair dari seorang suku 'Anazah katanya: 
"Aku pernah bertanya pada Abu Dzar: "Apakah Rasulullah saw. suka 
berjabatan tangan dengan kalian jika kalian bertemu dengan beliau?". 
Jawab Abu Dzar: "Belum pernah aku bertemu dengan beliau, kecuali 
beliau menjabat tanganku". Pada suatu hari, ketika beliau memanggil aku 
sedangkan aku tidak berada di rumah maka ketika aku diberitahu oleh 
istriku bahwa aku dipanggil oleh beliau, aku segera datang ke tempat 
Rasulullah. Ketika aku datang ke rumah Rasulullah, aku dapatkan beliau 
sedang berada diatas tempat tidurnya. Beliau menyambutku . dengan 


32 


merangkulku dan yang sedemikian itu lebih aku senangi dari sekedar 
berjabat tangan". (HR. Abu Dawud) | 


AN ep 271 K7 pn an 
KAI Ld: Ie yEdig: paKan KY 


Gia ol). PAI pera 393 Tana 


4624. Dari Ikrimah bin Abi Jahal katanya: "Ketika aku bertemu 
dengan Rasulullah saw., maka beliau menyambutku dengan sambutan 
hangat dan mengucapkan: "Selamat datang bagi seorang pengendara yang 
datang untuk berhijrah" (HR. Tirmidzi) 


Ha Ig AN KEY ALA p-tnyo 
EL LN UNA 2 A5 3 CA TA AR 

Ide SE naa SE 

Pee PRA RU nG IE. Hae. 


n 
Pop ut) a01 An TE Ia AN Ino 
ASES YR Jang Ketat Am | hah PA 


Lg AL , LA 
ala pl alay «Al Jana Mia Sang LSI IG 

4625. Dari Usaid ibnu Hudzair katanya: "Ketika kami sedang 
berkumpul dengan sesama sahabat, maka ada seseorang yang bercanda 
hingga mereka tertawa. Mendengar hal itu, maka Nabi saw. menyodok 
pinggang orang itu dengan sebuah tongkat. Kata orang itu: Bolehkah aku 
membalasmu?". Sabda beliau: "Ya, boleh kamu membalasku". Kata 
orang itu: "Tadi ketika engkau memukul aku, aku sedang tidak memakai 
baju, sedangkan engkau sekarang masih memakai baju, bagaimana aku 
dapat membalasmu?". Maka Nabi saw. segera membuka bajunya dan 
mempersilahkan orang itu untuk memukulnya. Ketika orang itu melihat 
Nabi saw. telah melepas bajunya, maka ia segera MersOpkul pinggang 


33 





Nabi saw. dan menciuminya sambil berkata: "Wahai Rasulullah, sejak 
tadi aku ingin melakukannya!!". (HR. Abu Dawud) 


PN an 9. ganguan 
BIS, 2g pl ol) AAS Tu , Uu 33 G6 

, stan MN aa 
KE AN AN Ta 85: BA R3 


4626. Dari Sya'bi bahwasanya, ketika Nabi saw. bertemu dengan 
Ja'far bin Abi Thalib setelah ditaklukkannya kota Haibar, maka beliau 
merangkulnya dan mencium keningnya". (HR. Abu Dawud dan Al- 
Baihagi dalam Syi”bil Iman secara mursal. Hadits tersebut juga disebut- 
kan didalam sebagian naskah Al-Mashaabih dan didalam Syarhus Sunnah 
dari nan secara muttashil) 


Genip : As y1) Png 20 on 
Dan 3 A3 GA an KAP 


Gaes Kah Cast £ PARI Ne 
GA tag 0 ALI aga 


IA eno: So3lla IS F gaks Ta Al 


Pn NN ant 20 PP 


MTI S Fegoa A Ta 


" 4627. Dalam kisahnya tentang kedatangannya dari Habasyah, Ja'far 
bin Abi Thalib berkata: "Ketika Rasulullah saw. menemui aku setibanya 
aku di Madinah, maka Nabi saw. menyambutku dengan merangkulku 


seraya berkata: "Aku tidak tahu apakah aku bergembira disebabkan 
dengan kemenangan di medan Khaibar ataukah bergembira dengan 


34 


kedatangannya Ja'far?". Kebetulan pada waktu itu bersamaan dengan 
berhasilnya Nabi saw. menaklukkan kota Khaibar". (HR. Al-Baihagi 
, dalam Syarhus Sunnah). 


pan -a ap? 2.3 
IS oma 3 063 DI TA 
A9 Pa ana ta (AAN 


yan) Jo Jaana (be) opo Hi Ula 
JA AN 
bo ola) 1 me 


4628. Dari Zaari” - Ia termasuk salah seorang utusan suku Abdul 
Oais-katanya: "Ketika kami tiba di kota Madinah, maka kami berlomba 
lomba untuk cepat-cepat turun dari kendaraan kami untuk menemui 
Rasulullah saw. Ketika kami bertemu dengan Rasulullah saw. maka kami 
mencium tangan dan kaki beliau". (HR. Abu Dawud) 


MEA EU IG, Ginga Keleya-tnya 
B0 Neng AG ISS CAS KN 

SN naa PIN AR AB da : RS Aa 
KENA an LA CA Gt TG 


- MAAN TAN 
BANGKA 3 ANN Ea Pata 


? 


Pa 
, S1: Sh ol) oelora 


4629. Dari Aisyah katanya: "Belum pernah aku melihat seorang 
yang tingkah lakunya, lemah lembutnya, tutur katanya dan cara bicaranya 
serupa dengan Rasulullah saw. lebih dari Siti Fatimah. Biasanya jika 
Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah saw. maka beliau berdiri 
menyambutnya, kemudian beliau memegang tangan Fatimah, mencium- 


35 





nya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Demikian pula, jika 
Rasulullah saw. berkunjung ke rumah Fatimah, maka Fatimah berdiri 
menyambut beliau, kemudian ia memegang tangan beliau dan mencium 
beliau, serta mendudukkan beliau di tempat duduknya". (HR. Abu 
Dawud) 


“ 
N 


Ain ANA BA Gb ea 
AA G0) 8. dad: J6 el ENY. 
11 f. Ta Peti Sya ar Pd 
Kartatan KAU AAS G1 Aa l sad Lo 
Ona ne nanan “an oo 
TEA KENTETIN YAA AG 
Ll 


Lag plolg) » urea 


4630. Dari Al-Barra” katanya: "Ketika aku masuk ke rumah Aisyah 
bersama Abu Bakar, kami dapatkan Aisyah putri Abu Bakar sedang 
berbaring dikarenakan sakit flu. Ketika pertama kali kami tiba di kota 
Madinah, Abu Bakar mendatangi Aisyah dan mencium pipinya seraya ' 
bertanya: "Bagaimana keadaanmu wahai putriku?". (HR. Abu Dawud) 

2. Pn sa 3 


Satar MG ENG retur gag KS EA ta 


Ra Kaad 214 116 “ Ne Joe 17K rr Ip 
IE Ra ALA LA IS, 1 


A 


4631. Dari Aisyah ra. katanya: "Ketika ada seorang bayi ditunjuk- 
kan pada Rasulullah saw., maka beliau menciuminya seraya berkata: 
"Sesungguhnya anak bayi dapat menyebabkan seorang jadi pelit dan 
licik, padahal anak bayi termasuk anugerah Allah". (HR. Al-Baihagi da- 
lam Syarhus Sunnah) 


36 - 









£ Fa #8 










Saga 141 


kitsnai alan Ha Han B5 aa jaan iga aedeni 
AN Meta) au Aas Saat CN 
Tagusumgg 4G 25 





GL: J6 


Ps Bu mba 5 1 : 
NU aa aan 
f2 PL 


Laoly: Tera | 


4632. Dari Ya'la katanya: "Ketika Al-Hasan dan Al-Husin ra. ber- 
lomba untuk menemui Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. segera 
merangkul keduanya seraya berkata: "Sesungguhnya seorang anak kecil 
dapat menyebabkan seorang ayah menjadi pelit dan penakut". (HR. 
Ahmad) 


$) 


AJ jae Ta Oh. 


3 tp 1 , 

Hk AN ang eayel desa tary 
Tenan RP : ' AN aa Ls | 
ena MUI SUES jali R13 rb 

eh, 

Au ya Wa ola) AAN 


4633. Dari Atha? Al-Hurasaani, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Budayakanlah berjabatan tangan diantara kalian agar lenyap se- 
gala rasa hasud di antara kalian, dan budayakanlah saling memberi ha- 
diah diantara kalian agar timbul rasa kasih sayang dan hilang rasa 
permusuhan diantara kalian". (HR. Malik secara sang, 


Ah Ts, kaga) LI Ka Ji &- 21Y3 
(AE Ks 21 nd Cat 2 
AN 3 We aa We A02 


“2? PALU, DA GA p' 


2 SA MEP O BA Eh JAN A3 2 


IP 





OS LG Ke 3) , Tg ya #14 Cena RI 


4634. Dari Al-Barra” ibnu 'Aazib katanya: "Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: "Barangsiapa yang bersembahyang empat rakaat sebelum 
pertengahan hari, maka seolah-olah ia melakukan shalat di malam lailatul 
gadar. Dan jika dua orang muslim berjabat tangan, maka tidak ada satu 
dosapun yang ada pada keduanya, melainkan akan rontok semuanya". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


38 


.. 


AA Sena 


BAB BERDIRI UNTUK MENGHORMAT 


Os kai 


PASAL PERTAMA 

Page Ta Tu v3 5 pg C9. 
Pe aata &) Pin Se Sa 
Ie Tg Ta 

te dit Ne ni ? Tata 
Sara ri wasit 
Pal Pa oper kas "1 
Aya Baki 3 Na Tn Da Ka 


4635. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Ketika kaum Yahudi 
bani Ouraidzah mau menerima putusan Sa'ad bin Mu'adz, maka 
Rasulullah saw. menyuruh orang untuk memanggil Sa'ad yang dikenal 
amat dekat dengan kaum Yahudi Bani Ouraidzah. Ketika Sa'ad datang 
dengan berkendaraan keledainya, maka Rasulullah saw. bersabda kepada 
Sa Anshar: "Berdirilah kalian untuk MengnOrmiaN: pemimpin kalian 
i". (Muttafag 'Alaih) 


gaya j. JP EN (IYA 


TN 
2 


UL £ pg 0g GP Pa Ba 
haw pg MA Aa Ka ap 
Ade Gina 





4636. Dari Ibnu Umir: Rasulullah saw. bersabda: "Jangan ada 
seorangpun yang menyingkirkan “Seoraig” dati tempat duduknya, ke- 
mudian ia duduk di tempat orang itu, akan tetapi mintalah diberi tempat 
dengan mejapahgkkh din Melukkkah teingat". (Mikidiag Aafathj: 

1134 Dota ga 
Ao RuN ATV 


Pl an IE 207... 


2 bawa ola). KA PP ea, Ph ur 2G 


14687 - Dari Abu Hutairah bahwa, Rasulallah saj pertiah bersabda: 
"Barangsiapa yang: bungkit “dari tempat. “dudiktiya, kemudian ia datang 
kembali" ke tempatnya, maka ia levih Berak untuk Menentpasin ya an: 








bali dari'orang di Tn Pa Ang Mn maen aa aa 
3 5 ng Ke 8 an 2 sen (es 23 Ja 1 - 
AN ana 2 t sa “PASAL RENA” and & :, na d Beni 





an 4638. Dari "Anas: ra. katanya: - "Bagi" ra "saka, take ik feotaligpn 
yahg mereka" @intar”lebih dari Rasiiikah Saw., Yakan “tetapi “ineteka tidak 
pernah- berdiri jika “Rasuhullab- saw. tiba dihadapsn" mereka, yang /demi- 
kiim li Karenk mereka “tahu-bahwa “hal iti Tidak disenangi Oleh Ra- 
sulullah saw." (HR. Tirmidzi dan dikatakan olehnya bahwa hadits ter- 
 sebur-diatas adalah hadits hasan-shahih). 


49: 


co uga Ie Ja St rang GK $ Setia Adit ud Sta 
Bp 18. ds An RAP SI A3 Lan nk Al 
Tami Aiuipit Petani Aina ngo 










Bakat Ka 25) 


4639. Dari (Muawiyah : katanya: » "RaSulullih, Saw allah bersabda: 
"Bamhgsiipa yaig ingit Selatu- diformatt Lorarig” " diliah meriyuruh 
mereka berdiri .didepagnya, maka Pl Lah untuk menghuni « ne- 
raka", (HR Timmidzhdant Abi Dawud CAR | Tn Wei pp 


We: Pete para Gada SEA Gala 
Lan 5 IA AS NG EA 


Me ata Mas 

Ub eta dslolira (37 , Kau AS: po. Ik “ 

tu ng hg Land “3 “to 18) sd 133 ANU sn APA) 

: ada Dat? “Ab: Umamah kalangan Ups suatu" Kai ketika Ra- 
setan" Saw. kelar pada' kari? Uclgan berSaridatpada' sebuah “tongkat, 
maka kai berdirf iintuk beliad,' Sabda belati: “Jangantat “kalian berdifi 
sebagaimana yang dilakukan oleh umat Iairi "untuk menghbrntati $e- 
aa AR. Abu Pawan) 


, th 











KAU Ajaran 


LA, - 23 1 "g 2 KAB j3 
PA ang akan AU 
Ka Aa 
















| 
NE BO AR AU 
Uso ee dating Pd Kesha asi bah 
ni & NC Mani Aa 
4 : Tang $ SES : Had 3 2349 8.4 


2 TS 8 


eng Ne engan 


. 981. Pari, Said ibnu Abul Sean sa Ab sup" kali, 


g 3 bad 
an ana ka A0 pi 


ka 





ketika Abu Bakrah datang kepada kami untuk memberikan suatu ke- 
saksian, maka ada seorang yang berada di majlis kami berdiri untuknya. 
Tetapi Sa'id tidak mau duduk di tempat itu seraya berkata: "Se- 
sungguhnya Nabi saw. telah melarang dari itu, dan beliau juga melarang 
seorang mengusap tangannya dengan kain orang lain yang ia tak mem- 
berinya pakaian pada orang itu". (HR. Abu Dawud) 


pa ea PA 2g 2 
Sh RIE W Jas D6. sa Saka 
“3 1 ir ALL Lan LA Pa, 
C3 PN Sa A63 Sa IS SAI 
O dutle 29 GAN - at, 


Ogah bole OS Dasa 


Na Ka 


5 Tu Jan 


sagls gal ola) 


4642. Dari Darda'? katanya: "Biasanya jika Rasulullah saw. duduk, 
maka kamipun duduk di sekitar beliau. Jika beliau bangkit dari tempat 
duduknya, kemudian beliau hendak kembali lagi, maka beliau me- 
lepaskan sandalnya atau apa saja yang ada di tubuh beliau, maka sahabat 


sahabatnya yang mengetahuinya mereka tetap saja diam di tempat 
mereka". (HR. Abu Dawud) 


te TAP DNS - 


dy Maap Sh FI KAK Op DIAN 
» 31 plg an 


4643. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memisahkan antara dia 
orang kecuali dengan izin keduanya". Lg Tirmidzi dan Abu Dawud) 


“at ata 


TN ende aka Tas Kaka Jay Tt 


42 


pglb - ola) 


4644. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Janganlah kamu duduk 
diantara dua orang kecuali harus dengan izin dari keduanya". (HR. Abu 


Dawud) 
BEN Ka 


PASAL KETIGA 


TN ana AL Pn YA, 
1 A0 Iga) DE IG BAN S- - 
Ga SEBUS  E andi La 
pn SA Pre 


skuad kal GA EN Ke 


4645. Dari Abu Hurairah bahwasanya, jika Rasulullah saw. duduk 
bersama kami di dalam masjid, maka jika beliau berdiri, kamipun ikut 
berdiri sampai kami lihat beliau telah masuk ke salah satu rumah-rumah 
istrinya". (HR. Al Baihagi dalam Syi'bid Iman) 


JONES Ig asn 


Ba PARA ta ptt 2 P3 Ld 5, 
pada PAK 23 ai 
SKS3 £ oh Pr Jana Telid JL ae 


Lengan Au 


Ceko oo) NG LAN SI | kan A6 


SO 


43 








Ag IKA 7 
Ha SAN Na Sen 


4 x 


4646. Dari Waatsilah ibnul khaththab: Ketika Rasulullah saw. duduk 
di 'masjid: tibaitiba ada seorang datang masuk ke masjid. Melihat keda- 
tangan orang itu, maka beliau saw. bergeser sedikit dari tempat duduknya 

Aifiik'membeA tempat diduk'bagf Orang ini: SehingPA otahg itu Berkata: 

#eeihai "RabulGifatg disang rifasit' ada tempat yang Take” Sabak Bela: 

uegbila' Seoratig Teustim melihat sasdatarya datang hak? 1d GEbhAk HER- 
berikan tempat duduk bagi saudaranya itu". (HR. Al-Baihagi daki” Sl 
"bul Iman) 





KENA Ap Tere 


BAB DUDUK, TIDUR DAN BERJALAN 


' na NP aa 
AN pad 
PASAL PERTAMA 


p”£ 217 9». : 
HB SIA SAS DB APN AV 


2 
pora BL Una" a, 
: Sudi olay » boh C2 KA Aw 


4647. Dari Ibnu Umar katanya: "Aku pernah melihat Rasulullah 
saw. duduk diserambi Ka'bah sambil merangkul kedua lututnya dengan 
kedua tangannya". (HR. Bukhari) 


LD Xu AA - 


pa Lal, Tr KE WEE AE AAN 
Pe en AN 3 BL Ai 


“9 77 


KB SA 


4648. Dari Abbad ibnu Tamim dari pamannya katanya: "Aku 
pernah melihat Rasulullah saw. berbaring di masjid dengan me- 
letakkan salah satu telapak kakinya diatas yang lain". (Muttafag 
'Alaih) 


na JAENA Al .. 
OI RL BIL, Ana San 


45 





17) 13 “ ad TO 13 93 et ag 
3 Guna ya9 SAY had: KI aan Y 'a 
| 21 
, o “0 
kram '9) s Ta 
4649. Dari Jabir katanya: "Rasulullah saw. melarang seseorang me- 
ninggikan salah satu kakinya dari yang lain, sedang ia berbaring 
terlentang diatas punggungnya". (HR. Muslim) 
An TAG Lan PIN nd 
TA Ka ru Tn 
“a 9 17 G1 7 


4650. Dari Jabir bahwasanya, Nabi saw. pernah bersabda: "Jangan 
ada salah seorang dari kamu yang berbaring, kemudian ia meninggikan 
salah satu kakinya diatas yang lain". (HR. Muslim) 


, . PIL ne C0 TOL 

AM Jala) IG: IE, Kedata Sa Ba1 110) 
pegangan te "pay, aan ye ta 

4 PSN CO TAPUN, PE 5 Rak 


“ 


LN INGIN 8 5 Ha aa 


4651. Dari Abu Hurairah ra. berkata: Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Dulu ada seseorang yang berjalan disebabkan ia terpesona oleh 
dua helai pakaiannya, sehingga Allah membenamkan ia kedalam perut 
bumi dan ia terus terbenam didalamnya hingga hari kiamat kelak". 
(Muttafag 'Alaih) 


46 


3, s$ /. LA 
Gu | 
PASAL KEDUA 


“GC daa a angan P9. 
Kabur AL, LG Oya Juke EH 


pd 
” 


: Sa ola). ayun Ie pala Je 


4652. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Aku pernah melihat Rasu- 
lullah saw. bersandar dengan bantalnya di sebelah kiri". (HR. Tirmidzi) 


' Ie, LO. IL ya. 
AJ Aya 616 DAD sah JA OK 
dada ola) AIA km 3 AL Dal 


4653. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: "Adakalanya Rasulullah 


saw. duduk di dalam masjid dengan merangkul kedua lututnya dengan 
kedua tangannya". (HR. Razin) 


Ketat te at 

SE ga OM AN Ka Aa AA PM OL 
DA Kis 6, 2S ai Kan € ne AT 

Pa bah AN Kas klon :Te 2 


, D9 pl ol9) 


4654. Dari Oilah binti Makhramah, bahwasanya ia pernah melihat 
Rasulullah saw. duduk bertinggung (merapatkan kedua lututnya pada pe- 
rutnya) didalam masjid. Selanjutnya katanya: "Ketika aku melihat Rasu- 
lullah saw. duduk dengan penuh kekhusu'an seperti itu, maka aku merasa 
gemetar karena kehebatan beliau". (HR. Abu Dawud) 


47 





yAr Ak ap AT S5. 35, Oa pes p-n00 


ELANG 35 ah 3 GS FS 
sg gl ola) 


4655. Dari Jabir bin Samurah berkata: Biasanya Nabi saw. jika telah 
shalat subuh, maka beliau duduk bersila di tempat duduknya hingga 
matahari terbit". (HR. Abu Dawud) 


Pt 


KAN RI LN 2365 Ea 
ea »1 "9 yr 
4 Las saka Ya KAU NA YEN 


en Je 


"Kaali gaya 8 ola). KEK KN TP K3 


4656. Dari Abu Oatadah katanya, bahwasanya Nabi saw. jika tidur 
di malam hari, maka beliau tidur miring diatas lambungnya yang kanan, 
dan jika tidur hampir mendekati waktu shubuh, maka beliau menegakkan 
lengannya dan menopangkan kepalanya diatas telapak tangannya". (HR. 
Al Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


Bdg aa Yg. Ke id yan Aa PROV 


UN P0 Na, 3...) 


ka Kis Kata 03 Lp AA Hute 


, sgls pl ol9) 


4657. Dari Salah seorang keluarga Ummu Salamah katanya: "Tem- 
pat berbaringnya Rasululiah saw. dijadikan sebagai kubur beliau dan 
masjid terletak di sisi kepala beliau". (HR. Abu Dawud) 


Pena 23 Te KANAN, 
s1 Ona SIS BALA - ON 


Is 43 asn 05 


AN 
Sita ola) «AI 
4658. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika Rasulullah saw. melihat 


seseorang berbaring diatas perutnya (tertelungkup), maka beliau ber- 


sabda: "Sesungguhnya, berbaring macam ini tidak disenangi oleh Allah". 
(HR. sana 


Ta .. 
kuta Oka DL: 


(BI ' TETN 1.2? "yg 
AE. G GA HR) Gani LE-HOA 
:5 KAA, dan 


LA na 2. ANA 

CHO: Naa: An PS KAN 
TN Pp Iran pt L 5 

KUE Ah A3 ya) 9D 55 S3 (TT, 


2. . 
"Asrla onlg ss0l pl ola) 


4659. Dari Ya'isy bin Tikhfah ibnu Oais Al-Ghifari dari ayahnya 
-salah seorang ahli Shuffah- katanya: "Ketika aku berbaring diatas perutku 
diwaktu-sahur, tiba-tiba ada seorang yang menggerakkan tubuhku dengan 
kakinya, seraya berkata: "Sesungguhnya, berbaring macam ini amat di- 
benci oleh Allah". Ketika aku lihat ternyata orang itu adalah Rasulullah 
saw". (HR. Abu Dawud dan Ibnu ian 


AM 5 3 ih Saat Panu Pd 

RUN, 22506: J6, Ba ya 2NA 
. tp. TA Pad Oia aa arena 

33 ERA Kok EN 

AI , nenen 


sdg pl ola). La ip 


49 





4660. Dari Ali ibnu Syaiban katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang tidur diatas atap rumah tanpa ada sesuatu yang 
melindunginya, maka ia tidak akan aman dari gangguan". (HR. Abu 
Dawud). 


CN nga 2932 


Au PUN ay bek mena 4) 


P- 
SI Oto) KIE) yana ng Tn NG KAI 


4661. Dari Jabir bahwasanya, Rasulullah saw. melarang seseorang 
tidur disebuah loteng yang tidak berkamar". (HR. Tirmidzi) 


AO ko C3 Ta Na ATA pay 0 
KIE AP IC IE Ugal ! IS A2 411r 
Taka rp 


k a91 plg. SAMA otg) ragi Da 9 A33 ya 
P 
4662. Dari Hudzaifah katanya: "Sungguh terkutuk lewat lisan 


Muhammad saw. seorang yang duduk ditengah kerumunan orang". (HR. 
Tirmidzi dan Abu Dawud) 


A |) 97- rara A3 
BIRU, 9G: 96, DB pan lp cr 


ea nd 2? 
sagh pl ola). Uang A Aa 
4663. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Telah bersabda Rasulul- 


lah saw.: "Sebaik-baik majlis adalah majlis yang paling lapang". (HR. 
Abu Dawud) 


as x 1g (J0 2 
Sa Aa IS, CA IE 
PE, Ga12 57 (tg 


ayla pl ola) € Ig 3 1 Jb: IG, va jer do ol9 


4664. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 


S0 


saw.: "Pada suatu kali ketika Rasulullah saw. datang, maka beliau me- 
lihat sahabat-sahabatnya sedang duduk kelompok demi kelompok, se- 
hingga beliau bertanya: "Mengapa aku lihat kalian duduk berkelompok 
demi kelompok?". (HR. Abu Dawud) 


Pan AU Iga) OBAT E-t110 
2.€ 32 PNP la ya pa . 7 

: rt | 
3 Kan jas aah, 9 ia 
« abi ola). KAP 33 3 EP al 


4665. Dari Abu Hurairah: "Jika salah seorang dari kalian duduk di 
sebuah tempat yang teduh, kemudian keteduhan tadi menghilang, se- 
hingga sebagian tubuhnya terkena panas, sedangkan bagian yang lain ma- 
sih ternaungi oleh keteduhan, maka hendaknya ia segera berpindah tem- 
pat". (HR. Abu Dawud) 


0 Ipa il Pane "2 CL 
SA IG K3 KN PASI 
Ka , NK 7 PAN ON Kah La AI RN CL 
AS. y « | AS A5 Peng 


212 Gg. 2 #. 


PPn og) 


4666. Dalam kitab Syarhus Sunnah diriwayatkan oleh Al-Baihagi 
dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jika salah seorang 
dari kamu berteduh dibawah satu naungan, kemudian naungan tersebut 
menghilang sebagiannya, maka tinggalkan tempat itu, sebab tempat itu 
Se tempat duduknya syaitan". (HR. Ma'mar secara maukuf). 


21 gp Pan La 


Pn Ipa TIA AS, BS NN tr 
AAN CIA seni Gp MAS Ia Rt 
GR Ha AMBISI 


2 "ap 
S1 





Sa go NA AL Ga ka TO 
NA Bahar EYANG GAN 


dahan Hedi 2gaglolay- 


4667. Dari Abu Usaid Al-Anshari bahwasanya, ketika Rasulullah 
saw. melihat kaum lelaki berjubel dengan kaum wanita di suatu jalanan 
sepulangnya dari masjid, maka beliau berseru kepada kaum wanita: "Wa- 
hai kaum wanita, sebaiknya kalian berjalan di tepian jalan sebab kalian 
tidak pantas untuk berjalan di tengah jalan". Mendengar sabda beliau itu, 
maka kaum wanita segera menuju ke tepi jalan, sehingga ada salah se- 
orang dari mereka yang pakaiannya menempel pada tembok". (HR. Abu 
Dawud dan Al-Baihagi dalam Sa Iman) 


- 24 APP) RE 


Ga 0 Pa PENA AN AI KIA 


ps 
erat Ti an SK 


s »gla pl ola). « ot, - Je | 


4668. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw. melarang seorang le- 
laki berjalan diantara dua wanita". (HR. Abu Dawud) 


91 gp , 


TA IE Lg Pee ina 
Lajang LAU DN 


4669. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Kami para sahabat jika da- 
tang pada Nabi saw. maka setiap orang akan duduk ditempat yang ter- 
dekat dengannya". (HR. Abu Dawud) 


52 


ATA OP 


PASAL KETIGA 

Gr an 2 27. 2 pe 

Jar Jo aa ag PMA ga - ra 

9. P1 Nu 231 9 

GAS Sang 3 Gap Sh 3, 

p991 Ah ati 2,6, — pa 23,9 

Ken IG G3 NE & pe HS era 
31 Tea 


Lagi ploloy. kalo | oi 


4670. Dari Amru ibnu Syarid dari ayahnya katanya: "Pada suatu 
hari ketika aku duduk sambil bersandarkan dengan tangan kiriku, maka 
Rasulullah saw. bertanya padaku: "Apakah kamu senang, jika duduk se- 
perti duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah?". (HR. Abu 


Dawud) 


7 « ae G0 una 
Ten AN aya JS Sala kva 
Ng 


4671. Dari Abu Dzar katanya: "Ketika aku berbaring diatas perutku, 
maka Nabi saw. menggerakkan tubuhku dengan kakinya seraya berkata: 
"Wahai Jundub, sesungguhnya berbaring semacam ini adalah sama de- 
ngan berbaringnya penghuni neraka". (HR. Ibnu Majah) 


53 





Ig CO Pa Te AN ca 
9EAI 3 mdasll LG 
BAB BERSIN DAN MENGUAP 
AI Kadi 


PASAL PERTAMA 


Cadar ar 


kene dtlo DA ANA -LIVY 
MG RA K3 19 SS LO: Se 


Ip PO NP 4 


Drg PAMA, au 
SRS SA In KE NI 
68. aa AYAT KA TE , Duma 
“3 5 alay. biak $ OP K6 kya Ser 
GMN Se TOK yan 


4672: Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya Allah suka kepada orang yang bersin dan tidak senang pada 


orang yang menguap, karena itu jika salah seorang dari kamu bersin ke- 


mudian ja bertahmid, maka diwajibkan bagi setiap muslim yang men- 
dengar kalimat tahmid dari orang itu untuk mengucapkan: "YARHAMU- 
KALLAH". Dan menguap itu adalah syaitan, karena itu jika salah se- 
orang dari kamu menguap, maka cegahlah sedapat mungkin, sebab jika 
salah seorang dari kamu menguap, maka syaitan tertawa karenanya". 
(HR. Bukhari). 

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika salah 


54 


seorang dari kamu menguap sampai berkata: "Ha", maka hal itu akan me- 
nyebabkan syaitan tertawa". « 


Sh: Ku A0 KAGK TN Lte :1VY 
3) 2. 


Lage Ten Tarik JA PA Aka 1 
” , "Jr , Pn 
Kere JS BEI RSS Tn KE 

we ol9). PA PARA 


4673. Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika sa- 
lah seorang dari kamu bersin, maka ucapkan :" Alhamdulillah". Dan yang 
mendengarnya, maka ucapkanlah: "Yarhamukallah". Dan hendaknya yang 
bersin tadi mengucapkan: "Yahdiikumullahu wa yushlihu baalakum". 
(HR. Bukhari) 


1 


Nda At None pe LV 


Jet sea y Gea pan AG 
GAN Ip Baal Cumi RE 
PN 3 2 ara & 22 AG SANA 

| JI . - . Lal 2 I . 
IR AMUL: kai Naa) 3 


eh 
Ada jatn , AT 5 9 

4674. Dari Anas katanya: "Ketika ada dua orang bersin dihadapan 
Nabi saw. maka Nabi mengucapkan :"Yarhamukallah" kepada salah se- 
orang dari keduanya dan meninggalkan yang lain, sehingga yang lain 
berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mendo'akan bagi kawanku, 
sedangkan engkau tidak mendo'akan bagiku?". Sabda beliau: "Aku men- 
do'akan kawanmu, dikarenakan ia bertahmid ketika ia bersin, sedangkan 
kamu tidak bertahmid ketika kamu bersin". (Muttafag Alaih) 


5$ 





, "JP Ka , 2031 
AN yan Lanka IG Gua T - :1Vo 
casan 3 Pokdedije 
IL 4, 


"Ius olay ya S J3 W MEA DG 0 PASS 


4675. Dari Abu Musa katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Jika salah seorang dari kamu bersin, kemudian ia ber- 
tahmid, maka mohonkanlah rahmat baginya, tetapi jika ia tidak ber- 
tahmid, maka janganlah dimohonkan rahmat baginya". (HR. Muslim) 


KA: TN Pelat aa 

Pn KASI LAN Gin 
Ig jua olay AI aya Obs SM Se 
Te Ah: AE IGO gk Lola) 


4676. Dari Salamah ibnul Akwa': Ketika Nabi saw. mendengar 


seorang bersin kemudian ia bertahmid, maka ia mengucapkan: "YAR- 
HAMUKALLAH". Kemudian ketika beliau mendengar seorang bersin 
dan ia tidak bertahmid, maka beliau bersabda: "Mungkin orang ini kena 
fiu". (HR. Muslim) 

Dalam riwayat Timidzi dikatakan bahwa, Nabi saw. berkata pada yang 
ketiga kalinya: "Mungkin orang ini sakit flu". 


Pn Dale GL HIV 
Ne Ba Ig Pe Aa 
de oha oa Mundo KA OS NI $ Is & 


pnao ea 2G p 


He olay » San Olesi 5 


VEN & 


4677. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika salah seorang dari kamu menguap, maka tutuplah mulutnya dengan 
tangannya, sebab syaitan akan mudah masuk kedalamnya". (HR. Muslim) 


SEN AN 


PASAL KEDUA 
(UAayU LENGL na) 2 
06 Her Pal PAN - 4RVA 
Ane Tab ekap loAa Fe NAN TS ah 
A5 yen gas Hee 23 K3 Yna mer 


He ag: Sima JB3 Logo pig Ska ola, 


. eren ye 
4678. Dari Abu Hurairah katanya: "Nabi saw. jika bersin, maka be- 


liau menutup mukanya dengan tangannya atau dengan bajunya dan beliau 


merendahkan suaranya". (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan dikatakan oleh 
Tirmidzi bahwa hadits ini Hasan shahih). 


h Pu) | 
Je Ku A1 Jgany SAB wa 
JA A6 £ “1 ra Tg PB ata aya 4 


9 
c 
21 ?. Patah Jar ME KAN “ 
| 
esa pat AAL « An Oz A' Ae 5 7 & ad 
2 aa J, . p pa030 21 
pe lara Ke 9 AM 
- . . ” .. 
4679. Dari Abu Ayyub katanya, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: 
"Jika salah seorang dari kamu bersin, maka hendaklah ia mengucapkan: 
"ALHAMDULILLAHI'ALAA KULLI HAALIN". Sedang yang men- 


dengarnya hendaknya ia mengucapkan: "YARHAMUKALLAHU". Ke- 


57 





mudian yang bersin hendaknya ia mengucapkan: "YAHDII KUMULLA- 
HU WA YUSULIHU BAALAKUM". (HR. Tirmidzi dan Darimii) 


20 156: 18, PA Ke EIUAN 
Te 3 Noyag Pa LAYAN Hakan 
Ag An Tea Ta As peng 
NA eat ut Usia " 


an tah sia 


4680. Dari Abu Musa katanya: "Ada sekelompok orang Yahudi 
yang berusaha bersin dihadapan Nabi saw. dengan berharap agar Nabi 
saw. mengucapkan "YARHAMUKALLAHU / Semoga Allah merah- 
matimu", tetapi beliau hanya mengucapkan: "YAHDII KUMULLAHU 
WA YUSHLIHU BAALAKUM / Semoga Allah memberi petunjuk bagi 
kalian dan meluruskan hati kalian". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


la S1 SB OS HIP ANA 


pn 


TER IE: 3, Ca Ga - Ta ja head 


Oa Je 
PE S0 A0 LA 


at. C MI ne green nya 
ND TO Sia NA 


S un AN GUN TGT: OS. A15 
PLP, 2, An 12 Ge Per 
EN 3 TUK Ate ke 
hara 13 Ne gu Iko LE Aa 
AN Se Oa Sa 3 
ud 2.3 2 - 1 971 send 
He TAN AA : Sial 


201 2300 3 2 
dtang Kajlolay. PNG Kama» YAI AN MKP 


58 


4681. Dari Hilal bin Yasaf katanya: "Ketika kami sedang “bersama 
dengan Salim ibnu Ubaid, maka ada salah seorang yang bersin, kemudian 
ia berkata: "ASSALAAMU'ALAIKUM". Jawab Salim: "WA 'ALAI- 
KA WA'ALAA UMMIKA". Mendengar ucapan Salim tersebut, maka 
lelaki itu terlihat agak kecewa, sehingga Salim berkata: "Sesungguhnya, 
“apa yang aku ucapkan itu hanyalah seperti yang diucapkan oleh Nabi 
“ saw. yaitu ketika ada seseorang bersin dihadapan beliau saw., kemudian 
orang itu mengucapkan: "ASSALAAMU?'ALAIKUM", maka beliau 
menjawabnya: "WA 'ALAIKA WA 'ALAA UMMIKA". Kemudian be- 
liau bersabda: "Jika salah seorang dari kamu bersin dan ia mengucapkan: 
"ALHAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN", maka yang men- 
dengarnya hendaknya mengucapkan: "YARHAMUKALLAHU". Dan 
yang bersin hendaknya ia mengucapkan: " YAGHFIRULAAHU LIL WA 
LAKUM". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


»£ Gn ena Ps 
"IS AG NP Ay Ur AE PAN 
KEL AN Tana ga AL 0 
has lg ob CHE Seelal ng 


ad 


38 
Ta ana 


( 


SN 
. 
() 

z 


NN 


? . 2 , 
Lp Sudah: JB 9. Giro, Jals pl ola) 


4682. Dari Ubaid bin Rifa'ah bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Ucapkanlah: "YARHAMUKALLAH", bagi seorang yang bersin 
hingga tiga kali, tetapi jika ia bersin lebih dari tiga kali, maka boleh 
kamu mengucapkan kalimat tersebut ataupun tidak". (HR. Abu Dawud 
dan Tirmidzi. Dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut adalah 
hadits gharib) 


AL Pt 2 bo uk Prild MU, 
CK BA IG RU NY 
$c SEL GEN 

sagu lola) : 25 YG Mo 


4683. Dari Abu Hurairah katanya: "Nabi saw. bersabda :" Kamu bo- 
leh mengucapkan: "YARHAMUKALLAH", hingga tiga kali bagi sau- 
daramu yang bersin. Kalau ia bersin lebih dari itu, maka berarti ia ter- 


59 





kena penyakit flu". (HR. Abu Dawud) 


SEN EN 

PASAL KETIGA 
PINK: SIK 

JIE KING MA OS CT3: & IG 

DE AE A1 9725 CE NK G3 ada 
Ketan Joy Gini og). SEK KA 


Pu rara 

Api! 

4684. Dari Nafi': Ketika ada seorang bersin disebelah Ibnu Umar 

dan ia mengucapkan: "ALHAMDULILLAH WAS SALAAMU 'ALAA 

RASUULILLAH SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM, kata ib- 

nu Umar dan Saya menjawab: "ALHAMDULILLAH WAS SALAAMU 

'ALAA RASUULILLAH", walaupun mestinya bukan demikian. Ra- 

sulullah saw. mengajarkan pada kami mengucapkan: "ALHAMDULIL- 

LAHI 'ALA KULLI HAALIN", jika kami bersin". (HR. Tirmidzi dan 
dikatakan bahwa hadits tersebut hadits gharib). 


y 


ena SI 
Mia LA 
BAB TERTAWA 


2 jadi 


PASAL PERTAMA 


K5 
. 
N 

NX 


« PI Panen 2 se 
4685. Dari Aisyah katanya: "Belum pernah aku melihat Nabi saw. 


tertawa sampai terlihat bagian dalam mulutnya, biasa Nabi hanya ter- 
senyum saja". (HR. Bukhari) 


4686. Dari Jarir katanya: "Sejak aku masuk Islam, belum pernah 
Nabi saw. menolak aku untuk menemui beliau dan jika beliau melihatku, 
maka beliau selalu tersenyum". (Muttafag ' Alaih). 


wA 2 56. Ia ega &RAV 


wo ANA 3. 22371 
CA 3 KET WAK Pr ntp Kue 
3. Ane Si Ge 9 1 


gita SER ESAPT IYA HA Ke Us 


61 





Pu PIN AE LA “?1 Pad Ss #31. 
MAKE KAI ANA AekalEI ya 
Pa 


ra, “271 Pd 
“ata V9 aa RI Ga jl Alay Sg jawa ola 


4687. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Setelah shalat subuh, biasa- 
nya Rasulullah saw. tidak meninggalkan tempat duduknya sebelum 
matahari terbit. Dan jika matahari telah terbit, maka beliau bangkit. Di 
saat itu, adakalanya para sahabat membicarakan kisah jahiliyah, sehingga 
kalau ada sebagian yang tertawa, maka beliau hanya cukup tersenyum". 
(HR. Muslim) | 
Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa, pada saat itu adakalanya para 
sahabat saling menyenandungkan bait-bait puisi. 


SB kai 


PASAL KEDUA 
Pa ——... (po 9 e 
IG ey Ely Ine — KAN. 


n , 19p 2 #33 Pede 21 rr 
, Dae LV Jga DA sana PARI kalo 
“Gaal ola) 


4688. Dari Abdullah ibnul Haarits ibnu Jaza” katanya: "Belum 
pernah aku melihat seorang yang lebih banyak tersenyum dari Rasulullah 
saw.". (HR. Tirmidzi) 


62 


PASAL KETIGA 


CK 1 93 


36 ja: Sl Jika : 36. p3G3 — LINA 


, 


Pen LK JP MM , 9ye Ia 
, : , | 
gps NA AL Mn pp Sitotn 1IL 0, 9, 
Asy to IL : | 3 : | 
ban JG 9» JSI 8 as pun yo GO 
1 931p 3, rr, (19 007 CI, 0 13 pa 
api . 5 . , . | , Jl . Vu .. - 3 
AAN Lori 9 sb sabah NAS 2 
' PPI GI ny at ay 
.. . aa . ' | . | : . 
ka 3 og). Ca) lp ll us 3 « yA 4 
4689. Dari Oatadah berkata: Ketika Ibnu Umar ditanya: "Apakah para 
sahabat Nabi saw. suka tertawa?", maka jawab Ibnu Umar: "Ya, sedang 
iman di hati mereka lebih besar dari sebuah gunung". Kata Bilal ibnu Sa'ad: 
"Aku dapatkan para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam segala 
urusannya, akan tetapi mereka suka bergurau sesamanya dan jika di ma- 


lam hari, mereka tekun beribadah bagaikan para pendeta". (HR. Al 
Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


63 





“3 PP. 
HAN 
BAB MEMBERI NAMA 


AGAN EA 


PASAL PERTAMA 
MA 2 An (A3 
SAK 36: Jd — INA, 
Hi SI LEG Se s3 


“4 


He dur NG. Kb Lake Gua 
Ada Gia Ha , WEI, 


4690. Dari Anas berkata: Ketika Nabi saw. berjalan di suatu pasar 
tiba-tiba ada seorang yang memanggil dengan nama: "Wahai Abul Oa- 
sim". Ketika Nabi saw. menoleh kepada orang itu, maka orang itu ber- 
kata: "Sesungguhnya aku memanggil orang ini bukan engkau". Maka 
Nabi saw. bersabda: "Kalian dibolehkan memakai namaku, tetapi 
janganlah memakai panggilanku". (Muttafag ' Alaih) 


:N6 ane AS, PAN, 
(C3 Shae Ek CL 3 pil BA ARA 
PI 21 


4691. Dari Jabir katanya: "Nabi saw. pernah bersabda: "Pakailah 
namaku dan jangan memakai sebutanku, sesungguhnya aku dijadikan 


3 


untuk membagi kurnia Allah diantara kalian". (Muttafag ' Alaih) 


PA Hata 2g Ta Pe 


» Ta IN 
SE AL MASA H4 


, kaus otg) 


4692. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: ' 
"Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah 
dan Abdur Rahman". (HR. Muslim) 


H3 


Aga AG: po Sg AJ Pep 
MSI BULE PASI da 


PD) CE 


IS ya AE sun KOWE ea 3 


“ 
. " : " Z If 
DB dhyo. pnya Idpaa (u 
Pa EA MAP di PIN 1 A $ 
BL Y3, Sa IIS MI IE Pi 
4693. Dari Samurah bin Jundub katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Janganlah engkau memberi nama putramu dengan nama Yasar, 
Rabaah, Najiih dan Aflah". (HR. Muslim) 


Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan Nabi saw. bersabda: "Jangan 
engkau beri nama putramu Rabaah, Yasar, Aflah dan Nafi". 


Se Tak LAN JG: PE nat 
BAN, kada GP, 


Kar 5 . Sab z Pr Ja 2. TOK 


Lag 


9x 


OT 
CN 


65 





AA 
#jemaola). Os 


4694. Dari Jabir katanya: "Mungkin Nabi saw. akan melarang sese- 
orang memberi nama putranya dengan nama Ya'la, Baarakah, Aflah, 
Yasar, Nafi” dan nama-nama lain seperti itu, tapi kemudian Nabi men- 
diamkannya hingga beliau berpulang ke rahmatullah, belum sempat me- 
larang hal itu".. (HR. Muslim) 


.nrP 9 


dada at da: IE SANA 4140 


g It - 8 -. o-. 2 


aa Cena sa FE bg Jade 
: Pa Sold otg) « DIN AG Pe 


,. 29e1 Pe A 


IL ks Be An Eye bet: J6 
NI IK KET UR 3S 


4695. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Di hari kiamat kelak, sebusuk-busuk nama di sisi Allah adalah seorang 
yang menamakan dirinya "Penguasa Alam". (HR. Bukhari) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Orang 
yang paling dimurkai dan dianggap paling jelek di sisi Allah adalah se- 
orang yang menamakan dirinya "Penguasa Alam", sebab tidak berhak me- 
makai nama Penguasa Alam, kecuali hanya Allah". 


Ll 


Ifa TUK Gta an ena 2 
CIA SIN ATU aan Sean DAN 
PANG PARI Ne 0 ANA 03 Kata 
Ati 83: Le 4 ASI, ay Jas La op 
273 pa, pi pp 


Hwa ola) Hy lm ge ne, AKA 8 


4696. Dari Zainab binti Abu Salamah katanya: "Ketika aku diberi 


nama Baarah (berbakti), maka Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah ka- 
mu .mensucikan diri kamu, sebab Allah lebih tahu dari kamu terhadap se- 
orang yang berbakti, karena itu namakan ia dengan nama Zainab". (HR. 
Muslim) 


31 pp.) sa 


Wek Sp SP: Io EP 
S3 EPA IE 01 0335 3S 
juan ola). OP ISA TA IW IK 
4697. Dari Ibnu Abbas katanya: "Juairiyah nama asalnya adalah 
Barrah, kemudian Rasulullah saw. mengganti namanya dengan nama 


Juairiyah dan beliau tidak senang jika disebutkan nama Barrah". (HR. 
Muslim) 


KAI pny ne S Buaya : 
(DJ 2 Le UU Kyi aan 
2 and og WR ROE tra) 6 DEA ra HO Ta Ca 


4698. Dari Ibnu Umar : Ketika Umar mempunyai anak yang diberi 


nama 'Ashiyah (tidak patuh), maka Rasulullah saw. memberinya nama 
Jamilah". (HR. Muslim) 


CA 


ANA Ag is ya YA tan | 
2 2 Dn 
Hrga de AI 


- | Ale Gasa 


4699. Dari Sahal ibnu Sa'ad: Ketika Abu Usaid mengirimkan putra- 
nya yang baru dilahirkan kepada Nabi saw. maka Rasulullah saw. me- 


61 





letakkan bayi itu diatas paha beliau, kemudian beliau bertanya: "Siapakah 
namanya?". Setelah Abu Usaid menyebutkan nama bayi tersebut, maka 
Nabi bersabda: "Jangan ia diberi nama itu, tetapi namailah dengan nama 
Al-Mundzir". (Muttafag 'Alaih) & 


Kab B0 Ie IG BAN —Va. 
js ki Ah 2 Lag 2 Ag KAA 
G3 #2 € ra NN Pe 


35 kes. dananas Aas ag 
II: 219 39 era 


2 Kuas ae 219 
ka olay 2159 Iyo! GIS Maa 


4700. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Janganlah salah seorang dari kamu memanggil hamba sahayanya baik 
lelaki maupun wanita dengan panggilan: "Wahai hambaku", akan tetapi 
panggilah: "Wahai pelayanku", sebab semua manusia adalah hamba 
Allah. Demikian pula, oma seorang budak memanggil juragannya 
dengan panggilan "Wahai Tuhanku", akan tetapi panggilah dengan se- 
butan "Wahai tuanku". (HR. Muslim) 


& RAP Ka TI, Ae VA 


ka ol) . Lp pa KS 


4701. Dari Abu Hurairah katanya: "Jangan kamu menyebutkan ang- 
gur dengan panggilan Al-Karam, sebab Al-Karam hanya pantas untuk 
menyebut hati seorang mu'min". (HR. Muslim) 


er 


5 AG P3 249) S9 LV. Y 


Pr .. 


63 


Wr Prana Ta KA 2. (5 
AG La ll 


4702. Dari riwayat Muslim dari Wa-il ibnu Hujur, bahwa Nabi saw. 
bersabda: "Jangan kamu menyebutkan buah anggur dengan nama Al- 
Karam, tetapi sebutlah dengan nama "Al-Inabu" ataupun "Al-Habalah" 


/ 


ea aa "9 9, tar 3 
AN AHA TP IAI Av 
MAYA 7) 5 BPN ia (219 3: gek 


2 


sela ANA BG ADI 


4703. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jangan kamu menyebut buah anggur dengan sebutan Al-Karamu dan ja- 
ngan pula mencaci waktu, sebab Allah termasuk waktu". (HR. Muslim) 


TI RI aa PA WK NA 
sibasola): PE SW 3 


4704. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 


"Jangan ada salah seorang dari kamu yang mencaci masa, sebab Allah 
adalah masa". “3) (HR. Muslim) 


Ska 25 361 26, K5 senyar 
Aa Pagi Aek 


3). Yang dimaksud masa dalam hadits diatas adalah, masa/waktu yang merupakan 
ketetapan Allah, karena itu kita dilarang untuk mencela apa yang telah ditetapkan 
Allah, sebab kalau kita mencela apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita 
berarti telah mencela Allah. 


69 





"Ja- 


ngan ada seorangpun dari kamu yang berkata: "Celaka diriku", akan te- 


tapi katakan: "Diriku telah berbuat salah". (Muttafag " Alaih) 


3 


« 
PASAL KEDUA 


4705. Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
? 


231 
Odi 
rt 
KS 
tp 
KA 
"Ta 
2? 
NT , 
DA 
1g) 
AD 

' 
AN 

r 
Pa Cena 
coko 


Pa 


Spa ed — ZV.1 

C— 

Yapen 

211 

2, 2, 

P3 

(ad. 

33 

PR 


, 2.) 


aa 
AN 
w9 
391 
ITA 
Yep 
ng 
Jes 
db « 


Ala 
077 Fa 


2 4 
| 
.. 


$ ba 
ON: , 
ko 
LAG $ 
7 pn? 
, y 
aa 
Sa 96, 
2 
31 
"Gl s yglo gl olay 


“4 
“3 
IA — 
Gg... 
old 
4 
S 
“ 
'. ya 
Ke 
dr Pt, . 
2 
(at 


Go, 


5 LN Lo , 1-9 


4706. Dari Syuraih ibnu Hani dari ayahnya bahwasanya, ia pernah 


70 


berkisah bahwa, ketika ia datang kepada Nabi saw. bersama kaumnya, 
maka ketika Nabi saw. mendengar bahwa kaumnya memanggilnya de- 
ngan sebutan Abul Hakam, maka beliau memanggilnya seraya berkata: 
"Jangan engkau menamakan dirimu dengan nama Abul Hakam, sebab 
yang pantas bernama Al-Hakam hanyalah Allah, sebab semua keputusan 
itu milik Allah". Kata Abul Hakam: "Sesungguhnya bukan aku yang me- 
namakan diriku dengan nama Abul Hakam, tetapi yang menamakan diri- 
ku dengan nama Abul Hakam adalah kaumku. Yang sedemikian itu di- 
karenakan aku senentiasa memberikan keputusan yang tepat bagi kedua 
kelompok yang berselisih sehingga keduanya puas kepadaku". Sabda be- 
liau: "Walaupun demikian, tidak pantas engkau diberi nama dengan Abul 
Hakam, dan berapa putramu?". Jawab Abul Hakam: "Putraku tiga orang: 
Syuraih, Muslim dan Abdullah". Tanya Nabi: "Siapa diantara mereka 
yang paling tua?". Jawab Abul Hakam: "Yang paling tua adalah Syu- 
raih". Sabda beliau: "Kalau begitu, kamu aku beri nama Abu Syuraih". 
(HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


ANA » 2011 Pa 0293. 
meta cah: J6 Da yan GE -LVV 
.-. LA € H3 


2 PKI : Aan Aja 
NM Ipa PER 4 Ad 


3 Aerla splo yd»glo pl ola) 


4707. Dari Masrug katanya: "Ketika aku bertemu dengan Umar, ma- 
ka Umar bertanya: "Siapa namamu?". Jawabku: "Namaku adalah Masrug 
ibnul Ajda'". Kata Umar: "Aku pernah mendengar Rasululah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya Al-Ajda” adalah syaitan". (HR. Abu Dawud dan 
Ibnu Majah) 


ca 


Naa sa seng A3 VM 
Kei Laga KE AY GA DAK TANYA 


1 





, » 9d 9. kelola) 


4708. Dari Abu Darda” katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Di hari kelak, kalian akan dipanggil satu persatu dengan nama kalian 
dan nama ayahnya masing-masing, karena itu indahkanlah nama-nama 


kalian". (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 


Bag dya AG GAN £- Ta 
area KATA SS, BAN HA CE 
“Sia lola) 


4709. Dari Abu Hurairah bahwasanya, Nabi saw. melarang sese- 
orang menggabungkan namanya dan julukannya dengan nama Muham- 
mad Abul Oasim". (HR. Tirmidzi) 


HK Oya RAK GAN AR Ava. 
Ibordelo 315. Sirah 1 sk TEKI Le 2 ng 


Tardb gal ola) 39. De 
“ i MAL) NA ANA SK Ha AU Ca 


Pat 
Ba 

ON si 
4710. Dari Jabir, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jika kalian me- 
makai namaku, maka janganlah memakai julukanku". (HR. Tirmidzi dan 
Ibnu Majah, dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut hadits gharib) 
Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Barangsiapa yang memakai namaku, maka janganlah memakai julukan- 
ku. Dan barangsiapa yang memakai julukanku, maka janganlah memakai 


72 


ae tka at NN 
TATAP KA PALA INI CAN AP AKAYAN 
1967 AA ERAL RA AT Rn AGAR OR 3 bed 
SKS 3) kenkan GNI GL! AN Iga 
Hi ,1 


. 


Sat (4 AAABAN The 1 Span 0 
JP SIG aga 
“3 ten Ola) 
4711. Dari Aisyah ra. berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku memberi nama putraku dengan nama Muhammad dan aku juluki ia 


dengan nama Abul Oasim". Sabda Nabi: "Tak ada yang melarang seorang 
memberi nama dan julukan dengan nama dan julukanku". (HR. Abu 


2: 3. SA KY AA 


Dawud) 
2? 4 & 6 na AI, 
Sis: Ob ka AN AG EV 
23, 8 , ra 
pAKA G3 Btn IG BEN 


Dasi ola). : Tee OK 3 du 


4712. Dari Muhammad ibnul Hanafiyah dari ayahnya katanya: "Wa- 
hai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu, jika aku mempunyai anak 
sepeninggalmu kelak, bolehkah aku menamakannya dengan namamu dan 
menjulukinya dengan julukanmu?". Jawab Nabi: "Boleh". (HR. Abu Dawud) 


. 


Me Op 33. IE LV 
Ia Uann Jbg. Ska jdi ola GAN 


73 





| kato! malual 3 dedi oa 


4713. Dari Anas katanya: "Rasulullah saw. menjuluki aku dengan 
nama Baglah/labu putih, yang kebetulan ketika itu aku petik labu putih". 
(HR. Tirmidzi) 


un 2. £ (4 » . 
NO: bana ALE tr 
“GkaMl oto). KG AN ad a93 NN Tah SK 6 Xbe 


4714. Dari Aisyah ra. katanya: "Biasanya Nabi saw. suka merubah 
nama buruk yang dimiliki oleh seseorang menjadi nama yang baik". (HR. 
Tirmidzi) 


LN IL yg 1Jan 9 
Up An Ll KI Oya y Jaa SV 
Gif a 355 AAN Io ML ALS Sae NI 
pa ' 290 aah Roge aaa 
Cs: Ae Op . KEL A1 092515 


? 


23 Say, 16 Ara Gr gavan 


Lagl glolg) 

4715. Dari Basyir bin Maimun dari pamannya Usamah ibnu 
Akhdari, ketika Nabi saw. bertanya pada salah seorang dari sekelompok 
orang yang datang pada beliau: "Siapa namamu?". Jawab orang itu: 


"Namaku adalah Ashram". Sabda beliau! "Aku ganti namamu dengan 
nama Zur'ah. (HR. Abu Dawud) 


Bee 1 KE NS 9G - V1 
LG.9 pz AS BLA3 KG 


74 


PE PE Pa, AKA “aa PAN 
MEENGKNA LE Ib3 3 


Pd . rt 


4116. Dari Basyir ibnu Maimun bahwasanya Nabi saw. pernah 
mengganti nama seorang yang bernama Al-'Ash, 'Aziz, 'Atalah, Syaitan, 
Al-Hakam, Ghurab, Hubab, Syihab". 


LAN OI Ah Ai 0 La : 
J $ LA ah - NW 
“ & ar - , 
« PO WLVA 13) 2 An (4 AAA 


WAN Aelola). LA 


4117. Dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Janganlah kamu berkata: "Dengan kehendak Allah dan kehendak Fulan", 
tetapi katakanlah: "Dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendak 
Fulan". (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 


Aa Pi £ £ 
Cu: Tw Ie Maan a- LVIN 
213 Tn Pn NP, IL GI 233 
AM ella 3 Kr Eta Ae 9 AN 
Ar an), Se, 
4718. Dalam riwayat Mungathi' disebutkan, bahwasanya Nabi ber- 
sabda: "Janganlah kamu berkata: "Dengan kehendak Allah dan kehendak 


Muhammad", akan tetapi katakanlah: "Dengan kehendak Allah semata- 
mata. (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


(ISI: NG Pet POLA KS nya 
BALA X3 KA LOL 6 ap 
Laglo apl ola) 


75 





4719. Dari Hudzaifah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Jangan- 
lah kamu menyebut seorang munafik dengan sebutan sayyid, sebab 
andaikata ia memang sayyid, maka ia tidak pantas dipanggil sayyid, 
sebab hal itu akan menjadikan murka bagi Allah". (HR. Abu Dawud) 


CN LA 


PASAL KETIGA 
aa “: 7.1 21J 2 Pa 
KK 3 2 4 | . - 
TLP SAPI AS LN, 
SEO Ak CR CAK “Td BUNG PG TU 
DAA 3 Km KN aa ul Te 
du AA CAN ata NIS 
? 7 7, 
HE AG. Map AKAN 
He 5 LI 2 92 ("3 
GB 2D TA “AA pn tan Ga 
| . Z » “ "0, -“  W 
MAA IG YEN IG 3S 
2 23329 (C2, 9 (ex a13 n. 21 
A5 9 PI Lao IL 01 Sah Ep IG GUA 
LL. ' ser 


4720. Dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah katanya: "Ketika 
aku duduk dengan Sa'id ibnul Musayyab, maka ia bercerita padaku 
bahwa kakeknya yang bernama Hazan ketika berkunjung kepada Nabi 
saw. maka beliau bertanya: "Siapa namamu?". Jawabnya: "Namaku ada- 
lah Hazan". Sabda beliau: "Aku ganti namamu dengan nama Sahal". 
Jawab orang itu: "Aku tidak mau menggantikan namaku yang telah di- 
berikan ayahku padaku". Kata Sa'id ibnul Musayyab: "Maka dari sebab 
itu kesusahan senantiasa menimpa pada keluarga kita". (HR. Bukhari) 


NC 2 213 2 si 
IG Haa am IN PE — LVYI 


HT PP) 
kabar 


LN 
CA 
GX 


16 





4721. Dari Abu Wahb Al- Tusyani katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Berikan namdidehparifad-Afriia para Nabi dan sebaik-baik 
nama di sisi Allah adalah Ahdulah dan » Abdur. Rahman, mn p yang pa- 
ling YYdati /egtateh-harha" Hagrits Ol Hatntas . Nathatydng, 
adalah Harbun dan" Murrah" (AR. Abu Dawud) 


Sara 











eng ab 


sub 








gishig 








was Anifulupssi & 





7 





BEA 3 KAN SG 
- Po “ . . ' . 
BAB KATA-KATA PUITIS DAN SYAIR 


ASASI 


PASAL PERTAMA 
PAN rd Pn PB BAR an “3 
gagah @ A3 JO EGA NYY 


nat 
.. 


Ka 330 ALAN CL 
geo YEATATA N Se DL 


4722. Dari Ibnu Umar katanya: "Ketika ada dua orang dari timur 
Arab berpidato, maka banyak orang yang terpesona oleh pidato kedua 
orang itu, sehingga Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebagian 
dari kata-kata puitis dapat memukau orang". (HR. Bukhari) 


N Ld 


PETA PARA TN TR SANA EA AI 
“Sy ola). CARA Yayan Nut 


4723. Dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwasanya telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Sesungguhnya sebagian dari syair merupakan hikmah". (HR. 
Bukhari) 


MEA 5 rar ai Ta. Taja 


4724. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 


78 


"Akan binasa orang-orang yang senantjasa mempuitiskan segala ucapan- 
nya". Beliau mengulangi sabdanya itu sebanyak tiga kali". (HR. Muslim) 


Y px 9y0 on 1 ta Ai 5 
AI aa 8: Je aa NO 
at PE UA ( nia Lagi 
Ja An AAN YG aga Dea KIE 
La PPP Yu ee 


sada gan NG NE ara Y! 


4725. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw. 
"Setepat-tepat ucapan syair adalah ucapan Lubaid: "Ketahuilah bahwa se- 
gala sesuatu selain Allah adalah bathil". (Muttafag ' Alaih) 


34? y 


2S PA PESAN PETI AIA LVYT 
““I / (G3 3g 
KAN Ab Ia OA Ya SES Gp Aa Ian 
BG 6 An: 0G. e, Rani UP: a 
20269 aanala, Jae gay 


Naa 


". 


» kun ola)» cad Cg rae 


4726. Dari Amru bin Syarid dari ayahnya katanya: "Pada suatu 
hari, | etika aku membonceng pada Rasulullah saw. maka beliau bertanya 
padak." "Apakah engkau hafal salah satu bait syair Umayyah ibnu Abi 
Ash-Shalti?". Jawabku: "Ya". Sabda Nabi: "kalau begitu, perdengarkan- 
lah padaku". Kata Amru: "Ketika aku menyenandungkan beberapa bait 
syair Umayyah ibnu Abi Shalti, maka Nabi selalu minta ditambah, se- 
hingga kau menambahkannya sampai sebanyak seratus bait". (HR. 


Muslim) 
. aa 5 Rae Ag. Gap VNV 


AN ain 35X Am GAN Aa: IG 


79 











g La Fi Pagi 
Ea Yk ! 
Gg an, 
AA Sak 
tea Ms Na 
Pa an ANE Ag 


- (927 Pari: Inndub ws ketika sibaatabanya banyak 
jie derita Hyandae balik ineukii-peperihgaa,, Nebi-saw. pernah menye- 
nandungkan satu bait puisi. Dalam bait puisinya itu beliau mengatakan : 

Ve “Sesunggohnya: jari-jari” kalian yarig” terluka fi" sabilfilatf fidaklah 
3 Tn Alah. naa mena D Antison Lai Maa 

"Alaih) Sisi" peisnuNG Tuntas dana z1 3 Fa 


agan mg ae 9:0 It eh Evan) 
Hem Lipa Pe Ska 
a sa 2 Jan Lal Haa 

2 pala NU dangan ANA 


$| 


























&: 1172: .Dari /ABarra” katanya: "Di hari peperangan Bani Ouraidhah, 
maka RESUTllatt-Saw. berkata pada Al-Hasan -seorang penyair Rasulullah 
saw.: "Seranglah kaum musyrikin dengan bait-bait puisimu, sesungguh- 

unya: Jibrif akan menyertainsu?. Dalam: kesempatam: lain Resuldllak saw. 
:periat' berkata "kepada: Al “Hasan: Jawablah atas “mamiaka: Sapdi yang 'di- 
Lenka bgus beban elea Nm 53 ngan aka ta Para ma 





3 n 
Ea “ en Naga 
Ne Sa 33 Li Fa Ka 23 Hk Hn aa 3. ?y 
Lu 3 “ay Pan Bh 03 Lari, Pata Ab ata , . 
pa, Ng Ne 2 Si Se aa aa Fetoihy . Ia) 
5 


12479 “bari “AiS afi “katanya Ya bahwasanya Rasulittah “Saw. 'Setnah 
berkata Lan aa F Beny HAHR OA MEjOKIIh Rdutk OorAiSy' ala Una 
SyA1 Kalian! Sebab 6ydir-syaii kKdifah tkan Tebih menyd : ' 
daripada tusukan tombak". (HR: Maan) 8 









MAY : S IA Sk 
Na 


« : Kata ol, ) 

ajo Hari Aphtnotdda iga kkal tebbuk Sam kran 
saw. berkata kepada Hasan. dang Tsabit?. "Sesungguhnya "Jibril. akan se- 
nanjigsa membtiptumueselamasengkan 'mau u membela-AIHk Bah.RisulNya 
dengan bait- bait syairmu". Didalam kesempatan lain Aisyah. berkata: 
"Aku Detngti, mendengar Rasukillah saw: bersabda: "Sesyngguhnya Hasan 
telah membalas Ejekan kaum n Musyrikir-dengah bait syairnya yang amat 
ioudowangd ng ai 


2 BS sa ap , 


t— 
S 

. 
- 
X 


TPP “21 (213 9 

MOP NE OP Tia LAN ANTA Na A3 da9 
Et ap ai Fi BA MenjaaA, $ PS ,Fegaan! 1955 

koh (ea sikouks As pku 

Ka Bs $G Pasi 


— 








Made jita GA CX 2g OI NA 


4731. Dari Al-Barra” katanya: "Ketika Rasulullah saw. ikut meng- 
angkat tanah galian di hari peperangan Khandak, yang mana perut beliau 
banyak ternoda oleh tanah. Dalam kesempatan itu beliau sempat menye- 
nandungkan bait-bait puisi: 

"Demi Allah, jika bukan karena petunjuk Allah, maka kami tidak 

akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan dapat bersedekah dan 

tidak akan shalat. 

Ya Allah, turunkanlah ketenangan pada kami, dan teguhkanlah kami 

jika kami bertempur dengan musuh. 

Sesungguhnya, orang-orang terdahulu telah mendustakan kami dan 

jika mereka akan mendatangkan malapetaka pada kami, maka akan 

kami lawan mereka dengan sekuat tenaga". 

Rasulullah saw. mengeraskan suaranya ketika tiba pada ucapan: "Ma- 

ka akan kami lawan mereka dengan sekuat tenaga". (Muttafag 'Alaih) 


KPA 532 U (jas: IE pt E- SUYY 


Sh L Pap ren an 2 TA 


. 


HO R9 IT Oa 9 GK KAN ASI 
SBU KE MUA 


Pd 


2732 1 j5 KG 6 1g Uas 
( set Bd 


ae lea Tah 


opa Koi A6 PANGAN HA H3 TA 


4732. Dari Anas katanya: "Ketika kaum Muhajirin dan Anshar se- 
dang menggali parit Khandak dan mereka saling mengangkuti pasir, 
maka merexa mengiringi kesibukannya itu dengan MeNy NONE kan 
syair: 

"Kami adalah orang-orang yang telah berbai'at dengan Muhammad 


82 


s 


untuk senantiasa menegakkan jihad, selama jiwa raga dikandung ba- 
dan". 
Senandung mereka dijawab oleh Nabi: "Ya Allah, tidak ada kesenangan, 
kecuali kesenangan di akhirat, maka ampunkanlah kaum Anshar dan 
kaum Muhajirin". (Muttafag 'Alaih) 


EH AN pa IG: JG GRASI —VNY 


PP PT MAA UT 


REpAA For 3, 
Pas Gan Ia PEG ato 


” 


4733. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jika mulut seseorang dipenuhi dengan muntah yang amat menjijikkan, 
maka lebih baik baginya daripada ia memenuhi mulutnya dengan syair". 
(Muttafag Alaih) : 


PASAL KEDUA 
KUR IE Eh Akur SA xi 
K5 DUS. IG ABU IK Kn) 
2 Ci GG KA alim ha 2 SN 
AL pb day) In SM KAS 
Ine: JET AN X3 ka 
ha» 23 Ga AL: 0G PANGAN AN 





na Ayoo Le Ag! B3 
dala dawai hb Bala 


t 1 $ SE Bnknaa 
SAYA yaa erkata "ag 


Ada nurutikan. firm :MEmaNNYA , 


tentang syair sebagaimana yang telah disebutkan d dalam 'Al- Our an, bagai. 


manakah pendapatmu tentang diriku yang suka, Senam ya. 











a 





Jawab Nabi 'gaw.. ."Sesuhgguhnya segtang kiwi mia debat bari gan 
ketajaman pedangnya'dan Tisarirnya. Demi Ay rAS yang mernieg aku, 
kajian dipgt menyerang mereka: dengan YAA pu Kaliah yang lebih 
menyekitkin-bagi mtre ka.dati Kerangan TBh "atom Hahagi dalam 
Syarhus Sunnah). Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dan ka- 
wan-kawabhya dengan sanad-sanad yang shahih dalam kitab Al-Isti'aab. 
Karya tulis Ibnu Abdul Bar disebutkan bahwa, ketika Ka'ab bin Malik 
bertanya: pada: RasuluHah: "Wahai Rasuluilah,-hagaimanakah: pendapatmu 
tentang syair ?!e Jawab beliau: | "Seorang 1u'min: 2. konak 
ketajaman-pedangnya:dam bait-bait :puisinya".- 2 1 









4733. Dari -Aba, Utama banvikhaya| Sini £ Iparbato Sia 
"Rasa malu dan kebiasaan | bertutur kata" yang baik Kerjakan, at 


: darf'i “imeg, "Rasa | tebal kuta 8 ba tengah ng ang La eru- 


patin d dua 2 eng kemurtafika fikTirmi 


2 Pi IK £ Ha Aa Dasa 
Ina Ora 


Ae BE KONG ESA D1 EA 
da NI Berniaga Ng Bidan 














LOL Lai 3 2135 


4636. Dari Abu Tsa'labah al-Husyani, bahwasanya Rasulullah saw. 
pernah bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang 
paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, adalah orang yang paling 
mulia budi pekertinya, sedangkan orang yang paling aku benci dan ying 
paling jauh dari aku dihari kiamat kelak, adalah seorang yang buruk budi 
pekertinya, banyak tutur kata, suka berbohong dan sombong didalam tu- 
tur katanya". (HR. Al-Baihagi- dalam Syi'bul Iman) 


Ala B3. PE 0 LAM 2) — IVYV 
Opa De EN (CUE3S | WI OLS: na 


Pa 
“yu ti ? 


" Ugs |: Jbs Ssi SG “x 


4737. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari Jabir: Tulis dan lengkap- 
kan seperti diatas, hanya saja ada tambahan: Tanya para sahabat: "Wahai 
Rasulullah, kami telah tahu tentang orang-orang yang suka banyak ber- 
tutur kata dan orang-orang yang suka berbohong, hanya saja kami tidak 
tahu, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang suka sombong di- 

. dalam tutur katanya”. Sabda beliau: "Mereka selalu berkata yang muluk- 
muluk". 


@ 


Aan db: IG peda IT PARA BE -LVYN 


7 

2. & 232 k 
BEA aa HAN A59 Be da 
PKP AL ALI aan ONE 
s Ap oto) kd, D jidl Yam € rata 


4638. Dari Sa'ad ibnu Abi Wagash katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Hari kiamat tidak akan tiba sampai datang suatu kaum yang 
suka makan dengan lidah mereka sebagaimana sapi suka makan dengan 


85 





lidah mereka". “3a) (HR. Ahmad) 


PAP TEA 3 


Geo AN Jgn Pee Kaka Pia: sa 
1? 


” 


JG jai 3 IG F5 sh 
2 sd ? ,G ran (4 

Gelaba pngen 

map Saham: Ke sha S AAA ol9, 


4739. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya Allah sangat benci kepada seorang lelaki yang su- 
ka menyampaikan omongan yang tidak baik kepada seseorang dengan 
mengharapkan upah, sebagaimana yang dilakukan oleh sapi' dengan lisan- 
nya". "4) (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud-dan dikatakan oleh Tirmidzi 
bahwa hadits tersebut adalah hadits gharib) 


PALA NUA BLANK TT UNUA TANK A TA 
An Io AI Iga) JG 1 JG 01 1V£, 
1g anang - IGO pen Kepoa 0ra 
AD PRA IA Tegak 
Ka RAIN on 3 Ha agan 0 ? . 
ISS Ja G1 Jeje alas JUN an yaa, 
anna ga RI « 
— Ogkaw Ie Opa UII Ul pl 


La jp bakalka bai Sha ola) 


—.. 4740. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ketika 
aku di isra”kan oleh Allah, aku diperlihatkan ai sekelompok orang 


3a). Yang dimaksud dalam hadits ini adalah, seorang yang suka menjual omongan 
kepada orang lain dengan berharap imbalan materi. 


4). Maksud hadits tersebut sama dengan maksud hadits yang sebelumnya. 


86 





yang selalu menggaruk lidah mereka dengan penggaruk dari api. Tanya- 
ku: "Wahai Jibril, siapakah mereka?". Jawab Jibril: "Mereka adalah 
orang-orang yang suka berpidato dari umatmu, tetapi mereka tidak suka 
melakukan apa yang mereka ucapkan". (HR. Toimidal, dan dikatakan 
bahwa hadits tersebut hadits Pe 


, ntnyg an 


KAP Ta eagtA TA Ta HAN IVAN 


Fa LN IN - PN gih 
pa Sana EA ET ADE 
.a9gh lola). 91593 


4741. Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ba- 
rangsiapa yang belajar cara berbicara yang menarik agar memukau 
orang-orang yang mendengarnya, maka Allah tidak akan menghiraukan-. 
nya di hari kiamat kelak dan Allah tidak akan mengampuninya". (HR. 
Abu Dawud). 


AA GIE , 4 


GAES gaga FAV 
POOLS IAS IRIS SU 


sa 


PA Z Sa Opi Reg da Desa 27 7 SA 


4 


9s plola). pa Ya (BG. Jia 555 Ks Tai 


4742. Dari Amru ibnul 'Ash, bahwasannya pada suatu hari ketika 
Amru mengatakan sesuatu, maka ada seseorang yang bangkit kemudian 
ja memberikan komentarnya panjang lebar, sehingga Amru mengomentari 
orang itu: "Sungguh, andaikata ia berbicara dengan -singkat, makd hal itu 
akan lebih baik baginya, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. 


87 





bersabda: "Aku diperintahkan untuk mempersingkat segala tutur. kata, 
sebab mempersingkat tutur kata merupakan hal yang terbaik". Ka Abu: 
Dawud). Ba 


a. #9 , u 2 ,» 
KN PNP je aj po P- LVLY 
RN aa sh Saba uya 
Oh: LA Pn A1 Jb gk 


ARA Ip KEAIN, ar AN 
Laga ah olay Ie BIS KAIN tea 


4743. Dari Shakher ibnu Abdillah ibnu Buraidah dari ayahnya dari 
kakeknya katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya sebagian dari kata-kata puitis dapat memukau orang, se- 
sungguhnya sebagian ilmu ada hal yang tidak penting. Sesungguhnya 
sebagian syair ada yang mengandung hikmah dan sesungguhnya sebagian 
ucapan ada yang tidak berguna". (HR. Abu Dawud) 


PASAL KETIGA 


"31 cg , 


BAN Mer 56: KG Ted AAS £- Rt 
KA se LN 2... PN UBAT 

Er DAN SEA, SEA 

ora REA DO: pa 333 





: & l "3 9 Pe aa Pn 
SAT ola). Ye AN 25 PAS BUG 
4144. Dari Aisyah katanya: "Pernah Rasulullah saw. mempersilah- 

kan Al-Hasan untuk berdiri diatas mimbar di masjid untuk menyampai- 
kan bait-bait puisinya yang membela Rasulullah. dan agamanya. Disaat 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah akan membantu Hasan 
dengan malaikat Jibril selama ja mau membela Rasulullah saw. dengan 
bait-bait puisinya". (HR. Bukhari) 


| KANAK KIKI Naa vto 
Pren Jas. 2agaa ap? A4 
SAI SIE 3 YA NEO 
| dani AAN UAS 


4745. Dari Anas katanya: "Nabi saw. mempunyai seorang penyair 
yang bernama Anjasyah. Ia mempunyai suara merdu bila mengalunkan 
bait-bait syair, lebih-lebih lagi ketika mengiringkan onta Nabi, sehingga 
pada suatu kali ketika ia mengalunkan sebuah bait puisi, maka onta yang 
dituntunnya itu makin berlari cepat, sehingga Nabi saw. berkata: "Wahai 
Anjasyah, pelankan jalannya onta tersebut, jangan sampai menjadikan 
kaum wanita yang mengendarainya menjadi bahaya karenanya". (Mut- 
tafag 'Alaih) 


“9 . 7, una “y $ : 
S3 cb ena A3 5 aa 2Vtt 
S5 ?, 4 3 
betah aa s3 
ts G2 is 54 Joo path 
i PN) og): AS kana 9 Cage kau 
4746. Dari Aisyah katanya: "Ketika Nabi saw. ditanya tentang syair, 


89” 





maka beliau bersabda: "Jika kata-katanya dan kandungannya baik, maka 
syair itu mulia, tetapi jika kata-katanya dan kandungannya tidak baik, 
maka syair itu busuk". (HR. Daraguthni) 


97 Lnp .,& st 
Tu YAT YAI NN G9 — LVLV 
4747. Syafi'i juga meriwayatkan hadits diatas secara mursal. 


at 


Jaa Ge VEN 

Pa SEN JA ME GAS 
Kn GAN» BA 5 OT La 
TEA ya Sa BEKD" SA ah 
Hati bas ES GA 


4748. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Ketika perjalanan kami 
bersama Rasulullah saw. tiba di Araj, maka ada seorang penyair yang se- 
dang menyenandungkan bait-bait puisinya, sehingga Rasulullah saw. 
bersabda: "Jangan engkau jadikan syaitan bergembira karenanya, sebab 
mulut seseorang yang penuhi oleh muntah yang amat menjijikkan, 
maka hal itu lebih baik baginya daripada jika mulutnya dipenuhi dengan 
bait-bait syair". (HR. Muslim) 


.. 
“ 
Gs 
3 
ex 
CA 
GT 
& 

G 
N 2 
.. 
N 


27 4 9g 9”y1 c PP ai 1 
HP AN Og) Ie. 8 P3 PM 
2 24 Kar 36 LINA na 





Aa £ 2. 
Ola Idol), D PIKABI 


4749. Dari Jabir katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Nya- 
1yian dapat menumbuhkan sifat kemunafikan didalam hati sebagaimana 
lir dapat menumbuhkan tanaman". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Hae 96 daan af 1VO. 
aa: 14 Ana s1 rap: Daya Ka BPS 
AON ASI 2. 


td Pa 


7, jo Ta / z7 » Pp 
Ka GA: Hn an Ajar BCG 
'g0 rt bd HN 

Based jo na : GS. 36 « Pera 


ne ut: - ema th 
ENG Laka Laris La Jia Tuah | RA x 
palagatg al olay » Gea SN LG 


4750. Dari Nafi' ra. katanya: "Ketika aku berjalan bersama dengan 
Ibnu Umar, maka ia mendengar suara seruling. Ia segera menutup kedua 
telinganya dengan jari-jarinya dan ia segera menjauhi jalan itu. Tidak la- 
ma ja berkata padaku: "Wahai Nafi', apakah masih engkau dengar suara 
seruling itu?". Jawabku: "Tidak", maka ia segera mengangkat jari-jarinya 
dari kedua telinganya seraya berkata: "Dulu, ketika aku berjalan bersama 
Rasulullah saw., maka ketika beliau mendengar suara seruling, beliau 
melakukan seperti yang aku lakukan tadi". Kata Nafi”: "Waktu itu aku 
masih kecil". (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 


91 





Ka - 
| AG PKAIKI, JAN Ear G6 


. 


BAB MENJAGA LISAN, GHIBAH DAN 
MENCACI MAKI 


Len 


| PASAL PERTAMA 
A96: IG aan 2 aya vO1 
2S Nan ear pan aa 


pr 


di 
ra P 
Tn Za Aga 


4751. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Barangsiapa yang menjaga kejahatan mulutnya dan alat kelamin- 
“3 maka aku akan menjamin surga baginya". (HR. PURn) 


ae 


RIANA TN NA 1 - INOY 
-. ey pal 
| Sip AKAN LEAN Mob: ng ale an 
lg te y1ae Kur ML. 
wi : 4 
5 Jala An (ar Ki egan 
na PAN NE AN Naba "pa ARK KA 
| AN Lugd lo) 39 Gold ig: CNG 





, LA 9 Ai G6 CI EN 


7” 


4752. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 

"Adakalanya seseorang mengucapkan suatu ucapan yang ringan, tetapi ia 
tidak tahu bahwa ucapan itu amat disenangi oleh Allah, sehingga dengan 
kalimat yang baik itu ia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Demiki- 
an pula adakalanya seseorang mengucapkan suatu yang ringan, tetapi ia 
tidak tahu bahwa ucapan itu amat dibenci oleh Allah, sehingga dengan- 
nya ia akan dilemparkan kedalam api neraka". (HR. Bukhari) 
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Nabi ber- 
sabda: "Demikian pula, adakalanya seseorang mengucapkan suatu ucapan 
yang ringan, tetapi ia tidak tahu bahwa ucapan itu amat dibenci oleh 
Allah, sehingga dengannya ia akan dilemparkan kedalam api neraka se- 
jauh antara timur dan barat". 


Ogan JG: Ian Bag p voy 
97 AG « AAA BATA | 
duka yaa C3 Ogud kulot Kai Ab 


4753. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan mem- 
bunuh seorang muslim termasuk perbuatan kufur". (Muttafag ' Alaih) 


YP neka Ah en 3 
ARIE Apa 0G1 SE EP - ot 
act 


MEA KS DP SA 


4754. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Siapa saja yang menuduh saudaranya sebagai seorang kafir, maka ada- 
kalanya tuduhan itu akan kembali kepadanya, dan adakalanya pula me- 
nimpa pada saudaranya itu". (Muttafag ' Alaih) | 


93 








NK 


BEA H ATI TN 28.7 3 
IG ayam VII 23 K3 LI 
DT PALA Aa 


pr. n PPN LP 3 


sai ola) 


4755. Dari Abu Dzar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidak seorangpun yang menuduh saudaranya dengan tuduhan fasik atau 
kafir, melainkan tuduhan itu akan kembali pada yang menuduh, jika yang 
dituduh tidak pantas dengan tuduhan tersebut". (HR. Bukhari) 


. & 291 US 
/ Oa Ra A0 Iga J6: IG KL — 401 
/ 


as Ea He J yg 


.. 


— 


4756. Dari Abu Dzar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Barangsiapa yang menuduh seseorang dengan tuduhan kafir atau musuh 
Allah, sedangkan yang dituduh tidak pantas untuk merrerimanya, maka 
tuduhannya akan kembali pada yang menuduhnya". (Muttafag ' Alaih) 


eU A PA 1191097 ra 


ae vw 
oa pg On ena, Sya p — LVOV 
Una IE. AS Feat 


1” at 
» juan ol9 ) , ANAK 

4751. Dari Anas dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. - 
pernah bersabda: "Dua orang yang saling mencaci, maka setiap cacian 
yang dilontarkan oleh keduanya akan kembali pada diri yang mencaci 
masing-masing, jika yang dicaci itu tidak pantas menerimanya". (HR. 
Muslim) 


19 LL Ang 9 GI. 
A3 A92 YUL BpBal VON 
27 3) " 7» Ea 2 ed c 
Me 6 ola): CA: UN Op Jua ah K3: 36 
4758. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ber- 


sabda: "Bukan termasuk seorang yang shiddig, seorang yang suka melak- 
nat orang". (HR. Muslim) 


ai KI Aro ag 113 2) Ia sh L Usa & ae 
. juan ola). Pu PuA 


4759. Dari Abu Darda' katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak 
akan digolongkan sebagai orang-orang pemberi saksi dan pemberi syafaat 
di hari kiamat kelak". (HR. Muslim) | 


PUG AN Iga Aa JG» IE BPM INI - —1V1. 


kana KAA GA HB Sa: HNS 3 


4760. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 


| at 
AN Cage Ie NN -1V01 


95 





"Jika seorang berkata: "Semoga orang-orang akan segera binasa", maka 
ia akan menerima dosa sebagaimana seseorang yang telah membinasakan 
mereka". Lea Muslim) 


Ne | nge aa pt : 
VII kain sea saman 


KK A  y r sal 
1 Ba 0... GL, 9. 
ym" 0 9 A3 


4761. Dari Abu Hurairah: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Akan 
kalian dapatkan orang-orang yang paling jelek di hari kiamat kelak, ada- 
lah seorang yang suka bermuka dua, yaitu seorang yang jika mendatangi 
sekelompok orang, maka ia akan datang dengan wajah yang lain dari 
ketika ia mendatangi kelompok lain". (Muttafag ' Alaih) 


Apn Laba IG AMS “tv 
Ss . Ten PE UB ag klan ai 
naa kamadol 0) 39 Ade 


4762. Dari Hudzaifah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba/mem:- 
fitnah". (Muttafag ' Alaih) 


170 22 £ 


AU KAN NE YAFANN TE WAT LAN TAN 


7 ee : 
8 » - 0 $ k | 
IE S3 aa dl Z . -h AM 
A , p .. ud 
Z ada? 9. 7» ? la » 
ena (IROG KING 3 








st? de 4 


Si 5 Ian Kel A3 BIA 59 
ANU aa Oia HAN 0. 3 


re 
. 


YA 3 (ag. JENIS 

beaknlay 99: Ade Gita. Ca ks . Naa 

Dp ENI ee NB AG Slan 5: 06 
Ads una Ta ag 


4763. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya telah bersabda Rasu- 

lullah saw.: "Berkatalah yang benar, sebab berkata benar, akan memim- 
pin seseorang pada kebaktian dan kebaktian akan memimpin seseorang 
ke surga. Tidak seorangpun yang senantiasa berkata benar dan selalu 
condong kepada kebenaran, sehingga ia ditulis oleh Allah sebagai se- 
orang yang benar/shiddig. Jauhilah tutur kata yang dusta, sesungguhnya 
tutur kata yang dusta memimpin seseorang pada hal-hal yang keji. Dan 
hal-hal yang keji memimpin seseorang kedalam api neraka. Dan tidaklah 
seseorang senantiasa bertutur kata dusta dan condong kepada kedustaan, 
sehingga ia ditulis oleh Allah sebagai seorang pendusta/kadzdzab". 
(Muttafag 'Alain) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya bertutur kata yang b€rrar-adalatr'suatu kebajikan dan kebajikan itu 
akan memimpin seseorang ke surga. Sesungguhhya bertutur kata dusta 
adalah keji dan perbuatan kekejian akan memimpin seseorang kedalam 
api neraka". 


As. BH Ps DN 

AG: SG, P3 CARE V1 
623 LN, 2159 pai AA Naa 
v sena | Iga BE Opi 


Pa 


97 





| SA Gea 97 Na 17 3 

, Ade gia Yao ag 9 bas 209 

4164. Dari Ummu Kultsum ra. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Tidak tergolong dalam orang-orang yang berkata dusta, seorang 


yang bertujuan untuk mendamaikan perselisihan orang dan seorang yang 
berkata baik dan yang menimbulkan kebaikan". Mutu ' Alaih) 


AG Hei x yag AN K3 V1 
DES Gn ES Ada 
da ola. 2 4 yng 


4765. Dari Migdad Ibnul Aswad ra. katanya: "Telah bersabda | 
Rasulullah saw.: "Jika kamu melihat orang-orang yang suka memuji ' 
orang lain, maka taburilah muka mereka dengan tanah". (HR. Muslim) 


IE RK ag van 
CE C AN IA ESA otg (EN CP Uc Aka 
1 ay. pe dat 
GE Len 9 aman - sya das Cat pin PA 


PI Pa hh 54 
Ng He) Hg YO UTTGAA A3 h Kalag D 


Pd 


€ 


knegita reni 


4766. Dari Abi Bakrah katanya: "Ketika. ada. seseorang memuji 
kawannya dihadapan Nabi saw., maka Nabi saw. berkata: “Janganlah pu- 
jianmu. memotong leher saudaramu". Nabi mengulangi ucapannya itu 


4 


98 


ar Dea aa da teman Unaobip aa 9 


sebanyak tiga kali. Selanjutnya beliau bersabda: "Kalau seseorang ingin 
memuji orang lain, maka katakan: "Aku kira ia adalah seorang yang baik, 
akan tetapi hanya Allah yang Maha Tahu", yang sedemikian itu jika ia 
memang terlihat sebagai seorang yang baik. Jangan ada seorang yang 
mensucikan orang lain berlebihan dihadapan Allah". (Muttafag ' Alaih) 


s6 AAA KIA .. 


r 
PL 2 nana 
ta yen 17 ayo“ 
Ku. Ms BS KASI Gayus 


014 Pe ah SO ng a 
PIN PADA Ga KAGAG 
hak Be ae atu 99 
US: d9) 33. bed on): TANYA HTI 
TEKS Ka PG NG KEEE S knga 


Te 


4767. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ber- 

tanya: "Tahukah kalian, apakah yang dimaksud dengan Al-Ghibah?". Ja- 
wab para sahabat: "Hanya Allah dan RasulNya yang lebih tahu". Sabda 
beliau: "Yang dimaksud Al-Ghibah adalah, jika kamu menyebutkan 
sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu". Tanya seseorang: "Bagai- 
manakah jika yang aku katakan apa yang ada pada saudaraku". Sabda be- 
liau: "Jika hal itu memang seperti yang engkau katakan, maka hal itu 
sudah termasuk ghibah, tetapi jika hal itu tidak seperti yang engkau kata- 
kan, maka engkau telah berbuat suatu dusta besar terhadapnya". (HR. 
Muslim) 
Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika kamu 
berkata pada saudaramu apa yang ada pada dirinya berarti engkau telah 
berbuat ghibah, tetapi jika engkau mengatakan suatu yang tidak ada pada 
diri saudaramu, maka engkau telah berbuat dusta besar". 


ca 


SEN, basah ga) GE EN 


“ 





2 Fa PIL NA Wahana 


0K yn12 P9... AN 2, 6 eat ee Ta 
Es. Ad ug da9 den 3 AA ga Oa ale ala 
LEE TOTAN TS PAN CE PRA Ga YAAA 
ce 1 ngan AE ULAMA 
NG, Aa ala MEI CA 153 
rn -. € | PGA Le. dhik Ig Ld 
aa OLS KS us aka Aa KEL ea) 
9 1 par, pp - Tu. 
EA Ap Aja Ke 


Pe 
Rae 


te 
en 
» 
2 
ke 
8 


4768. Dari Aisyah katanya: "Ketika ada seorang minta izin masuk 
kedalam rumah Nabi saw., maka beliau berkata: "Izinkan pada orang itu, 
walaupun aku tidak senang padanya". Ketika orang itu masuk, maka Nabi 
saw. berlaku ramah tamah dan berwajah senyum padanya. Setelah orang 
itu pulang, maka Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa tadi eng- 
kau mengatakan tidak senang pada orang itu, tetapi engkau berlaku ra- 
mah dan berwajah senyum padanya?". Sabda beliau: "Wahai Aisyah, se- 
sungguhnya sebusuk-busuk manusia di hari kiamat kelak, adalah seorang 
yang amat ditakuti kejahatannya". (Muttafag ' Alaih) 


5.» |) 271 Pa Ao pt P4 | Ja 
Feat Uya 508: 06. HA Tp -tv1A 
"3 ' : 
AE G9. Kentk an oa 


Gedls 2372 MTI Ban Ra JS Bangka 
Ig 2... y 2) 4 £ 2131 Pp 00 ge 
O Jaa A39 Tag € Ho ME JATI Jul oa 


LT 
» I ay CAN M) “2 TTL Load 
83 KE BLU SENI IS Aha 


goo toe 21 Paha Pan au 
AA IN Ia an Ao) 0 ja SG 
lea 


4769. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Setiap orang dari umatku akan diampunkan dosanya, 
kecuali seorang yang menerangkan perbuatan dosanya kepada 
orang lain, yaitu seorang yang melakukan perbuatan dosa di 
malam hari, sedangkan Allah telah menutupinya dari mata orang 
lain, tetapi ia berkata: "Tadi malam aku telah berbuat dosa ini 
dan itu", dan ia sengaja membuka apa yang ditutupi oleh Allah". 
(Muttafag 'Alaih). 


2 PASAL KEDUA 
ea TN, TSI» (al, 
Usa sd Je As AI po) 1 ya SV, 


PK . Cg .. 
: Ia TU 303 SNI IP: Apk 
Ag rhi a.n 309, 1 PAD ab 
NIA SAS AN EA KA 

00 IP SIB 7 
3 aa CINA AE GS 
3 it pak aa PA Te A5 Ka: 06 
25 sean AD: Gue 
. Gho 


4170, Dari Anas ra. katanya: "Telah. bersabda. Rasulullah saw: 


Dl 





"Barangsiapa yang mau meninggalkan perkataan dusta dan bathil, 
maka akan dibangunkan baginya suatu gedung di pinggiran surga. Dan 
barangsiapa yang mau meninggalkan kebiasaan berbantah-bantahan, 
maka baginya akan dibangunkan sebuah gedung di tengah surga. Dan 
barangsiapa yang berbudi pekerti yang mulia, maka akan dibangunkan 
baginya sebuah gedung di tempat yang tertinggi di surga". (HR. Tir- 
midzi) 


UI 3515 08:96.22A5 


Apr 5 KAN AN EL UG AG 
P' 1 “27 NE 2”. 

Ka Mau uang baya Aaja 

Asal Gani! ola). (ai Nik 06 SIT 


4771. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 

w.: "Tahukah kalian, bahwa yang paling banyak menyebabkan 

manusia masuk kedalam surga, adalah bertakwa kepada Allah dan 

berbudi luhur yang baik. Dan tahukah kamu, bahwa yang paling 

banyak menyebabkan manusia masuk kedalam neraka, adalah ke- 

kejian lidah dan kekejian kelamin?". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Ma- 
jan) 


AN Ke 
: Daan segan 613, Na: 
en RU AAA AP La 





Aek aa 5 25 Ceria Sa Ga Pe 


Ta Kal ra Yola). Ok PL Kaka kaku de 
Log kalau og Giall9 Ula 


4772. Dari Bilal ibnu Harits katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Adakalanya seseorang mengucapkan sesuatu ucapan yang baik, 
tapi ia tidak tahu bahwa ucapan itu telah dicatat oleh Allah sebagai 
perbuatan yang menyebabkan ia mendapatkan keridhaan Allah sampai di 
hari ia bertemu dengan Allah. Dan adakalanya pula seseorang mengucap- 
kan kata-kata yang tidak baik, tetapi ia tidak tahu bahwa ucapan itu telah 
dicatat oleh Allah sebagai perbuatan yang menyebabkan Allah murka 
padanya hingga di hari ia menemui Allah". (HR. Al-Baihagi dalam 
Syarhus Sunnah. Demikian pula Malik, Tirmidzi dan Ibnu Majah juga' 
meriwayatkan hadits tersebut.) 


Mn PN Peak 

Boat 23 SIEN G9» UT An J6 

9. PN Rank ae Rani a/ 1g 1 
Bo Wg. Jaa 


4773. Dari Bahzin bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sungguh amat besar dosa seorang 
yang berkata dusta demi untuk menyebabkan orang lain tertawa". Beliau 
mengulangi ucapannya itu sebanyak tiga kali". (HR. Ahmad, Tirmidzi, 
Abu Dawud dan Darimii) 


9 ex 2. 7 .a. 
Io da V3 9G: Pa - IVVL 
AKAP TAAT Ye a 2, 
Sgr3 5 Das IR LN hana PA 





e Lara £ tah 
: | au Peka LA Ter». ng 7 " ”2 
NA Io laami SA PA ee 
yg rani, Fe, Dr AON Tt ae KAN tag 
ola) dang 5 Ke Sa Ui As 


4714. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Adakalanya “seseorang yang mengatakan sesuatu yang menyebabkan 
orang lain tertawa, tetapi ia tidak tahu, bahwa ucapannya itu akan me- 
nyebabkan ia dilemparkan kedalam api neraka lebih jauh dari jarak langit 
dan bumi. Sesungguhnya kekejian lisan lebih mudah menjerumuskan 
seseorang kedalam api neraka dari pada kekejian telapak kakinya". (HR. 


Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


As JG: OB sonpop AU IE JE- LVVO, 


KI sa ag ah 


4775. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
w.: "Barangsiapa yang diam, maka ia akan setamat". (HR. Ahmad, 
Tirmidzi, Lan dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Ap Tah Ie yap MANA - V1 


si Oa: IE SAS Patah 
oi Dk Uh cant ag aa 


104 





“GhaFIl9 kal ola 


4716. Dari Ugbah bin Amir katanya: "Ketika aku bertanya pada 
Rasulullah saw.: "Apakah yang menyebabkan keselamatan?". Sabda be- 
liau: "Jagalah lidahmu, lazimilah rumahmu, tangisilah Gosa-dosamu". 
(HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


5 kogaba : JG. an ga NEW 


C3 Sh Nu) AK Ad , 
SOP Mn Kk MANGG “4 
Gn an G3 PI Ca 3 
SS akn, CM 09 Uh 0 Yaa KA Nat (33 « 


” 


? pw 


. Gaal olay. pang Eni 


4771. Dari Abu Sa'id secara marfu?, Nabi saw. telah bersabda: 
"Pada setiap pagi, setiap anggota tubuh senantiasa memperingatkan ke- 
pada lisan: "Takutlah kamu kepada Allah, sebab keselamatan kami ter- 
gantung padamu. Jika engkau baik, maka kami akan selamat, tetapi jika 
engkau tidak baik, maka kami tidak akan selamat". (HR. Tirmidzi) 


x 


4778. Dari Ali ibnul Husain ra. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw." Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang 
tidak perlu baginya". (HR. Malik dan Ahmad) 


105 





Bap lup kelaiil ola) -yva 


4779. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu 
Hurairah. 


. . - . - (Pu - - , 
tags OM do kdta | Na - IVA, 
4780. Tirmidzi dan Al-Baihagi (dalam Syi'bul Iman) juga meri- 

wayatkan hadits diatas dari Ali ibnul Husain dan dari Abu Hurairah. 


Pr. 


KB Gap: 1 Fan UST LM | 
Pa Hanya yaa UAN 2 IG 


1 Aas SIG 


Nas ba ia 


» 
“Sha oto) Mann 


- 


4781. Dari Anas katanya: "Ketika ada salah seorang sahabat me- 
ninggal dunia, maka ada seorang berkata: "Sungguh ia akan beruntung 
dengan surga". Mendengar ucapan orang itu, maka Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Mungkin kamu tidak tahu, kalau-kalau orang ini telah berkata se- 
suatu yang dosa atau pernah menahan sedekahnya". (HR. Tirmidzi) ' 


2.96. HA daa Ka op Ona P - - £VAY 
Te: 38 « Fee 2 Ea NS 
Ay GD ay 1 063 Ka 


4782. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsagafi katanya: "Aku pernah 


ay” « 


106 





berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku takuti?". Sabda Rasulul- 
lah saw.: "Yang harus kamu takuti adalah kejahatan ini", sambil me- 


nunjukkan lisan beliau". (HR. Tirmidzi) 


.w Ta He hea AURA 2 Peel MN. 
Au 4 Ne Jo: ag! ANN 
AAU Dua KEKE KA SAS 


4783. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jika seseorang berkata dusta, maka malaikat akan menjauh dari orang 
itu sejauh satu mil, dikarenakan busuknya bau ucapan itu". (HR. 


aa 
ng Magi -LVAL 
ae ,€ (GG eh, Nas Ah ?,, 2 
rek" Os REG AN ga Lesaka 


TAN Heh A Ian da ON ya CAS DG 


0... 


Lagib yi ol9) 


4784. Dari Sufyan bin Asad Al-Hadirami katanya: "Termasuk peng- 
khianatan besar terhadap saudaramu, jika kamu mengatakan suatu ucapan 
dusta, sedangkan saudaramu mempercayai kebenaran ucapanmu". (HR. 
Abu Dawud) 


Sara POIN J6: IL EH — tVN0 
KEL era 122 NANANG 


ata - 


107 





, "SPN ola) Lb ia 


4785. Dari Ammar katanya: "Rasullah saw. pernah bersabda: 
"Barangsiapa yang bermuka dua selama di dunia ini, maka di hari kiamat 
kelak ia akan mempunyai lidah dari api". (HR. Darimii) 


Ha Op IG: IG onani f WN 
$ pra Da5 Lai 
LO Lai Ieta GAN ol CN 


4786. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Bs saw.: 
"Bukan termasuk seorang mu'min yang sejati, seorang yang suka men- 
jelek-jelekkan orang, suka mengutuk, suka berbuat keji dan suka bertutur . 
kata kasar dan keji". (HR. Tirmidzi dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


die A1 Opa 06: IG JAN -VV 
GA elnds CB PIR ng ae 


. 9 


“Siagl ola). CE 53 Aga 


4787. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasiilullah saw.: 
"Tidak termasuk seorang mu'min yang sejati, seorang yang suka me- : 
ngutuk". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tidak pantas sebagai seorang mu'min yang sejati, seorang yang 
suka mengutuk". (HR. Tirmidzi) 


Ost Ob: OGugp LAS ya — !VAA 


” 


:N 
NX 


108 








ANA, 1 Ta Ng an 2g 
Ia dn AG MG 96I: aan 
pobolo LAMA ola). pra He 3 KE, 


4788. Dari Samurah bin Jundub berkata: Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Jangan kalian saling mengutuk dengan kutukan Allah, maupun 
dengan murka-Nya dan dengan jahanam". Dalam riwayat lain "Atau de- 
ngan neraka". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


/ 


Aipstag baka: IG 3 JUS £- :VAA 


2 era YA ITL aa 
Kadi 5 Kao Pan, TOL: Uas 
ha Oh Opa 
SAT: Ta EA 


Kar oran 2 Tan rP PAKA 
S 36 9 Cang AKN “ al ohata yo yi 
” “3 7G La c SAE » aa 
FO . 
Kei Ul NG Asha Ian Ma SE 


$ yh pl ola) Wb en 35 


4789. Dari Abu Darda' katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya seseorang, jika ia telah mengutuk sesuatu 
atau seseorang, maka kutukan itu akan naik ke langit, tetapi pintu lagi 
tertutup baginya, sehingga kutukan itu turun kembali ke bumi, tetapi 
pintu bumipun tertutup baginya, sehingga ia pergi ke kanan dan ke kiri, 
jika tak ada yang jadi sasarannya, maka ia akan menimpa pada orang 
yang dikutuknya, jika ia memang pantas menerimanya, tetapi, jika ia tak 
pantas menerimanya, maka kutukan itu akan kembali pada diri yang 
mengutuk". (HR. Abu Dawud) 


TAN ana PETA TA 23 
ob) BJ YK », SA TAN aa va. 


109 





pa « KAT Aa SA -1 CAN KR 
ae PN 25 3 Ap "1 Ya 5 
dada Kail maa me IP 


sagh plg sa "N 


4790. Dari Ibnu Abbas, ketika ada seorang yang kain selendangnya 
terjatuh karena angin kencang, maka ia mengeluarkan kata-kata kutukan 
terhadap angin itu, sehingga Rasulullah saw. bersabda: "Jangan kamu 
mengeluarkan kata-kata kutukan terhadap angin, sebab ia hanya men- 
jalankan perintah Allah. Sesungguhnya seorang yang mengutuk sesuatu, 
jika yang dikutuk itu tidak pantas menerimanya, maka kutukan itu akan 
dikembalikan pada orang yang mengutuk". (HR.. Tirmidzi dan Abu 
Dawud) . r 


Lattra 


E- 


sdg plola) 


4791. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jangan ada seorangpun yang menyampaikan padaku berita yang tidak 
baik tentang salah seorang sahabatku, sebab aku ingin keluar ke tengah 
sahabat-sahabatku, dengan hati yang bersih". (HR. Abu Dawud) 


He AAA YON KE 1 cawan 


rn 


Aura Loro aa» aa Tata 
AS Anna TEA 
3 OPD LN - | An Aap ia Keris 


110 








Dnuejana 


Lag alg egkaidlo amlola) 


4792. Dari Aisyah katanya: "Ketika aku mengatakan pada Rasulul- 
lah tentang diri Shafiyah yang tidak tinggi tubuhnya, maka Rasulullah 
bersabda: "Sungguh kamu telah mengatakan sesuatu yang busuk, yang 
andaikata dicampurkan kedalam air laut, pasti kebusukannya akan me- 
nodainya". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud) 


1 N Kh» A c rc 
CR AMS 0G: IG. yan E- var 
R1. PO Ga 1 an aa pola 
BEE YAA TT LT TU OUR JPU SL 3 
$ AAA KAPAN 


4793. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bila 
kekejian melekat pada sesuatu, pasti akan menodainya, dan bila malu me- 
lekat pada sesuatu, maka akan mempercantiknya". (HR. Tirmidzi) 


"AG Gran JNE 9 var 
Ant angan PTN GA Sya J6 


ri "prrrg 


3 Siapd hg Kn ES AS Ia - 


AA SOTK KI Cut 


4794. Dari Khalid bin Ma'dan dari Mu'adz katanya: "Telah ber- 
sabda Rasulullah saw.: "Tidak seorangpun yang mempermalukan 


111 





saudaranya dengan suatu dosa yang telah dilakukan saudaranya, niscaya 
ia tak akan mati sebelum ia sendiri melakukan dosa tersebut". (HR. Tir- 
midzi dan dikatakan bahwa hadits diatas termasuk hadits gharib dan 
sanadnya tidak muttashil, sebab Khalid tidak satu masa Tapa Mu'adz 
bin Jabal.) 


Pane Oan d6: JG AG HE tVA0 
AAA tara Owa Jak 
LGA KAA A5 
Dea RAN 


4795. Dari. Watsilah, telah bersabda Rasulullah saw.: "Jangan kamu 
bergembira bila saudaramu tertimpa suatu musibah, sebab mungkin Allah 
akan segera menyelamatkannya dan segera menimpakan musibah itu 
padamu". (HR. Tirmidzi, dan dikatakan olehnya bahwa hadits diatas 
termasuk hadits gharib) 


G: Ker ANIS: HE EN 1 — van 


Siak ola S9 ISIS KS set NS Leah 
| | P3 


4796. Dari Aisyah katanya: "Nabi saw. pernah bersabda: "Sedikit- 
pun aku tak ingin membicarakan kesalahan orang lain pada seseorang". 
Sai Tirmidzi dan hadits tersebut dishahihkan olehnya). 


AKAN Etalan Ob segknga TP 
n , Ki gr rat 3 £ 
Hua 17 £ y (4 GE v 3 z1, 
— Ken yan Da Fa ar Sa 
Bhd, area S3 KENA S6 


112 





Hoa Ah ON: 1) Iga JS 
Lal gb olay WN SIS IN gac 


4791. Dari Jundub katanya: "Pada suatu bari ada seorang Arab du- 

sun turun dari ontanya, kemudian ia mengikat ontanya. Sesampainya 
didalam masjid, maka ia ikut shalat dibelakang Rasulullah saw. Setelah 

salam ia keluar masjid dan segera menaiki ontgnya.. Kemudian ia ber- 

teriak: "Ya Allah, Rahmatilah aku dan Muhammad, jangan seorangpun 

yang menyertai kami dalam rahmat-Mu itu". Mendengar ucapan si Arab 

dusun itu, maka Rasulullah saw. bertanya pada para sahabatnya: "Me- 

, Murut kalian, siapakah yang lebih sesat, ia atau ontanya, apakah kalian 
tak An apa yang ia ucapkan?". Jawab para sahabat: "Ya". (HR. 


Abu Dawud) . 
BA 
Ta SAN AAN 
PASAL KETIGA 3 
$ IN IIL AS AL ae 
LA AN Joan) JS: Je ad ip — EVAN 
AA gaLa rn Ta 
SAN 9 LN Saat Cm UI HA SL 


LOL Ha Gta 


4798. Dari Anas katanya: "Rasululah saw. telah bersabda: "Jika 
seorang fasik dipuji orang, maka Allah akan murka dan Arasy Allah akan 
bergerak karenanya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


.— “1? AAA ORA Aa aan 
ha AN Ia JG: JG AANG HE - eva 


H3 





P-. ”£ c Lea 1 Tt 7 PA Oa 
SKI Gi Ing PA YAN 
Jok) SR Asad JII 
4799. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Semua sifat bagi seorang mu'min cocok, kecuali sifat khianat dan 


dusta". (HR. Ahmad) 


.. 7 . La Kata 


ue39 dl uaaw bahas Sp -A.- 


4800. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Al-Baihagi dalam 
Syi'bul Iman dari Sa'ad bin Abi Wagash. 


AN II KELAPA REAY PA 20 BL NAN 

(ga PEKAN 5 
GNI MEN SAK 
Oa aa 23 je Lila ola) TO 


— 
CX. 
RK 
AR 


4801. Dari Shafwan ibnu Salim, bahwasanya apakah mungkin 
seorang Mu'min sebagai penakut?. Sabda beliau: "Mungkin". Tanya 
orang itu: "Apakah mungkin seorang mu'min itu pelit?". Sabda beliau: 
"Mungkin". Tanya orang itu: "Apakah mungkin seorang mu'min itu pen- 
dusta?". Jawab beliau: "Tidak mungkin". “5) (HR. Malik dan Al-Baihagi 
dalam Sya'bul Iman secara mursal) 


5) Maksud hadits tersebut, seorang mu'min tidak n sebagai seorang, pen- 
dusta, sebab sifat dusta merupakan suatu kelakuan, sifat penakut dan pelit 
merupakan suatu tabi'at. V 


114 








Btn ab ah 27 
JANIN Ok 6 pond GP CA 
PAN BP ARA LAU dal 1) 3, 
KY 1) dl 2 8 
aga NA Na 
Ia Uas pai IN Gp 
» 22139 
. PA PAN, gus 


2 2eki3 


$ 
“ 
n 
23 
& 
SI 


4802. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Syaitan 
itu adakalanya menyerupai dirinya sebagai seseorang, kemudian ia datang 
pada suatu kaum untuk menyampaikan suatu omongan dusta, sehingga 
omongan itu dapat disebarkan kemana-mana oleh mereka". Salah seorang 
daripada mereka berkata: "Aku mendengar seorang yang aku kenal wa- 


jahnya dan aku tidak kenal namanya telah menyampaikan suatu omongan 
kepadaku". (HR. Muslim) 


apn Ie on UEA EN Y 


, ” ARA Laluna? (Luh 
BIG Sea MAS GEA dsn YA KP 73 
Ia, Lag Yaar 3 yag: 2 
Je AIA 

p | ” 5 Ha Far 5 apa 
LeN Pe Ari OP 


GA “ng Intan PAN 
KE hn ea Beta YA Brata 


4803. Dari Imran ibnu Hithtkan katanya: "Ketika aku datang ke 


HS. 











masjid, aku dapatkan Abu Dzar seorang diri yang berselimut ba an 






sehelai selimut berwarna hitam. Na "Wahai Abu. 


kelompok Crane orang tidak baik, duduk dengan seorang shalef Cbin 
baik daripada duduk menyendiri, mengerjakan kebaikan lebih . baiktgari- 
pada berdiam diri dan berdiam diri lebih baik daripada mengerjakar ke- 
jahatan-kejahatan". 


Anie 0 A29 GE ng 2.7 
Ka AN J3 Ngga OA SA 
Kas in d3 Cola js sk ya Pa: 3G 


0 


4804. Dari Imran Ibnu Hushain, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Kedudukan seorang diam, lebih afdhal daripada kedudukan se- 
orang yang beribadah selama enam puluh tahun". 


ia 
NS 


Ian 


Kat 
Jaga Yaa ca MEN UT. 
SA IG INN Para Han Pep ara 


BA AN 3 Ulangi Ne ge Mada 
M3 PG FTA - ga 292. 
239 HUI. 33 ED KB 


” Bi an tt X0 Cr 
C OA AYANYO P5, ME Ga Las 
71, AN aa at NU ra 
sana Jala MS: Je. Dag. 219 


Pu 
io AKA Us aah 
#7935 NG 200700 ag Kn ye 
SKA IKAN G 39 DG IG gap ab 


116 





4805. Dari Abu Dzar katanya: "Ketika aku datang pada Rasulullah 
saw., maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, nasehatilah aku". Sabda be- 
liau: "Aku nasehatkan kepadamu, hendaknya kamu bertakwa kepada 
Allah. Sesungguhnya ketakwaan itu merupakan perhiasan bagi segala 
urusanmu". Kataku: "Tambahkan nasehatmu bagiku". Sabda beliau: 
"Hendaknya engkau senantiasa membaca Al-Our'an dan berdzikir kepada 
Allah, sesungguhnya hal itu dapat menyebabkan engkau disebut-sebut di 
langit dan menjadikan pelita bagimu di bumi". Kataku: "Tambahkan na- 
sehatmu bagiku". Sabda beliau: "Hendaknya engkau senantiasa tutup mu- 
lut, sebab hal itu akan mengusir syaitan dan akan menolong segala 
urusan keagamaanmu". Kataku: "Tambahkan nasehatmu bagiku". Sabda 
beliau: "Janganlah kamu banyak tertawa, sebab hal itu mematikan hati 
dan melenyapkan cahaya muka". Kataku: "Tambahkan nasehatmu bagi- 
ku". Sabda beliau: "Katakanlah yang benar walaupun pahit". Kataku: 
"Tambahkan nasehatmu bagiku". Sabda beliau: "Jangan takut dengan 
celaan seseorang didalam kebenaran". Kataku: "Tambahkanlah nasehatmu 
bagiku". Sabda beliau: "Hendaklah engkau menahan diri dari manusia, 
apa yang kamu ketahui dari kesalahanmu". 


N 


Oa Ia AI PKN AAA art 
ME ESA Bye ee IN INA 


117 





Gian ya on G5 DA G2 


Pepek 


4806. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Wahai 
Abu Dzar, maukah aku tunjukkan padamu dua perkara yang lebih ringan 
dari pikulan, tetapi amat berat didalam timbangan?". Kata Abu Dzar: 
"Mau", Sabda beliau: "Selalu diam dan berbudi pekerti yang mulia. Demi 
“Tuhan yang memegang jiwaku ditangan-Nya, tidak ada satu amalanpun 
yang lebih afdhal dari keduanya". 


2 


yeni SIB ASEP MV 
Ss : A3 ani 24 123 KUA 1 
Aa en Get sn 06 
Ka DX R35 HA AAA 
Haa Ego Jed63)-3 II: Ia 


Ou ma 


REA NG 


4807. Dari Aisyah katanya: "Ketika Nabi saw. lewat di tempat Abu 
Bakar yang ketika itu, Abu Bakar mengutuk salah seorang budaknya, be- 
liau menoleh seraya bersabda: "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, tidak akan 
terhimpun sifat suka mengutuk dan sifat shiddig". Maka Abu. Bakar 
segera memerdekakan sebagian hamba sahayanya dan ia datang pada 
Nabi seraya berkata: "Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku. itu". 
(HR. pa didalam Syi'bul Iman) 


ne Gea nenen € 


BIA da KIE 


118 





TIARA 2 et MERE 


3S. Tap AAA mer ding) IK 
AB: KPI (AI Bean: “& 
, IL ola) Dp al 


4808. Dari Aslam bahwasanya, pada suatu hari ketika Umar masuk 
ke dalam rumah Abu Bakar, ia mendapatkan Abu Bakar memegang lisan- 
nya, maka Umar berkata: "Wahai Abu Bakar, jangan engkau melakukan 
hal itu". Jawab Abu Bakar: "Sesungguhnya lisanku ini dapat menyebab- 
kan aku menuju ke tempat-tempat yang membinasakan". (HR. Malik) 


| pe ut Dn 3 Kata 
BEDA ag KN. 


5, : 
S1 4 3... / 02 9 & PN, AT 
Hata ud ae - IP 


an s5 al ee SL NYAOA, 


4809. Dari Ubadah ibnu Shamit, bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Berjanjilah padaku untuk menjaga enam perkara, maka aku jamin 
kalian untuk masuk surga. Berkatalah yang benar jika kalian berbicara, 
penuhilah janjimu jika kalian berjanji, sampaikanlah amanat jika kalian 


diamanati, jagalah alat kelamin kalian, rendahkan pandangan kalian dan 
.jagalah kejahatan tangan kalian". 


2... 


C3 Ly pagi LAN — 41. 


119 





2, NS Ak tua An SE iga get 

3 Ka: NK SD, ml Sl Nag tah, 
AN as "aing Hb Wa S3 GAN Tab abi" 
GAN KAN KE Penina Ni Mon IL 595 Cah 
$ OLI Kai 3 ats, « aa Ai 


4810-4811. Dari Abdur Rahman bin Ghanam dan Asma” binti 
Yazid ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik hamba Allah 
dalah setiap dilihat, mereka dalam keadaan berdzikir kepada Allah. 
3eburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang selalu menyebarkan 
Fitnah, memecahkan persaudaraan dan suka berbuat kerusakan". (HR. 
Ahmad dan Al-Baihagi dalam Syi'bul 0 


91 11319 
Sl AN Elo en FA, SEN Lg 
ja AN - £ 16 La £ Peradi , 
Kehe Mya ti Sa GIS yee —, Pa 
7 ah 4 
ee 4 sala 3 Aug: JEBAA HAL 
b) S1 2 
WINE AGAN NA aTAN 
Delta 06 
4812. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada dua orang yang. Ka 
melakukan shalat dhuhur ataupun ashar, kebetulan keduanya sedang ber- 
puasa. Setelah keduanya menyelesaikan shalatnya, maka beliau bersabda 
pada keduanya: "Ulangilah wudhu dan shalat kalian, . teruskan.. puasa 
kalian, akan tetapi gantilah puasa kalian di hari lain". Tanya keduanya: 


"Mengapa kami harus mengganti puasa kami, wahai Rasulullah?" ". Sabda . 
beliau: "Sebab kalian telah menggunjing seseorang". 


120 





Jan” y aga 2», 


. 39- Am Wi yan SIA AKA al 


2 ”» 7» ? 1, »J 
PRA ASP GP Dra Dana 13) 


LAG Gak 25 


4813-4814. Dari Abu Sa'id dan Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. 


pernah bersabda: "Menggunjing orang dosanya lebih besar daripada 
berbuat zina". Tanya mereka: "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin 
menggunjing orang dosanya lebih besar daripada berbuat zina?" Sabda 
beliau: "Seorang yang berzina, jika ia bertaubat, maka Allah akan 
mengampuni dosanya, sedangkan seorang yang menggunjing orang, jika 
ia bertaubat kepada Allah, maka Alah tidak akan mengampuninya 
sebelum orang yang 2 Hi itu Base kesalahan orang itu". 


NG ke ya) sa Koloy 3 - ENO 
GOA KIA Leo ( BEN Lala 


Op 


HO La BNI AI di S9) 


4815. Anas berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
orang yang melakukan zina sudah cukup jika ia bertaubat kepada Allah, 
sedang seorang yang berbuat ghibah/menggunjing orang, tidak akan cu- 
kup dengan hanya bertaubat saja". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


121 





HA ya 236: JG Ap -n 


2. 


2 yi Ga Ta Ta Oak La 


A2 ul 


, C. 
PERANAN 1G San | 
Beji de 3: J3 


4816. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Untuk 
menghapuskan dosa perbuatan ghibah/menggunjing orang, hendaklah me- 
mohonkan ampun bagi yang kamu gunjingi: "Ya Allah, ampunkan dosa 
kami dan dosa orang yang kami gunjingi". 


N 


122 


IE LL 


. 


BAB BERJANJI 


Ea YA TA 


PASAL PERTAMA 


ab ab 1m sana, 
MAL An an MELANU Sea Kas 
AN AA 


4817. Dari Jabir katanya: "Ketika Rasulullah saw. wafat, maka Abu 
Bakar mendapat kiriman uang shadagah yang dibawa oleh Al-'Ala' ibnul 
Hadirami. Kata Abu Bakar: "Barangsiapa yang pernah memberi hutang 
pada Nabi atau yang punya janji dari beliau, maka mintalah pada kami". 
Kata Jabir: "Kataku: "Rasulullah saw. telah berjanji padaku untuk mem- 
beri uang tiga kali sebanyak ini", sambil membuka kedua telapak tangan- 
nya. Maka Abu Bakar segera mengambil setakar uang dengan kedua 


123 











telapak tangannya, lalu menyuruh aku untuk menghitungnyg Ketika aku 
hitung ternyata uang itu sebanyak lima'ratus-dirham, maka" : Bakar 
berkata: "Ambillah lagi Bai itu dua kali". (uaain ' Alaih) “ 


11 21, NG « 
Sud 


PASAL KEDUA 


LAI Lan 7 21019 2x9 
Anda LA - 6 Aan Joe AN 


r NY ut 0 eh Pa KALA RU 
Oo Da AS aah A3 
ben pn ian A3 
Td P4 panL 1 See PU AU ON AN Ad 
Kegsega Moahs as BN al, 
CL Bok ag Pa PULL 

Sa MA AA GA an BA 
ata ra 54x Abi jas 


tnya 2Ag Et SIA KA S5 
Ka ola). (Ana (1 apa Har) 


14818. Dari Abu Juhaifah berkata: Aku pernah melihat: sedikit uban 
di rambut Rasulullah saw. Al-Hasan ibnu Ali amat mirip dengan-beliau. Dan 
beliau pernah menjanjikan pada kami untuk memberi tiga belas ekor anak 
onta yang masih perawan. Sebelum sempat kami menerima apa yang 
dijanjikan oleh beliau itu, tapi beliau keburu wafat. Maka Abu Bakar ber- 
kata: "Barangsiapa yang dijanjikan oleh Rasulullah saw. untuk diberi 
sesuatu, maka datangigb pada kami untuk kami berikan". Ketika aku 
beritahukan hal itu pada Abu Bakar, maka ia memberikan padaku apa 
yang dijanjikan Rasulullah". (HR. Besa 


LX: Peang dggnp- Lina 


BK 2. tr PA AG : 
1 Xx ENG Cabai 3 Tea 


124 


En 


5 





Je ” , 4 Lage IA 14 
KA DS IS Kaka an 3 KAS 

1 5. ar 4 pr . Ka 
Sg GEA naa 
| : sa ola). 2 PEN SE ea 


4819. Dari Abdullah bin Abi Hasma' berkata: "Sebelum beliau 
diutus, aku telah berjanji dengan Nabi saw. untuk bertemu dengan beliau 
di suatu temat, tetapi aku baru ingat setelah tiga hari. Ketika aku datang ke 
tempat itu, maka aku dapatkan beliau berada di tempat itu dan beliau ber- 
kata: "Sungguh, engkau telah menyusahkan aku, sebab aku telah me- 
nunggumu di tempat ini selama tiga hari". (HR. Abu Dawud) 


“ 


"un c (AG 3 a19 
per aa PAPAN, 
.. ” 
cat Aa 2 € pat 
EN Puan JEP IL, 
| AN 91 $$ Pd 101 
ob | Tar 9 
Sana 2 olay Fs DAK 
4820. Dari Zaid bin Argam, bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Jika seseorang berjanji pada saudaranya dan ia berniat akan mc- 


menuhi janjinya itu, akan tetapi ia tidak dapat memenuhinya dengan 
baik, maka tiada dosa baginya". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


125 


2g 6 Saha ulw 


"i 
Sal "4 . 
20 Pn aa , “ & » P / AS 
Ge KAS TPST: R6 A1 05 0G 
ON Fe sah pl ola) . KS SIS 


4821. Dari Abdullah ibnu Amir katanya: "Pada suatu hari ketika 
Rasulullah saw. duduk di rumah kami, maka ibuku berkata padaku: 
"Datanglah kemari, nanti aku beri sesuatu padamu". Tanya Rasulullah 
. saw.: "Apakah benar engkau akan memberikan sesuatu padanya?". Jawab 
ibuku: "Aku akan memberikan sebuah kurma". Sabda beliau: "Keta- 
huilah, jika engaku tidak memberi sesuatu padanya, maka kamu akan di- 
catat sebagai seorang yang telah berbuat dusta". (AR. Abu Dawud dan 
Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


CNENLAN 


ori 1 0g 2 
Ca ol» KE Ira re SI 


4822. Dari Zaid. apaul Argam, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa berjanji pada seseorang, sedangkan: salah seorang 
dari keduanya tidak sempat datang hingga tiba waktu shalat, Ketika 
orang itu datang untuk melakukan: shalat, maka tiadalah ia berdosa". (HR. 
Razin) 


126 





DN 


BAB BERGURAU/BERCANDA 
P4 
sj Fs Toni 
PASAL PERTAMA 
NG, Ia, P ra 
1 ! mw. vas . Pa TE “122 
IAI ET GNU IG. B IE —2NYT 
A0 Io La gr9 .. / 0LLG, Pl 
05 Ad Jasa! KE UTU 3 Jan DIK 
PA ari daya an 
hde isa, Gd La H3 x 


4823. Dari Anas katanya: "Nabi saw. tidak jarang bercanda dengan 
kami sampai beliau pernah berkata pada saudaraku yang masih kecil: 
"Wahai Abu Umar, bagaimanakah keadaan burungmu?". Ketika itu 
adikku mempunyai seekor burung kecil yang biasa digunakan sebagai 
permainan, akhirnya ia mati. (Muttafag ' Alaih) 


Rapet 
. EN | “0 | 
“GI 
PASAL KEDUA 


. ac) "4 


LI ga 6: 6 : S6 BABI 
Sia dlola). CI ab: Je. WAKTU UN 


4824. Dari Abu Hurairah katanya: "Para sahabat pernah bertanya 


127 





pada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, apakah engkau mempermain- 
kan kami?". Sabda beliau: "Sungguh aku tidak akan mengucapkan se- 
suatu, kecuali yang benar". (HR. Tirmidzi) 


Laga lo Gaal 


4825. Dari Anas katanya: "Ketika ada seseorang minta diberi ken- 
daraan onta pada Rasulullah saw., maka beliau bersabda: "Aku akan 
memberimu seekor anak onta". Tanya orang itu: "Apakah gunanya seekor 
anak onta bagiku?". Sabda beliau: "Bukankah seekor onta besar berasal 
dari anak onta?". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


KI Wee Ap KE ALE LAYT 


. Sing sglsylolg,. | SSI 


4826. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. pernah berkata kepadanya: 
"Wahai pemilik dua telinga". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


NAN Pet Dp BEA 
Sie IG De Ie as 


2 


128 





Fi Pa 41 nag .L aa | 

Lis ke , SAI BIS. vs 

PP Ghar Year . San 

Uap day» GK Aka PEN SR US 
4827. Dari hb BL Nabi saw. pernah berkata pada 
seorang wanita yang telah lanjut usia: "Sesungguhnya di surga tidak ada 
orang tua". Tanya wanita itu: "Kalau tidak ada orang tua, lalu hendak 
ditempatkan dimana orang-orang tua?". Sabda beliau: "Apakah engkau 
tidak membaca firman Allah: "INNA ANSYA'NAAHUNNA IN- 
SYAA-AN FA JA'ALNAAHUNNA ABKAARAAN / Bidadari-bida- 
— darinya kami ciptakan sebagai anak-anak dara". “6) (HR. Razin) 


KS Kas Ja hay ES NN 
-.. 7 7” - ” , i 
HE Ne ipa 


Jr Iu 31 


ON SUASI Hasan AN 0535 OS 


Din C6 “ag An an 33 


Ga 
N 
ra 
NG 
1 
1 “ 
xi - 
CN N 
kb N 
2. 
At 
pe 
IN 

N 


6). Al-Wagi'ah ayat 35-36 


129 





4828. Dari Anas juga, bahwasanya ada seorang Arab dusun yang 
bernama Zaahir ibnu Haraam. Zahir, bila datang dari desanya, maka ia 
selalu membawa hadiyah dari desa bagi Rasulullah saw., dan jika Zahir 
akan pulang ke desanya, maka Nabipun memberi bekal kepadanya. Pada 
suatu kali Nabi bercanda: "Sesungguhnya Zaahir adalah orang desa, se- 
dangkan kami adalah orang kota". Zaahir adalah seorang yang tidak 
tampan wajahnya, akan tetapi beliau amat cinta padanya. Pada suatu hari, 
ketika ja datang dari' desa untuk menjual barangnya di Madinah, maka 
Rasulullah saw. mendekap Zaahir dari belakang dengan sekuat tenaga, 
sehingga Zaahir tidak dapat menoleh ke belakang dan iapun tidak tahu 
siapa yang mendekapnya. Akan tetapi ketika ia.tahu bahwa yang mende- 
kapnya itu adalah Nabi saw., maka ia makin mendekatkan punggungnya 
pada dada Nabi. Canda Nabi saw.: "Siapa yang membeli hamba sahaya 
ini dari aku?". Tanya Zaahir: "Wahai Rasulullah, kalau begitu engkau da- 
patkan aku adalah seorang yang rendah". Sabda beliau: "Bahkan engkau 
adalah seorang yang terpandang di sisi Allah". (HR. Tirmidzi dalam 
Syarhus Sunnah) 


2 - 3G, GEN AG 23 9 4G # —2NY9 
nak dr S3 291 


2 LA Sang ta 
Tio 8W296, LSG. Tika D1 MOS 


130 


en NE TR 





te 

.d 9 1 A1 ol 9) 

4829. Dari "Auf bin Malik Al-Asyja'i katanya: "Ketika di hari 
peperangan Tabuk, aku datang pada Rasulullah saw. yang ketika itu se- 
dang berada di sebuah kemah kecil dari kulit. Setelah aku beri salam, 
maka beliau menjawab salamku seraya berkata: "Masuklah". Tanyaku: 
"Apakah semua orang yang diperbolehkan masuk?". Sabda beliau: "Ya, 
semua kalian". Ketika aku masuk ke dalam kemah kecil itu, maka Utsman 
ibnu Abil "Atikah berkata: "Sesungguhnya beliau berkata: "Masuklah se- 
mua", dikarenakan kecilnya kemah pada waktu itu “7) (HR. Abu Dawud) 


KAS sa pap IN 
EA Uas Co ranah La En 
Kek 155353. Parama 4G 
G3 deni AG Pang 
Ht ena 7? ara “n 2 7 171 
san GAB NO Ce HA 
TA SE AG ya IN Ga US 
Iss. tan Gta B3 Gen tek 
DS GAN EN el GIE 


Pr. ur 


TM). Ucapan Nabi saw. menunjukkan bahwa kemah yang ditempati beliau itu amat 
kecil, karena itu beliau memerintahkan semuanya untuk masuk kedalam kemah 
itu sebagai canda beliau kepada mereka. 


131 





: yah yg Jay. rs 15329 Ten 7 27 AS 3: Ht pa 


4830. Dari Nu'man bin Basyir Baya: "Ketika Abu Bakar masuk 
ke rumah Nabi saw., maka ia dapatkan Aisyah sedang memprotes Rasu- 
lullah saw. dengan suara keras, sehingga Abu Bakar hendak menempe- 
leng wajah putrinya itu seraya berkata: "Apakah pantas kamu .meng- 
ucapkan suara yang sekeras itu dihadapan Rasulullah saw.? 7. Nabi saw. 
segera menegur Abu Bakar, sehingga ia keluar dengan rasa marah. kepada 
putrinya. Ketika Abu Bakar keluar, maka beliau berkata pada Aisyah: 
"Tahukah kamu, bagaimanakah aku menyelamatkan engkau dari orang : 
laki-laki?". Maka Abu Bakar tidak berani datang ke rumah Nabi selama 
beberapa hari. Kemudian ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi saw:, ia 
dapatkan Rasulullah saw. telah berbaik kembali dengan Aisyah, sehingga 
Abu Bakar berkata pada keduanya: "Kalian berdua. telah miemasukkan 
aku didalam perdamaian kalian sebagaimana kalian telah memasukkan 
- aku didalam perselisihan kalian". Sabda beliau: "Memang demikianlah 
yang telah kami lakukan". (HR. Abu Dawud) 


KS IE RT SD Seo PNY 


La P, P 7 Pd 
KA Ke II 


2 | : 
af Sae Ia slah 


:N 


x 


4831. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Jangan engkau bantah saudaramu, jangan tertawakan ia dan jangan eng- 
kau berjanji padanya, kemudian engkau langgar ia". (HR. Tirmidzi dan 
dikatakan bahwa hadits tersebut hadits gharib) 


132 








SGM LG 


BAB SALING BERBANGGA 


DEA 


PASAL PERTAMA 


ya , pi 
2 |) 
se7t Ul Sp 37 UN mn 23K SAK 07 Tan 
PA TR 5 | » hg: | ) La 
,7 3 ...9 9.1 La In 101 G 


Pa oa 1 Prana or 9 7 Pa 
uan ip JG Oo TEA KANAN 
. 14 2 at ed “Jul 11. 3ot 9 , 
SIS AT SPL 
sada yana yes (3 AG, Na kaka 


4832. Dari Abu Hurairah katanya: "Pada suatu kali ketika Rasulul- 

lah saw. ditanya: "Siapakah orang yang paling mulia?". Sabda beliau: 

' “Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa". Kata 
mereka: "Bukan itu yang ingin kami tanyakan". Sabda beliau: "Orang 
yang termulif'gdalah Yiuf. Ta adalah seorang Nabi, putra seorang Nabi, 
cucu seorang Nabi, bigut Seorang kekasih Allah". Kata mereka: "Bukan 
itu yang ingin-kami tariydkan". Tanya beliau: "Apakah kalian ingin me- 


133 





nanyakan tentang orang yang termulia dari “bangsa Arab?". Jawab 
mereka: "Ya". Sabda beliau: "Yang termulia di zaman jahiliyah adalah 
yang terbaik di masa Islam, jika mereka mengerti". (Muttafag ' Alaih) 


Hua AS 536: BEA UNY 
SS FADE FA 


an Pd 


Dat ANA YAN 


4833. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah 'saw.: 
"Seorang mulia, putra seorang mulia, putra seorang mulia, putra seorang 
mulia adalah Yusuf putra Nabi Ya'kub putra Ishag putra Ibrahim". (HR. 
Bukhari) 


En AT NaaN 2 cl" $ LNG 


PO pp... tp . 
, ” —, 7, - F4 

Ga Ola KET H7 Oak pi GE 

3g ga 23 ?, Na car PTT / et 
aer $ ih Ae Cl aa AN Iya) 5 Ax 
, IN 25 MAAN ? Gt 1 Ne Pt Loper 
TAP 221 2 | ujan 

bag - re. ps " “' 
2 Ra AN An ya NG Pa 

pe LI CA 


4834. Dari Al-Barra" ibnu  Aazib ktnya “Di hari . .peperangan 
Hunain, ketika kaum musyrikin sedang menyerang kaum muslimin secara 
bertubi-tubi, maka Abu Sufyan ibnul Harits yang ketika itu menuntun 
onta Nabi saw. mendengar beliau menyenandungkan bait.puisi: 

"Aku adalah seorang Nabi dan aku tidak berbohong, -aku. adalah 
putra Abdul Mutbthalib". 


134 








. Kata Abu Sufyan: "Sungguh, pada saat itu tidak terlihat seorangpun yang 
tampak lebih berani dari Rasulullah saw." (Muttafag 'Alaih) 


Ka sep nas Tea - LNyo 
NG AA. KATA Alan 
“hamoly- DI dtagate 

4835. Dari Anas berkata: Ketika ada seorang lelaki datang kepada 


Nabi saw. seraya berkata: "Wahai manusia terbaik", maka beliau 
bersabda: "Manusia terbaik adalah Ibrahim". (HR. Muslim) 


Sa ah A ATA RAR TENS Tanya 
AK KAA aa 


an pa 3 Ra 949 PA 
aa . D2 WAE Yi 


4836. Dari Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Janganlah kalian terlalu mengagung-agungkan aku sebagaimana yang 
dilakukan umat Nashrani terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku 


adalah hamba Allah, karena itu ucapkanlah: Suami adalah hamba 
Allah dan Rasul-Nya". (Muttafag 'Alaih) 


CAN 7, Pn Ia 
Os PARU s Yes £ TNV 
Gr Pera (AA v4) x / 
Demo Ol: ai TAM OLI He 


Ne Henna Cave Pon yan hn 
SAYANG YA KAA FI 


135 





“ps oto 
4837. Dari 'IyadI ibnu Himaar Al-Mujaasyi'i, bahwasanya Rasulul- 
lah saw. spernah “bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan 
padaku: "Hendaknya kalian selalu merendahkan diri kalian, hingga tidak 


seorangpun dari kalian akan membanggakan yang lain dan tidak seorang- 
pun akan berlaku Ska Star kepada yang lain". (HR. Muslim) 


3 2 1 


PASAL KEDUA 


YAA: 2» Lia, 
ag LN Aan Ka 
» a99 og Giajdl ola) » op: yag 


4838. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Sudah seharusnya mereka berhenti untuk membangga-banggakan ayah- 
ayah mereka yang telah meninggal dunia dimasa jahiliyah. Sesungguhnya 
mereka termasuk kayu bakar neraka jahanam. Kalau mereka tidak mau 
berhenti, pasti Allah akan menghinakan mereka sehingga akan menjadi 


136 





DN Tag Ka sa ja an tg 


lebih hina dari seekor binatang ternak yang diseret dengan tali dari 
hidungnya. Sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian segala 
chauvinisme di masa jahiliyah yang selalu membangga-banggakan ten- 
tang ayah-ayah mereka. Sesungguhnya kini yang ada hanyalah seorang 
'mu'min yang bertakwa ataupun seorang fajir yang jahat. Semua manusia 
berasal dari Adam dan Adam peranal dari tanah". (HR. Tirmidzi dan Abu 
Dawud) 


Nge ar BAN INVa 


2 Ta sa AA PENAN eRe Te 
ph Nero LAB SIG 


7g HS ' 

AA “ye CG aa CAN MG jung Aa Ai 
2 

AR (7 # LA On A1) 4 

Atas yr 3 Sg CAS 


31 dat rA n& a PENA 3) AA 
MEA II IS GAN AS 3 
, sala pia Aa ol9).. LAN 


4839. Dari Mutharrif ibnu Abdillah ibnu Syikhkhir katanya: "Kata 
ayahku: "Ketika. aku datang kepada Nabi bersama rombongan Banu : 
Amir, maka kami katakan .pada beliau: "Sesungguhnya engkau adalah 
penghulu kami dan orang yang paling mulia dari kami". Sabda" beliau: 
"Sesungguhnya penghulu kami adalah Allah. Kalian boleh saja meng- 
agungkan seseorang, asalkan tidak sampai terbujuk oleh syaitan”. (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud) 


2 Ian Os: 063 3 Aap yag LA, 


sa KA LA Saat Ha 


137 





bana “2 - 


Shelnurlgi Gini alay 


4840. Dari Al-Hasan dari Samurah katanya: "Telah bersabda Rasii- 
lullah saw.: "Ukuran kebanggaan adalah harta dan ukuran kemuliaan ada- 
lah takwa". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 


Ahn bag 2... 2 IG SO HA 
.£ A AS! Ar Aan Y 
Ha Ana AGAN SS 1 Iga Ka MN 


" 


kal 3 Yola). Nania 


4841. Dari Ubay bin Ka'ab katanya: "Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Barangsiapa yang membangga-banggakan kemuliaan 
di masa jahiliyah, maka hentikanlah ja tetapi janganlah ia menjelek- 
jelekkan ayah-ayah orang itu". 


ae GTA 


CL pa KEL IN 0 YAN LEE — EM 
LG IG on ya 2 3 ya E3 Kat 
ea LA ANA alang Oren 
Se 4 Iga atu IN, Cip aa ada 23 
IG "3 oi ain 23 ega 


scalb ol ola) Ki BN 





4842. Dari Abdur Rahman ibnu Ugbah dari Abi Ugbah katanya: 
"Aku perah ikut perang Uhud bersama Rasulullah saw. Ketika aku me- 
mukul salah seorang dari pasukan musyrikin, maka aku katakan padanya: 


138 








"Terimalah pukulanku ini, aku adalah 
mengucapkan demikian, maka Rasulullah saw. menoleh padaku seraya 
berkata: "Mengapa tidak engkau katakan: "Terimalah pukulanku ini, dan 
aku adalah seorang putra Anshar". HR. Abu Dawud) 


1 


putra Persia". Ketika aku 


aya 1 


i TA papa gp EN | 
“Ja (NA 19 PON IK gen ye 
5253 N KGS GA YK Ti 


2 
Lani BA Ip 


4843. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Barangsiapa yang membela kaumnya tidak diatas dasar kebenaran, maka 


ia bagaikan seekor onta lemah yang dicabut dengan ekornya". (HR. Abu 
Dawud) 


GC: ea G “9G. LAH - LAt4 
an Pee MAN UI 


Ge enp Ga: IE kena 9335 


Ldglagplolay ja 


4944. Dari Watsilah ibnu Asga” katanya: Aku pernah berkata: 
"Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Ashabiyah?”. Sabda be- 


lia: "Yang dimaksud Ashabiyah adalah jika engkau membela kaummu 
dalam keadaan dzalim". (HR. Abu Dawud). 


» 6, ea Maap ISO IL — AN0 


Akan JG. pagi Sena AT 3 Kuas 


139 





SA : 2 


aa 


3, 
, | | | 1G rr reg " &! 
»915 lola) “AA tenar Ia. 
4845. Dari Suragah bin Malik bin Ju" syum katanya: "Pada: suatu: 
hari Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sebaik-baik orang dari kalian 
adalah seorang yang membela keluarganya semna ba tidak berbuat 
dzalim". (HR. Abu Dawud) 


7 Je 9G P TA Td 
eh An 3115 Ti ah Jp LNLI 
ng 7G AR, px La PA 
ul Ss asn: Ga Eng | 36 
Saha OA 7. LA HN 
Ka aa Ea Ane PG 
5 1 la 
, 3 PM 
4846. Dari Jubair ibnu Muth'im, bahwasanya Rasulullah saw. per- 
nah bersabda: "Tidak termasuk golongan kami seorang yang menyeru 
pada Ashabiyah. Tidak termasuk golongan kami seorang yang “berperang 


karena Ashabiyah. Dan tidak termasuk golongan kami seorang yang mati 
atas ideologi Aetabiyahr, (HR. Abu Dawud) 


Bae telan POSISI tN4V 


pp 


sdg ol ola). Kn uga Yon 


4847..Dari Abu Darda', . bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Kecintaanmu terhadap sesuatu akan menyebabkan engkau menjadi buta 
dan tuli". (HR. Abu Dawud) 


140 


PLAT 
JUII P3) 
“ 
PASAL KETIGA 


Kan aa be ' pa PP 7. 
Ia oa GI 13 1 BO LEE — LAN 
HP Ka AAN ESA P3 9 


Pi Rado 


Dg 
L 
tp 


» dorla ulg Ae ol9) , KN .ac 


4848. Dari Ubadah ibnu Katsir Ae - Seorang penduduk 
Palestina - dari Fasilah katanya: "Aku mendengar ayahku berkata: "Aku 
pernah bertanya pada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, apakah ter- 
masuk Ashabiyah seorang yang membela kaumnya?". Sabda beliau: "Ti- 
dak, yang tergolong dalam Ashabiyah adalah seorang yang mempela 
kaumnya yang dzalim". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 


Tana La 7? Lead ar 
Aan 3 IG ee Ep Kar — tnga 
LA Om “Ana NT RE au 
Ie NE ak mna yg 3 en 


141 


KAA IA ANYER se 3 
Helg Ap ola). WE KOK 
Pa apa 


4849. Dari Ugbah bin Amir katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Nasab-nasab kalian bukanlah untuk dibangga-banggakan atas yang 
lain. Semua putra Adam mempunyai kesamaan dalam kadar dan nilai- 
nya. Tidak seorangpun yang lebih afdhal dari yang lain, kecuali dengan 
agama dan ketakwaannya. Cukup seorang, termasuk seorang yang ber- 
budi pekerti jelek, keji dan pelit, seorang yang suka menghina orang 
lain". (HR. Ahmad dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


142 


| Pad 7 
h NUN N Na 
| A9 3 dar 


BAB BERBUAT KEBAJIKAN DAN MENYAMBUNG 
TALI KEKERABATAN 


Pd 


ANGIN andi 


PASAL PERTAMA 


Na Pd 

4 ?! KR Ie An. 

HN PRO EL LA ATO NRC KAS NI 
OI GK AG. Naa HA AA AI LA 
2 Mal IG VAalay 39 Hp JOS una 


4850. Dari Abu Hurairah katanya: "Ada seorang bertanya pada 
Rasulullah: "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih aku utamakan untuk 
berbakti kepadanya?". Sabda beliau: "Ibumu". Tanya orang itu: "Kemu- 
dian siapa lagi?". Sabda beliau: Kan Tanya orang itu. “Kemudian 
siapa lagi?". Sabda-beliau: “Ibumu". Tanya orang itu: "Kemudian siapa 
lagi?". Sabda beliau "Ayahmu". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa 
beliau bersabda: "Yang lebih utama untuk kamu berbakti kepadanya ada- 
lah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemu- 
dian orang-orang lain yang terdekat denganmu". (Muttafag 'Alaih) 


143 





G3 papa aa 1 
NEK LENSA 


dam RA naya GK 


4851. Dari Abu Hurairah, bahwasanya telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Sungguh amat rugi, sungguh amat rugi, sungguh amat rugi". 
Tanya seseorang: "Wahai Rasulullah, siapakah yang amat rugi?". Sabda 
. beliau: "Yang amat merugi adalah seorang yang mendapatkan kedua 
orang tuanya telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi ia ti- 


dak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga ia tidak dapat 
masuk kedalam surga". (HR. Muslim) 


HET 2 3 KI SL MEN E NON 
r 


2 pa SAN ” Aru ara 7 1 
Ka PI 5g A4 -- 
peta rn KI Ph VII AP Pn 
w - bad “ | S - 

NG YA AT EAKA Iran Hang 
Pa INN Lele GEN AU UAN Dede LA RL Ate CN La 

.. 2 ( | 

oaugan. lo 0 Jb Uap an re 


4852. Dari Asma” binti Abu Bakar r.a katanya: "Pada suatu kali ibu- 
ku yang masih musyrik datang berkunjung kepadaku, maka aku bertanya 
pada Rasulullah saw: "Sesungguhnya ibuku datang berkunjung padaku, 

"sedang ia masih tidak senang dengan Islam, apakah aku boleh meng- 
hormatinya?". Sabda beliau: "Ya, hormatilah fa". (Muttafag ' Alaih) 


| 


144 


ca Kan ng — INOY 
Tan Da He PI 


Pte 1 Hata 13 & 


1 

KAN 

LN 
ag 


a 


-. 
SA 


2 


ro : WIL 


4853. Dari Amru ibnul 'Ash An "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya keluarga si Fulan itu bukanlah 
waliku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang shaleh dari kaum 
mu'minin, akan tetapi aku masih tetap berbaik dengan mereka dikarena- 
kan aku masih ada hubungan tali kerabat dengan mereka". (Muttafag 


' Alaih) 


ee KRAce ny 
Sa a30. aa “Ad 
” ” Y , 8 
KN II 810 AG AO: : Ap Ae 
Pada 


065 s5 K3 ver 3 Nas 
Hengi INA IA 5783 


4854. Dari Mughirah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kalian untuk durhaka pada 
kaum ibu, menanam hidup-hidup anak perempuan dan berlaku pelit pada 
orang lain, dan Allah tidak senang kepada seseorang yang suka memin- 
dahkan bicara pada orang lain, suka bertanya dan suka menyia-nyiakan 


harta". (Muttafag ' Alaih) 
MPa han JG: I8 Lae NE 5100 


145 





—. 


29 N IPP 1 24 eh 

NG 0 YAN &a 5 KR ya: 3 
TUK Kat TU ud SA » Ar, 
Nan aan 4 


KL BR Aa Ca Ina 
Par aan s1 3 naa 


.. 


.. 


4855. Dari Abdullah ibnu Amru katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Termasuk dosa besar seorang yang mencaci maki kedua orang 
tuanya". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, adakah seorang yang 
tega mencaci maki kedua orang tuanya?". Sabda beliau: "Ada, yaitu se- 
orang yang mencaci maki ayah seseorang, kemudian orang itu berbalik 
mencaci maki ayahnya. Demikian pula seseorang yang mencaci maki ibu 
orang lain, sehingga orang lain berbalik mencaci maki ibunya". 
(Muttafag 'Alaih) 


Ana 


2 og): IBI Kan Aa 


Op 


4856. Dari Ibnu Umar: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Termasuk 
sebaik-baik kebaktian adalah seorang yang selalu menjaga hubungan baik 
dengan orang-orang yang disenangi oleh ayahnya setelah ayahnya wafat". 
(HR. Muslim) 


146 - 


4857. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ba- 
rangsiapa yang ingin diluaskan rizginya, dilanggengkan umurnya, maka 
hubungilah tali kerabat". (Muttafag ' Alaih) 


P LL AL AL anna ng 
Yo ban Jb J6 Sea LE bea 
aa Pn san (TN ut Aa, “. 


ska 


4858. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Setelah Allah menyempurnakan ciptaan mahluk-Nya, maka Rahim 
berdiri dihadapan Allah serta memohon bantuan Allah, sehingga Allah 
berfirman: "Jangan kamu berlaku demikian". Kata Rahim: "Ini adalah 
tempat untuk berlindung kepada-Mu dari kejahatan pemutusan". Firman 
Allah: "Apakah engkau tidak senang bila aku menyambung orang yang 
menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu?". Kata 


Rahim: "Ya, aku cukup senang dengan keputusan-Mu itu". (Muttafag 
He 


147 


. Par AT 27 
SI ola). Keklas Ulas 125 


4859. Dari Abu Hurairah juga katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Tali kekerabatan termasuk penyebab turunnya rahmat Allah. Fir- 
man Allah: "Seorang yang menyambungmu, maka Aku akan menyam- 
bungnya dan seorang yang memutuskanmu, maka Aku akan memutus- 
kannya". (HR. Bukhari) 


B0 06: AR BE MN, 


Kasta pg Pare 229 AN Ps 


. 27 


aji Ip AAN ANA 


4860. Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Rahim senantiasa tergantung di Arasy Allah seraya berseru: "Siapa yang 
menyambungku, maka Allah akan menyambungnya dan siapa yang me- 
mutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya". (Muttafag 'Alaih) 


MA IE OG. AeApAE MN 
Lang PESAN Pa: Bet Ah 


4861. Dari Jubair ibnu Muth'im katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: "Tidak akan dimasukkan kedalam surga, seorang yang memutus- 
kan tali kerabat". (Muttafag 'Alaih) 


aa 5 08 IS yA UE - BAY 
JAN Aa BK aa (agan 


148 


£ n 2 « 
Ne TAMAN EA 


” 


4862. Dari Ibnu Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
“Tidak termasuk seorang yang menyambung tali kekerabatan, seorang 
yang menyambungnya secara timbal balik. Yang termasuk seorang 
penyambung tali kekerabatan adalah seorang yang menyambungnya jika 
ia diputuskan oleh kaum kerabatnya". (HR. Bukhari) 


Tae SEM ON Pa IE LN 
Lada 2.1 “a31 2. (4 Tud t 
Lag, Inai 9 mek AG : SSL ai 


r 
7 (9 &, 194 2 #1 2 7 21 
RT, £ 5 he p »d | 
LE | »- Pe Ina EK. 5 PLP 1 9 et 
j x aa & Cs us 6 CS: Ava 
ud 


. 


(6 
N SA 1 Den Pp 
NN KEKE Mp MUG 


| Hrwola 


4863. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku mempunyai famili yang aku hubungi mereka, walaupun 
mereka tidak mau menghubungi aku, aku selalu berbuat baik pada me- 
reka walaupun mereka tidak mau berbuat baik padaku dan aku selalu 
memperhatikan mereka walaupun mereka tidak mau memperhatikan 
aku". Sabda beliau: "Jika engkau memang seperti yang engkau ucapkan, 
maka engkau ibarat pasir yang senantiasa menghangatkan roti yang 
diletakkan di bawahnya. Dan Allah akan senantiasa bersamamu selama 
engkau tetap berlaku demikian". (HR. Muslim) 


149 


PASAL KEDUA 


2 291 NS Kat 
Ta AN Oya J1 Jo DLP PLAT 


20219 
PA AA “ 
Ann LN LIS 
«Ala cal ola) 


4864. Dari Tsauban katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidak ada yang dapat menolak takdir Allah, kecuali do'a, tidak ada yang 
dapat menambah usia seseorang kecuali berbuat baik dan adakalanya 
seseorang tidak mendapatkan rizgi hanya dikarenakan satu dosa yang ia 


lakukan". Te Ibnu Majah) 


Ia aa 321 IG: AGS KEKE — eno 
p, si 27. Lepai es LA 3p Sep 
eye, Laga CA Ni ebuka 
1 
Ea gag sg sen Dea 
Dsn PB ARK 
Ck: JO Ada dg. Ati g sd ah 


eco) 


LA Sau Ka gta 


4865. Dari Aisyah katanya: "Rasulullah saw. pernah bersabda: 


150 


"Ketika aku dimasukkan kedalam surga, maka aku mendengar suatu ba- 
caan, sehingga aku bertanya: "Siapa orang itu?". Jawab mereka: "Ia ada- 
lah Haritsah ibnu Nu'man, seorang yang paling berprestasi dalam segala 
kebajikan,, dan ia adalah seorang yang paling berbakti kepada ibunya". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah dan dalam Syi'bul Iman). Dalam 
riwayat lain disebutkan: "Ketika aku tidur, aku bermimpi aku dimasuk- 
kan kedalam surga". | 


“ 27 0 


Lan G1 Ibn kp MN YE £ — LAM 
SA Sasa 9 3 NE gay: - 
SN dg) NN 


4866. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Keridhaan Tuhan tergantung pada keridhaan seorang ayah dan 
murka Tuhan tergantung pada kemurkaan seorang ayah". (HR. Tirmidzi) 


“ ae... 9 
&: 2 ea (15 2 O dalui: — NV 
Ka yen Du aKA JIKA KTA Pd 25 
GA pi dd (BALE AM Oh ol 
4 4 TEA v.., 2 S3 - 


TAG 23A KANAN bait 
Jana PAITO BIG LA Nan 
Tao SA 


4867. Dari Abu Darda': Ada seorang datang pada Abu Darda” se- 
raya berkata: "Aku mempunyai seorang istri yang aku cintai, tapi ibuku 
menyuruh aku untuk menceraikannya, bagaimanakah pendapatmu?" 
Jawab Abu Darda': "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya seorang ayah adalah penengah pintu-pintu surga. Karena 


151 


itu terserah padamu, apakah kamu akan memperhatikannya ataukah akan -: 
meremehkannya". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


“ar 25 We 7, ep ae 


OI ep AA AAN Kp: — (aa — NW 
Lon At anu 2, ,7, 
sa J6 Tpi: Pan Pergi ek: LN: J6 
PI 

AL Tana 312 1 Ld, 17 

IG 5 3 TI Hn 1 IG 3 ak 2G 
A.A 31 au Pak “ Ne c .. r f: 2 21 Pan 

EU Ppt SN KA MOU, 
, siy yg pa ola. 259 
4868. Dari Bahaz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
"Aku pernah berkata: "Wahai Rasulullah, siapa yang harus aku utamakan 
kebaktianku terhadapnya?". Sabda beliau: "Ibumu". Tanyaku: "Kemudian 
siapa lagi?". Sabda beliau: "Ibumu". Tanyaku: "Kemudian siapa lagi?". 
' Sabda beliau: "Ibumu". Tanyaku: "Kemudian siapa lagi?". Sabda beliau: 


"Ayahmu dan selanjutnya orang-orang yang terdekat denganmu". (HR. 
Tirmidzi dan Abu Dawud) 


bata PS FA aa 

Ce 93 23 OKE AO : Dsn RD AM 2 
Ula Sa Ian Gs SN A5 mao 
ylagt ola)» KENA 3 KAL 3 5 -3 


'4869. Dari Abdur Rahman ibnu "Auf katanya: "Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda, bahwasanya Allah berfirman: "Aku 
adalah Allah, Aku adalah Ar-Rahman, Aku menciptakan Rahim. Dari 
beri nama ja dan asal nama-Ku. Barangsiapa yang menyambungnya, 


152 


maka Aku akan menyambungnya dan barangsiapa yang memutusnya, 
maka Aku akan memutusnya". (HR. Abu Dawud) 


A Tega Za '£ 5 7, 
NON PEP NA 
, 2 


PRA OI: Opo ah 
Oa 2 Bade. 2 


4870. Dari Abdullah bin Aufa: "Aku serah menkara Nabi saw. 
bersabda: "Rahmat tidak turun pada suatu kaum yang didalamnya ter- 
dapat seorang yang memutuskan tali kerabat". (HR. Al-Baihagi dalam 
Siau Iman) 


Ni Ah Nan Tere 
K Ear Big cab 


FA Land ne 


para “29 3 SANG ANC, Kat 
Lanal Ghe otay 


4871. Dari Abi Bakrah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidak suatu dosa yang lebih pantas untuk disegarakan hukumannya bagi 
pelakunya, dari dosa berlaku dzalim dan memutuskan tali kerabat". (HR. 
Tirmidzi dan Abu Dawud) 


153 





Pe 
Vila. Sini pe 
. SI 9 SALA oto) TIA 
4872. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullat 
saw.: Tidak akan dimasukkan kedalam surga seorang yang menarik kem- 


bali pemberiannya, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan 
seorang yang suka mabuk". (HR. Nasa”i dan Darimii) 


aa MN BC BASINE VP 
NS Ie ant 
Jha ya Hita Ape 2G KA 


aro. 9 3 Ca 
Gp 1 J9 Gia ola) PNG 
Pa P1 

Ke PA 


. 4873. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Perhatikanlah orang-orang yang berhubungan tali kerabat dengan kamu, 
sesungguhnya menyambung tali kekerabatan dapat menumbuhkan cinta 
di kalangan keluarga, dapat menambah berkah didalam harta benda dan 
dapat memanjangkan usia seseorang". (HR. Tirmidzi dan dikatakan oleh- 
nya, bahwa hadits tersebut adalah hadits gharib). 


Aa SPA KEB WE) Bi inap It 
” 7 Xp 
DIES LAGI 


183 “6.3: KH TAN N NN BP 


N 
v 
- 
N 
NX 
an 
Ex 


154 


: NN Pa Ana La aa uga an 
Gin lolay 3 IG. A08 EL 

4874. Dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang kepada Nabi saw. 
seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, 
adakah suatu amalan yang dapat menyebabkan diterima taubatku?". 
Tanya Nabi: "Apakah engkau masih mempunyai ibu?". Jawab orang itu: 
"Tidak". Tanya beliau: "Apakah engkau mempunyai bibi?". Jawab orang 
tu: "Ya". Sabda beliau: "Kalau begitu berbaktilah kamu kepadanya". 
(HR. Tirmidzi) 


AN Gu d6 GAME KL Ig! T1£- LAVO 
, 2 A) 9, “1 
Kansas. Ka AN yaa Ka 


EN Ad Add BEN NAN 


2 2D 


apa Ska (an pa. ae ola) 9 
sholauslg solo pl ola). PRO NARN 


4875. Dari Abu Usaid As-Sa'idi katanya: "Ketika kami sedang 
berada di majlis Rasulullah saw., ada seorang lelaki dari suku Bani Sa- 
lamah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku masih mendapat kesem- 
patan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya telah 
wafat?". Sabda beliau: "Ya, kamu masih mendapat kesempatan untuk 
berbakti kepada keduanya dengan mendo'akan dan memohonkan ampun 
bagi keduanya, melaksanakan pesan-pesan keduanya, menyambung tali 
kekerabatan orang-orang yang berhubungan famili dengan keduanya, dan 
memuliakan teman-teman keduanya". (HR. Psi Dawud dan Ibnu Majah) 


AAS TG, Ja NE LAVI 


155 





P oi 
- 
. 


AMI w Pd pa A3 Ta IA 2 LS oat 
Pa | lure . LI 
AT NI SAN SS, 


Pa gala BEN san EA 


sala gl ola). Kana) AHY Lp 


4876. Dari Abu Thufail katanya: "Aku pernah melihat Nabi saw. 
ketika beliau sedang membagikan daging di Ji'ranah, ketika itu ada se- 
orang wanita mendekat pada Nabi saw. kemudian beliau menghamparkan 
kain selendangnya dan beliau mempersilahkan wanita itu untuk duduk 
diatasnya. Ketika aku bertanya pada orang-orang disekitarnya: "Siapakah 
wanita itu?". Maka jawab mereka, bahwa wanita itu adalah ibu susu 


beliau saw.". (HR. Abu Dawud) 
PAN TA TNI TAG Ta 
AGAN ( 


PASAL KETIGA 


(KS: 96 0G Ke Ia EP 


“?, ke PN nyari g Late 1 y ra “A) er 
1 . 14 (3 
JAS 25 jk Oa Eh AE 

1. nee ka Leg Aa LG 2 NG 
A3 AU TN Op, 0 Pug PASANGAN 


#- VITA ny K3 
AN ah aa | Ta TISN h 
' paka AE | yg jar yan 

MOP IU TA MERE N Aka er LX 

CE 3 BINI EK PAMA 


NI - Z , | , 7 
LA 5 IS ROE NG 
BEN LA eta pa pe 





LST 


TE MPA AG AA Casa 


Yi 2? ct - 
2” ben Let “24 P1 Aa - 


Peta anna 13, Ma 


seo, NIA, 
aka, a TN Sa Tha EA 
AN laa 1 
A2 0 euro 45 


22 Aug Su Aa 
aa , ANA 
At Nm “A DN PA ep XS: AT PR 


Pa en ta Kirak noh saka, 


.. y Karan » Ang 


ATT TEKAN NA Kg ATA 
ar Kegel 
HAN A09 


PA nana LA CC 
Ane aa Toloarbrankh 
Ka neng Dn ya Pan DA rip 
TAN ena Gl cara ayah am sesak 
Aa agan aa sa 


PAN KAN AP 7& 75 fe 3 Te ae 
re 
lek" Tara .. Yg PI NP DN ANU 


ta 


0lgaga Pan aa KE AE AN 
2 2 Gen AMAN Aa 


na 


bs AAA NAN 
Gi rara ta Kue 13 etek gn 


PONY SAS Ag Raker 


AKAN ISA 1114 
! Arheniiaa- AS No 


4877. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Dahulu ada tiga lelaki sebelum kamu yang berjalan sampai bermalam di 
sebuah gua. Setelah mereka masuk kedalam gua itu, tiba-tiba ada sebuah 
batu besar yang jatuh dari gunung sampai menutup gua itu, sehingga me- 
reka berkata: "Tidak ada jalan lain yang menyelamatkan kalian dari batu 
besar ini, kecuali hanya bermohon kepada Allah Ta'ala dengan sebaik- 
baiknya amal kebajikan yang pernah kalian lakukan". Salah seorang 
mengawali do'anya: "Ya Allah, aku mempunyai ibu bapak yang telah 
lanjut usianya, dan aku tak mau bersantap malam sebelum keduanya ber- 
santap. Sampai pada suatu hari, ketika aku sibuk mencari kayu, aku ter- 
lambat datang, sehingga keduanya telah tertidur. Aku telah memeras susu 
bagi keduanya, akan tetapi kudapatkan keduanya telah tertidur pulas, 
sehingga aku enggan membangunkannya, dan akupun tak ingin bersantap 
malam sebelum keduanya, sehingga segelas susu itu aku pegang semalam 
suntuk sambil menunggu kedua orang tuaku terbangun. Walaupun anak- 
anak kecilku merengek-rengek dibawah kedua kakiku untuk minta susu, 
tapi aku tidak memberikannya pada mereka. Ketika matahari terbit, se- 
waktu kedua orang tuaku terbangun, segera aku berikan segelas susu itu, 
sampai keduanya puas. Ya Allah, bila amal kebajikan itu benar-benar ku- 
kerjakan semata-mata hanya karena Engkau, maka lepaskanlah kami dari 
bahaya ini". Do'a orang ini menyebabkan batu besar itu tergeser, tapi ke- 


158 


tiga orang tersebut masih belum dapat keluar dari gua itu. Kata yang 
kedua ketika membuka dp'anya: "Ya Allah, aku mencintai seorang putri 
pamanku, karena tertarik oieh kecantikannya. Aku selalu merayunya, tapi 
ja senantiasa menolak bujuk rayuku. Sampai pada suatu tahun, ketika ia 
mendapat musibah, ia datang kepadaku memohon sejumlah uang, maka 
aku berikan padanya 120 dinar, asal ia mau melayani nafsuku. Syarat itu 
ia terima. Ketika aku telah siap melampiaskan nafsuku dengannya, maka 
ia berkata: "Takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu pecahkan 
sebuah cincin, kecuali dengan cara yang sah". Maka aku meninggal- 
kannya, walaupun aku amat mencintainya dan aku tinggalkan apa yang 
telah aku berikan tadi. Ya Allah, jika aku kerjakan amalan itu, hanya se- 
mata-mata karena Engkau, maka bebaskanlah kami dari bahaya ini". 
Do'a orang kedua tersebut, menyebabkan batu besar itu tergeser sedikit, 
akan tetapi ketiga orang tersebut masih belum dapat keluar dari gua ter- 
sebut. 

Kemudian, yang ketiga membuka do'anya: "Ya Allah, dulu aku 
memperkerjakan banyak pegawai, semua pegawaiku telah aku beri 
upahnya masing-masing selain hanya seorang saja yang sengaja pergi 
dengan meninggalkan upahnya begitu saja. Upah orang itu sengaja 
kukembangkan sampai berlipat ganda banyaknya. Setelah lama ia datang 
kepadaku meminta upahnya. Kataku: "Semua onta, sapi dan kambing 
serta para budak itu adalah milikmu". Katanya: "Wahai saudaraku, ja- 
nganlah kamu permainkan aku". Kataku: "Sungguh aku tidak mem- 
permainkanmu". Maka ia ambil semua yang ada tanpa ditinggalkan se- 
ekorpun, Ya Allah, jika aku kerjakan itu semata-mata hanya karena 
Engkau, maka bebaskanlah kami dari bahaya. ini". 

Do'a orang ketiga ini, menyebabkan batu besar itu segera tergeser, 
sehingga vstiga orang tersebut dapat keluar dengan selamat dari gua itu. 
(Muttaf: g 'Alaih) 


Pa CE Aa AA 
NPK KebuyAa aan LAYAN 
31 .x ta £ 2 AOA "3. “, 
Kr OST AI Iga G1 Jlasi 2 2 
Abe ane AO MI OK 1, 


159 





- Ke gn 
ola Ga kek NI S6 Gajb: Je. 
Se am 3 HA GL ag 


". 

4878. Dari Mu'awiyah bin Jahimah: Ketika ayahnya datang pada 
Rasulullah saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang ingin ikut 
berjuang, bagaimanakah pendapatmu?". Tanya Nabi: "Apakah engkau 
masih mempunyai ibu?". Jawabnya: "Ya". Sabda beliau: "Kalau begitu, 
tetaplah berbakti kepadanya, sebab surga berada di bawah telapak kaki- 
nya". (HR. Ahmad, Nasa'i dan Rana dalam Syi'bul Iman) 


TE NA TA WA 


CA CI BIS KAKI Ka 
NS, aa la 1. ab 
aah og Ga ola) . Kal: & 5 AN Opa " 3 


4879. Dari Ibnu Umar katanya: "Aku mempunyai seorang istri yang 
amat aku cintai, akan tetapi Umar - ayahku - tidak senang padanya, se- 
hingga ia menyuruh aku untuk menceraikannya, tetapi aku tidak men- . 
taatinya. Ketika Umar melaporkan hal itu kepada Rasulullah, maka 


Rasulullah saw. berkata kepadaku: "Ceraikanlah ia". (HR. Tirmidzi dan 
Abu Dawud) 


KAN FF... ae 
Iga JE Ie5 ORG BE — LAN. 
SA - KPUD PK Tak Te PUN Po s 
U: deras an bai 


4880. Dari Abu Umamah katanya: "Ada seorang lelaki yang ber- 


160 


tanya pada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, apa hak kedua orang 
tua kepada anaknya?”. Sabda beliau: "Kedua orang tua dapat 'me- 
Ya kamu menempati surga ataupun neraka". (HR: Ibnu Majah) 


ea an 050536: 36, CE tan 

pTATAAY BI BRA 21 SY KANG 

Anyer TE GEN AN 36 
re 


4881. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Adakalanya seseorang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau 
salah. seorang dari keduanya, padahal dulunya ia termasuk seorang 
yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tetapi kini ia terus menerus 
' mendo'akan dan memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya sampai 
Allah mencatatnya sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang 
tuanya". 


AN Op IE: OS ep EN LAN 

AI PAN BA KA Ip Ka 

KA 213 OB ON HAN Ga Jgn GG 

Tp TA NG DAD Ko Gan 593 
K3 


4882. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Nabi saw.: "Ba- 


161 





rangsiapa yang pada pagi hari taat kepada kedua orang tua karena Allah, 
maka baginya akan dibukakan dua pintu surga dan jika ia berbakti pada 
salah seorang dari keduanya, maka ja akan dibukakan satu pintu surga. 
Demikian pula barangsiapa yang di sore hari durhaka kepada kedua 
orang tuanya, maka akan dibukakan baginya dua pintu neraka, demikian 
pula jika ia durhaka pada salah seorang dari keduanya, maka ia akan di- 
bukakan satu pintu neraka". Tanya seseorang: "Bagaimana jika kedua 
orang tuanya telah menyakitinya?". Sabda beliau: "Walaupun keduanya 
telah menyakitinya, maka ia harus tetap mematuhinya". Beliau mengu- 
langi ucapannya itu sampai tiga kali". 


7» re |, anyer Pa 
Hn oke at ana 
PA en Ta 1 Ipaira 

“1 59 NAS KU 2 IA Aang 
an 2 Keat 


Sp Ol 9 96. (ORA 5 2, SKA 


3. KT .p «3 b Kat P 2 
Hasi —xelg ATP “: 96 3. Sa Tar Je 3 
4883. Dari Ibnu Abbas pula, bahwasanya Rasulullah bersabda: 
"Tidak seorang anakpun yang melihat kedua orang tuanya dengan pan- 
dangan penuh kasih sayang, maka setiap pandangan akan dicatat 
sebagai satu kali haji mabrur". Tanya para sahabat: "Andaikan ia me- 
mandang kepada keduanya seratus kali dalam sehari, maka bagaimana- 
kah pahalanya?". Sabda beliau: "Allah Maha Agung dan Maha Kasih 
Sayang". 
Ga ed AA 
AG: JB Kes Ai go) 0 3 — M4 


Aan Ka ab Ata 
JAM SAE 2 NN 33) 


162 


“SKI 
5 


4884. Dari Abi Bakrah ra. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
aw.: "Setiap dosa akan diampuni oleh Allah jika dikehendaki-Nya, ke- 
cuali dosa seorang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, sesung- 
guhnya Allah akan menyegerakan hukumannya terhadap orang itu 
sebelum ia mati". 


A5 IG: GT Pn nga anna 


P rn. Ni LAN 
Ogar LN Alan IP | 2 aa Aa 
” 
s vw Hau HA La alon (3 og). 05 


4885. Dari Sa'id ibnul 'ash katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Hak saudara tua terhadap saudara-saudaranya yang lebih muda sa- 
ma dengan hak seorang ayah terhadap anaknya". (HR. Al-Baihagi dalam 
Syi”bul Iman). 


163 





TEE TE  AALAN LG 


BAB KASIH SAYANG DAN LEMAH LEMBUT 
TERAPAN SEMUA ORANG 


Pedal ati 


ka Wall 


PASAL PERTAMA 


Ia Je: J6, Debu Rip LAI 
“GG 2EG TAI TEMA dala Ah 


4886. Dari Jarir bin Abdillah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Allah tidak akan memberi rahmat kepada seseorang yang tidak 
punya rasa kasih sayang kepada manusia". (Muttafag 'Alaih) 


mur PIA gan 
BA DG KESE  —LNAV 
2. 1 “2 Ba » » PG 
AN. naga Hee YA APN CP Fu 
29 
SAP 5 DT en 22 - 
Ae sad pn SS BMA : 4, Kn | 
ra an 9 “ata 
Na AA, 


4887. Dari Aisyah katanya: "Ada seorang datang pada Nabi saw. 
seraya bertanya: "Apakah engkau mau mencium anak-anak kecil?. Sung- 
guh, aku belum pernah mencium anak kecil". Sabda Nabi: "Aku tak da- 
pat menolongmu, jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari . 
hatimu". (Muttafag ' Alaih) 


164 


Neneng Ape Pn LL aa: 
us (no9 Oiya Ma « — NAN 
AI ae ud - 7» On a 

Ak Ka LL ni Ana 
(asah dag! MEA, AG 
7 2 aah 


Ag HI ce HA AIA CS EN PLAN Para 
Pd . 1 1. » -. 
nyah UG, “5 NA 3 1 sn 
(a 2 AM 3 , 
FA SGIGS seb IN 0 Kata YEN 
2 aa ca - 
TN AN “ENG 


4888. Dari Aisyah katanya: "Pada suatu kali, ada seorang wanita 
menggendong dua putrinya untuk minta sesuatu dari aku, akan tetapi aku 
tidak mempunyai sesuatu apapun selain hanya satu buah kurma. Ketika 
aku berikan satu buah kurma itu pada wanita itu, maka kurma itu segera 
dibagi dua dan diberikan anaknya separuh-separuh, sedang ia tidak sem- 
pat mencicipinya sedikitpun. Kemudian wanita itu segera pergi. Ketika 
Rasulullah saw. tiba, maka aku ceritakan keadaan wanita tersebut sampai 
beliau bersabda: "Seorang yang diuji oleh Allah dengan beberapa putri- 
nya, kemudian ia berlaku baik kepada putri-putrinya, maka putri-putrihya 
akan menjadi pelindungnya dari api neraka". (Muttafag ' Alaih). 


bag A052596: 56031 £- SAM 
NA NE IE 


Bari - 


2 


PI Kau aa, 4 

| pekan ola PAKAN ag SIK 

4889. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ba- 
rangsiapa yang memelihara dua orang anak gadis hingga tiba masa usia 
akil baligh bagi keduanya, maka di hari kiamat kelak, ia akan dekat de- 


nganku di syurga", beliau, sambil mengisyaratkan dengan merapatkan ja- 
rinya". (HR. Muslim). | 


165 





4890. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Seorang yang menolong kaum janda dan orang-orang miskin, maka ia 
bagaikan seorang yang telah membekali orang-orang yang akan berjuang 
di jalan Allah". Kata Abu Hurairah: "Aku kira beliau bersabda: "Seorang 
yang menghidupi kaum janda dan orang-orang miskin, maka ia bagaikan 
seorang yang beribadah di malam hari secara terus-menerus dan berpuasa 
'di siang hari sepanjang masa". (Muttafag ' Alaih). 


|) 
La 


an IN Hg aa Ya 2ANI 
| “34 Sp 63 a. | 
Kaka 94 pa 


LES X 


. 


aa 
DN 
N 
2 NX 
ne 
Cc 
LX 
& 
— 
N 


SA ol9) 


4891. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, baik anaknya sen- 
diri maupun anak orang lain, amat dekat dengan aku di syurga bagaikan 
dekatnya ini", sambil mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari 
tengah". ta Bukhari). 


225361 IE FE Ep — Lan 


ta 2... ya Ka Oo 


Z1 : FN , 
GE ae P Lg Gp KE 


166 


Cc 


IMAN (3 La Sada A3 KAN aa LG 
PA ar 2.3 HA 


4892. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: "Kamu lihat orang-orang 
beriman didalam kasih sayang mereka, ramah tamah mereka dan ke- 
cintaan mereka adalah ibarat sebuah tubuh yang jika salah satu ang- 
gotanya sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut merasa sakit, baik dikala 
malam maupun dikala merasa sakit". (Muttafag 'Alaih) 


AIA jo An Os 0 J6: JEKE — enay 
- gp 10 


Lah yh pAS JAS ya F3 
Ao BKN KA gg EKA 


4893. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Orang-orang beriman itu yang satu dengan yang lain bagaikan 
satu tubuh, jika matanya atau kepalanya sakit, maka seluruh anggota 
tubuh akan ikut merasakan sakit". (HR. Muslim) 


NG, LE Na NE ENAL 


aon ah P1 ANA “1 yp3 pp OI 
Me "F1 Casahan Sin OLS no GI sa GM 
: " 5 (PNS Ir 

.... Pa KAI 
Ade Gian Ane Uj 


4894. Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Se- 
orang mu'min yang satu dengan yang lain adalah ibarat sebuah bangunan 
yang saling mengokohkan", beliau mengisyaratkan dengan menghimpun 
antara jari-jari tangannya yang kanan dan yang kirinya". (Muttafag 
” Alaih) 


167 


EN LAS SERA La an Lay s6 


£# - 
Ade gann AS Ca ya Ne 


4895. Dari Abu Musa pula, bahwasanya Nabi saw. jika ada seorang 
peminta atau seorang yang butuh bantuan datang pada beliau, maka be- 
liau bersabda pada para sahabat: "Tolonglah orang ini, semoga Allah 
akan memberi pahala bagi kalian", maka dengan isyarat Nabi tersebut, 

. Allah akan memberikan pertolongan bagi orang itu". (Muttafag ?Alaih) 


Page gal S6: IE PAN ENAN 
A50 


5 Is PN US IE KO 33. 
“114 PNG ANAT N Hn ag. 


Dera, bo ghe Oo ea AMI gw) 
“beng MANGA BNN NAN Ga KAI 3 IG 


“ (3 


- 


4896. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "To- 
longlah saudaramu, baik ia sebagai penganiaya maupun sebagai ter- 
aniaya". Tanya seseorang: "Wahai Rasulullah, tentunya aku akan me- 
nolong saudaraku jika ia teraniaya, lalu apa yang harus aku perbuat ter- 
hadapnya jika ia selaku penganiaya?". Sabda beliau: "Engkau cegah 
perbuatan aniayanya, maka berarti engkau telah menyelamatkan sau- 
'daramu". (Muttafag ' Alaih) 


ae AI ar £ PN » Pad 
Aye PON Kn ARV 
S3 AI KI ka PAN 
CE AS IN KA AA 


168 


Ya , gal) 1? 231 BK 
FE KI aya 


Spg 
KAA ET 1 Jeff rp 

Aga Baen Mp3 
4897. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
orang muslim adalah saudara seorang muslim, karena itu jangan ia meng- 
anjaya ataupun menghina saudaranya. Barangsiapa yang mengabulkan 
hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajat orang itu. Ba- 
rangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka 
Allah akan melepaskan salah satu kesulitannya di hari kiamat kelak. 


Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, maka Allah akan 
iba Pena orang itu". (Muttafag ' Alaih) | 


KAN Ag rt IE BM IT EL ANAN 
3 (3 Ka Papan pa 
D2 A5 MERSAN 8332 3 
5 IN Ae Sep SA 


anak AN Aa: ANE Wa, 
"Hm O lay 


4898. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah: saw.: 
"Seorang muslim saudara bagi seorang muslim lainnya, karena itu jangan 
ada seorang muslimpun yang menyakiti, menghina, dan merendahkan 
muslim lainnya. Sesungguhnya ketakwaan itu ada di dada", beliau meng- 
ulangi sabdanya itu sebanyak tiga kali sambil mengisyaratkan tangannya 
ke dada. Selanjutnya beliau bersabda: "Cukup seorang muslim berdosa, 
jika ia merendahkan sesama muslimnya. Setiap muslim atas muslim lain- 
nya diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya". (HR. Muslim) 


169 





Pen re - , aa 
LD JG: IE nj setaiE INA 
Pn) Lan LA, , , 
4 Aa K2 d RISA Ji Hot SES An 
? Ta Anu Adit AN n UAN SURGA, 
€2 PAN G3 2 JI aya Vla 
Ca Ta Hk Mai 21 Pot 9 GI rn ny 
SN | . 0. 2... : 
2 Ole 93 Gian Cara kung 3 


» kemolay KAI 


4899. Dari 'Iyaadl ibnu Himaar katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: Yang termasuk penghuni syurga ada tiga macam orang: 1. Seorang 
penguasa yang adil, suka berinfag dan condong kepada kebaikan, 2. 
Seorang yang berhati lemah lembut, bersikap kasih sayang terhadap se- - 
mua anggota keluarganya dan kepada setiap muslim, 3. Seorang yang 
banyak keluarga tetapi ia menjaga diri dari minta-minta pada orang lain. 
Yang termasuk penghuni neraka ada lima macam orang: 1. Seorang le- 
mah yang tidak mampu menahan diri dari perbuatan dosa karena meng- 
ikut orang kuat tanpa pamrih. 2. Seorang penghianat yang terang- 
terangan. 3. Seorang yang setiap saatnya selalu menipu orang. 4. Seorang 
yang selalu berdusta. 5. Seorang yang berbudi buruk dan keji". (HR. 
Mun) | 


2 223 
Pd Pi 
4900. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Demi 
Tuhan yang memegang jiwaku ditangan-Nya, tidak sempurna iman se- 
seorang sampai ia cinta pada saudaranya seperti ia cinta pada dirinya". 
(Muttafag ' Alaih) 


P. o - ., Ta 
PLAN | 19 ee 9 0 na WI 
CNN AN RN NG oi Na ah 
31 “ ge Ou AA 3 MN 1 
pe AU SN ISS MI ya 6 2 


4901. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Demi Allah, tidak termasuk seorang beriman", beliau mengulanginya 
tiga kali. Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak 
termasuk seorang beriman?". Sabda beliau: "Yang tidak termasuk seorang 
beriman, seorang yang tidak menjauhkan para tetangganya dari kejahat- 
annya". (Muttafag ' Alaih) 


4 Hi NN TULN P “Cc (ec 
TAG An Uya 796: NA EA 
aku olay KAS 92 OLI GI Dok KAN EN 


4902. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Se- 
orang tidak akan masuk syurga, bila tetangganya tidak terjauhkan dari 
kejahatannya". (HR. Muslim) 


£ Agan EA AE AY 


— LI , 2 4 
SA inn D3 Pn JO Di PUG HE 


9 


| 


x 


171 





Te 


" men S0 
"dada gita A5) gak K5 . "ra 


4903. Dari Aisyah dan Ibnu Umar ra., bahwasanya Nabi saw. 
pernah bersabda: "Jibril senantiasa mewasiatkan aku untuk selalu ber- 
sahabat dengan tetanggaku, sampai aku kira bahwa tetangga akan mene- 
rima harta waris". (Muttafag ' Alaih) 


4904. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah kalian berbisik- 
bisik hanya berdua tanpa mengikutkan yang lain, sampai kalian berbaur 
dengan manusia yang lebih banyak, agar tidak mengecewakan yang lain". 
(Muttafag ' Alaih) 


ik ola) 


4905. Dari Tamim Ad-Daari, bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Agama itu adalah nasehat, agama itu adalah nasehat, agama itu 
adalah nasehat". Tanya para sahabat: "Bagi siapa wahai Rasulullah?". 


172 





— 


Sabda beliau: "Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, bagi para 
pemimpin umat Islam maupun bagi rakyatnya". (HR. Muslim) 


LS dag KEP PE AA 
BPA AS Ke Aa Pa RN 
| si. AAN aa | 


4906. Dari Jarir bin Abdillah katanya: "Aku telah berbai'at dengan 
Rasulullah saw. untuk mendirikan shalat, memberikan zakat dan memberi 
nasehat bagi setiap muslim". (Muttafag 'Alaih) 


PASAL KEDUA 
| At PL AK Kag 2 - | 
e:! Mera Hak BEAN 54. 
Pa Da LA Aa PAT 
KG eG Opa Rele G3A Ia al 


: Na TI TON 
"ogha Alya Aslola) » JI sa) 


4907. Dari Abu Hurairah katanya, "Aku telah mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Rahmat tidak akan dicabut, kecuali dari seorang yang suka 
ak dosa". Abi Ahmad dan Tirmidzi) 


NE: Ie rayhi Anna £2. N 
AE S2 Aa 27 
Pr Sa, PO 3 Anik AS ah 


en 


“anta Day na P FI PN | 
2 | GA 


18 





4908. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulultatr 
saw.: "Orang-orang yang penuh kasih sayang akan disayang oleh Tuhan: 
yang Maha Penyayang, karena itu sayangilah penduduk bumi, maka 
kamu akan disayang oleh penduduk langit”. (HR. Abu dsn dan Ne 


midzi) 
: KG PAN IE Ie EA PA 
Ig Gas PANEN Fakta 


2 P 01013 TN (rn ato 
Tatan PESAN 
| : La pLapa ia: OS SiaAh ata) 


4909. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
“Tidak termasuk golongan kami, seorang yang tidak menyayang anak- 
anak muda kami dan tidak menghormati orang-orang tua kami, dan yang. 
tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak melarang dari kejahatan". (HR. 
Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits gharib) 


aa 0596, IE op Ap DN 
GS Yaa Gan Kata su 


e 
| ha Fr mor 


Ie . peggt ola) ui pd UP Gan kena" xg 


4910. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: “Tidak 
seorangpun yang memuliakan seorang yang telah lanjut usia, kecuali ia 
akan dimuliakan orang, jika ia telah mencapai usia lanju". (MR. Tir- 
midzi). 
Pi 


DAS LAN 0 


LN akn Aan lp pa 











1 


PEN RON EA CNN 
AE Abi 9 20 yA ola» KN 


..' 491i. Dari Abu Musa katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Termasuk mengagungkan Allah seorang yang memuliakan seorang mus- 
lim yang telah lanjut usia, memuliakan seorang ahli Al-Our'an yang lurus 
jatannya dan memuliakan seorang penguasa yang adil". (HR. Abu Dawud 
dan Al an dalam Syi'bul Iman) 


7 4? 
AO 32 SIG SANA — AW 
Deng 2. G”2 17 PKI 1271, Mikjuo 
ya MAA Ta Crab! rah Lg 
Yee gann, Gore 1J p 
HA Aa Lo tak 9 MEA 
Jeans 


4912. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasululiah saw.: 
"Sebaik-baik rumah katun muslimin adalah rumah yang didalamnya ter- 
dapat anak yatim yang dimuliakan. Seburuk-buruk rumah kaum muslimin ' 
adalah rumah yang didalamnya terdapat anak yatim yang tidak di- 
muliakan". 3 Ibnu Majah) | 


Pena AN Op 6 de ati LA 
Kn Ai Aas 35 
Dg MENARA 
HE Kali pa LS bai Sana 


2 20 Ip akan 


Hu : HOW Sania Ani olay Arsa Du uv 09 


175 





2 Uu 


4913.. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidak seorangpun yang mengusap kepala seorang anak yatim karena 
Allah, maka setiap rambut yang ia usap dengan tangannya akan dicatat 
sebagai satu kebajikan dan barangsiapa yang menyantuni anak yatim atau 
mengasuh anak yatim, maka aku dan ia akan berdekatan di syurga seperti 
ini", sambil beliau menunjukkan kedua jarinya". (HR. Ahmad, Tirmidzi 
dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut adalah hadits harib)., 


EP TON 2 JB: IS Ap tan 


2 aa (AT 3 Ha Ia ASLI 
Arm! Lag Ap JL KE ja ag adea 
“ PN EA 2 Pama, 
JAN EN yeni SINGA 
ea 2 #3 O Gea” 1 sr & (S “29 : “Ap 7» 
LC: 1.1.1 P , » p 

3 EVA PRO a. e KAA 
“ Ph) p 

Pa ar g, ye 


KO IE YAA 2 35 

AN Ka - We KEAA 
“ 5) 
nga G3 EN 3 LL 


.. 


naa Sola. Oke: JS SEL 


. 4914. Dari Ibnu Abbas katanya: "'Felah 'bersabda' Rasuliitah saw.: 
"Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan: merianggung makan dan 
minumnya, maka oleh Allah ia dipastikan untuk masuk syurga, kecuali 
jika ia melakukan dosa besar yang tidak terampunkan. Barangsiapa yang 
memelihara tiga orang putri atau tiga saudara perempuan, ikemudian ia 


Dag 


1. 


176 





mendidiknya dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang sampai mere- 
ka dapat berdiri sendiri, maka ia dipastikan untuk masuk syurga oleh 
Allah". Tanya seseorang: "Bagaimanakah jika seseorang hanya meme- 
lihara dua anak perempuannya?". Sabda beliau:- "Walau hanya . dua 
orang”. Mungkin kalau mereka bertanya: "Bagaimanakah kalau hanya 
seorang?". Beliau akan menjawab: "Walau hanya seorang". Selanjutnya 
beliau bersabda: "Barangsiapa yang dihilangkan dua kekasih yang paling 
ja senangi, maka ia dipastikan untuk masuk syurga oleh Allah". Tanya 
mereka: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dua kekasih yang paling 
ia senangi?". Sabda beliau: "Dua kekasih yang paling ia senangi ialah 
kedua matanya". (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


M0, ada ya 1490 


» TAU Bra ea 


Naa ola) pa La | 


ap 


4915. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Jika seseorang berhasil mendidik, putranya, maka hal itu lebih 
besar pahalanya daripada ia bersedekah dengan satu sha” gandum". (HR. 
Tirmidzi) Dan menurutnya hadits ini gharib. 


“1 "ah 


BEA MAY SAYA CE AM 
KAA PAT AG EL VATG Mp LK Op 5 


Jeda. Gani ola). 2 
raya Suho Sip : Sin AJB 9 ' OM mh J 


4916. Dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya, bahwasa- 


177 





nya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Tiada sesuatu yang lebih berkanga 
untuk diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya daripala mendidiltnya 
dengan budi pekerti yang luhur". (HR. Tirmidzi dan AkBaibagi dilan 
Syi'bul Iman) Dan Tirmidzi berkomentar hadits ini mursal. 


NG Fa ET NG EA KAM 
Kanan part Pena 15 SG 
Pap Oh, 
seksarlotay ai ("3 ep 


4917. Dari 'Auf ibnu Malik Al-Asyja'i katanya: "Telah bersabda: 
Rasulullah saw.: "Aku dan seorang wanita yang kedua pipinya terlihat 
kurus dikarenakan sukar mencari sumber hidup, akan berdekatan de- 
ngannya dihari kiamat kelak seperti dekatnya kedua jari ini". (BR. Abu 
Dawud) 


MG IG pe Eejlaf- tan | 


" 


AA ? 25 N3 Pa YAN pa 22 1d ATU M5: 
Aa ebeg latan A6 EN ATA 


» gta api ola) . aa 


4918. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Barangsiapa" yang mempunyai anak wanita sedang ia tidak nengubur- 
kannya waktu masih kecilnya dan tidak - menghinanya dan tidak -mem- 
bedakan kasih sayang terhadapnya dari anaknya yang Sea NA maka 
Allah akan memasukkannya kedalam syurga". (HR. Abu .Dawudy - 


da, te, Da AA 12 atm 
age peng An PA 


5 AA AS (0 OK 


178 











2797 
397 PA“ yaah Pol yoo 


Onaw v6.9 ep Na BAN AN 2 GS 
3 BINI MAN 0gb Ye 38 


SAN oa ola) BA 


4919. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa 
yang memelihara seorang anak yatim dari putra saudaranya muslim, 
sedang ia mampu untuk melakukannya dan iapun telah menyantuninya 
dengan baik, pasti Allah akan menyantuni orang itu baik di dunia mau- 
pun di akhirat, akan tetapi jika ia tidak mau menyantuninya, sedangkan ia 
mampu, maka pasti Allah tidak akan menyantuninya baik di dunia mau- 
pun di akhirat". (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


Ta: TO AA AAN, 


GERAKAN IL Ia Rt 
CWM Lai G Jae! ola) JAS Ga kaan Ol aj 


4920. Dari Asma” binti Yazid: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Barangsiapa yang memelihara/menjaga putra saudaranya yang telah 
tiada, maka Allah akan membebaskan ia dari api neraka". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Da eh: IG d3 SA 31 33 SAY 
NA A8 


AAA ri 54 3, Nya . 


dea naa Ld O 
Men Pa CLS KG IL oa IE 


aa: “g 2J, pgu 


& 


KN 


| 
4 


2 LA 


E 





ALAN Aa 3 ola) 


4921. Dari Abu Darda' katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidak seorang muslimpun yang menjaga kehormatan 
saudaranya diwaktu ia tiada, maka di hari : kiamat, pasti Allah akan 
menjaga orang 'itu dari neraka jahanam", kemudian beliau membacakan 
ayat: "WA KAANA HAOOAN 'ALAINAA NASHRUL MU'MI- 
NIIN/Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang ber- 
iman". “8) (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


Jaa 3 RA, PE LE—tarr 


LI papa Han Ge 2 Ma Ek TA 


DGN KA bela ba Kn YA 

— SA 3 2 C . aa : eh 
AT aa aa " 0.10 0. 

Ka K3 Haa Maap ELIA 
Lap Kap DA GAN Ap 


, sala gl ola) 

4922. Dari Jabir, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Tidak seorang 

muslimpun yang menghina kehormatan seorang muslim lainnya, melain- 

kan Allah akan menghina kehormatan orang itu. Tidak seorang muslim- 

pun yang membela kehormatan seorang muslim, melainkan Allah akan 
membela kehormatan orang itu". (HR. Abu Dawud) | 


AYANG J6 TA Tag era Kat fp - tart 
8). Surat Ar-Rum ayat 47 


180 


Pa. “ TEE Pa a AM , 
Aa ana 2Iai 
SB 


AAN 91 Ka ai 23 9 33 


4923. Dari Ugbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Seorang yang melihat kesalahan seorang muslim, kemudian ia menu- 
tupinya dari orang lain, maka ia bagaikan seorang yang menghidupkan 
seorang anak wanita yang dikubur hidup-hidup". (HR. Ahmad dan Tir- 
"3 : | 

8 eh A02 Cc aa ar ”p3 9g. LAN 
JB: JE BP Be —- 


- 


2 Keni PP) AN Aa Ih 
. 
0 Ve 


anus Asi Ly. : krg Ade AI 
: 3 10 gu 
Nya en open aa TANPA NAN 
| , Aa Ran 192 
Ta Ca dis Lah Gaga 
A13 2 J7 220 PAD, 2 Sui, 23,1 J3 


“ 


4924. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Sesungguhnya seorang dari kamu merupakan cermin bagi saudaranya, 
kalau ia melihat ada kekurangan pada saudaranya, maka hendaklah ia 
segera menutupinya". (HR. Tirmidz). Dalam riwayat Abu Dawud di- 
sebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Seorang mu'min. merupakan cer- 
min bagi seorang mu'min lainnya, dan seorang mu'min adalah saudara 
bagi seorang mu'min lainnya, maka hendaklah ia menutupi kesalahan 
orang mu'min lainnya dan membelanya". 


Kal PORN IE, PU Pap - AYO 


#- 
“Iu An .. Pa ” 4 LI | ) 
Kan ega Cg 


Pd Cah 
” 


5g 


4) 
Au 
29 


LANA Had ane “ 


ak PU Han aa AO .. keke 


181 





, 
r 


Pra 


SN 


aa CN MIA, 3 e 22 


Raja an CaE KE Ash 
S9 PN 2195. 6 “23 


4925. Dari Mu'adz ibnu Anas, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa yang membela seorang mu'min dari gangguan se- 
orang munafik, maka di hari kiamat kelak, Allah akan megutus seorang 
malaikat untuk menjaga orang itu dari sentuhan api neraka. Barangsiapa 
yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan buruk, maka Allah akan 
memenjarakan ia diatas jembatan neraka jahanam sampai orang itu keluar 
dari apa yang ia tuduhkan". (HR. Abu Dawud) 


J6: DG aoi KE —tAN1 

kelapa din Gir MN FE: SE Av 

Peedholay 2 Ba aa LAN Kes Fi 153 
Ian jaya Cd aa? CAMP IG9 LA 


4926. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Sebaik-baik kawan di sisi Allah adalah seorang yang paling baik 
terhadap kawannya. Sebaik-baik tetangga di sisi. Allah adalah seorang 
yang paling baik pada tetangganya". (HR. Tirmidzi dan Darimii) 


101536: IG yaaa cal ep — LANV 
ap NI ah ain ha G: Kakinya 
Si: Pak BIN EKA 


Pa 171 29, Pd 
PE PIK Au Kn Ga 21 3 PR. | 
Sr ya On Ro aga 


bd 4 . 
e Pn ad 1 Ma | ? GNI 2 


Pep ann tak YA 3 


182 


An 


v 


ga 
Arta urLolo) 


4927. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada seorang berkata pada 
Nabi saw.: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk mengenal 
diriku, apakah aku ini termasuk seorang yang baik ataukah tidak?" Sabda 
Rasulullah saw.: "Kamu akan termasuk seorang yang baik, jika para 
tetanggamu mengatakan bahwa engkau orang baik, dan kamu termasuk 
seorang yang tidak baik, jika para tetanggamu mengatakan bahwa engkau 
bukan seorang yang baik". (HR. Ibnu Majah) 


& Pagi a 1. 
1) WAE RE TEMA ALE JI ANN 
5 35 gl ola). Kan ai 


4928. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Hormatilah 
manusia menurut kedudukannya masing-masing". (HR. Abu Dawud) 


JA Zat 


PASAL KETIGA 
A3 PAN aa AA 
Ong et Ea Mm z 


Ta, PA Fe AN OA 

Ai r , - » La Pd 
ne Do Das Al da mangga 
yr yee - 2 “01 
ay Ah WA AYANG Ye NN ARA 


? DI 0111 


TA 3 PI ENI ea KO 


183 





7. A 91 pd 
Oa naa 
4929. Dari Abdur Rahman bin Abdi Ourad, bahwasanya pada suatu 
hari Nabi saw. berwudhu. Ketika itu para sahabat yang mendapatkan -: 
sisa air wudhu beliau, kemudian diusapkan di badan mereka masing- 
masing, sehingga beliau bertanya: "Apa yang menyebabkan kalian ber- 
buat demikian?". Jawab mereka: "Yang menyebabkan kami berbuat! de- 
mikian, hanyalah dikarenakan besarnya rasa cinta kami kepada Allah dan' 
Rasul-Nya". Sabda beliau: "Barangsiapa yang cinta kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan ingin dicintai oleh Allah. dan Rasul-Nya, maka hendaklah 
ia bertutur kata yang benar jika ia berbicara, menyampaikan amanat 
seseorang jika ia diamanati dan berbuat baik kepada para tetangganya". 
Ha Al Baihagi dalam pa Ta 3 
RT 2391 2. 0. 


AS gn Isa / A 
SAN 25 $ PN an 2 
& . . - «. sen 
$ Moti" B kd Po) : peci 
4930. Dari Ibnu Abbas katanya: "Aku telah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang yang jika ia kenyang, 


sedangkan tetangganya yang berdekatan tidak mendapatkan makan". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi-bul Iman) 


, 


(AL IE: 56 LAI PAN) 
KA Sa TA Lan Ogan, 
Lepas Getse3 


p: - 

. rd | K) - . £ 

Oo LA Ipang IS aa: 36 A3 
t AL adu SRC, LA" (TA ui 
(cl3 2 Ud Xo Kao Ce Sx 


184 


» “21X Rn as 0... 
pub S3 BIG L N BIL Ind 
. aa. at "ad 

BHS AR oo KEP: IS Ge 


4931. Dari Abu Hurairah katanya: "Ada seorang yang berkata pada 
Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah bila ada seorang wa- 
nita yang dikenal sebagai seorang yang banyak shalatnya, puasanya dan 
sedekahnya, akan tetapi ia sering menyakiti para tetangganya dengan 
lisannya". Sabda beliau: "Ia akan dimasukkan kedalam neraka". Ke- 
mudian orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah bila ada se- 
orang wanita yang dikenal tidak banyak shalatnya, puasanya maupun 
sedekahnya. Akan tetapi ia masih mau bersedekah walaupun hanya de- 
ngan sepotong keju dan ia tidak suka menyakiti para tetangganya dengan 
lisannya". Sabda beliau: "Wanita itu akan dimasukkan kedalam syurga". 
(HR. Ahmad dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


C53 Rea S5 GL: SKS — tANY, 
nan 3 | 


PI up gleryp CE 

.. TT Aa ae za Ad 
AW oa SEN IS TIK 6 
MSI ML NK ho RI ee 
Ab Ga cab AE Oei LI PG 


185 


: ( - U 

4932. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. berdiri di- 
tengah sahabat-sahabatnya serta bersabda: "Maukah kalian aku tunjuk- 
kan, siapakah diantara kalian yang termasuk orang-orang baik dan yang 
termasuk orang-orang jahat?". Setelah beliau mengulangi pertanyaannya 
tiga kali, maka ada seseorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, beri- 
tahukanlah kepada kami, siapakah diantara kami yang termasuk orang- 
orang baik dan siapa pula diantara kami yang termasuk orang-orang 
jahat". Sabda beliau: "Yang termasuk orang-orang baik dari kalian adalah 
seorang yang senantiasa diharap kebaikannya dan dapat memelihara ke- 
jahatan dirinya, dan yang termasuk orang-orang yang jahat diantara 
kalian adalah seorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan yang tidak 
dapat menjaga kejahatan dirinya". (HR. Tirmidzi dan Al-Baihagi dalam 
Syi'bul Iman dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut adalah 
hadits hasan shahih) 


IA AA NP ANA HP - LAYY 


"4 Z “3 1 Pi 2 pkai / 
Tae TKA AS IE Kai Re aa 


Pa 
“n L) £ yu 2gp 2G P L. 
Onylva TEE: aka ak 
si . 
nd 


(Tw, a 9?“ 9 Ac ,1 
CA : NG jam ISLAN : 23 


23 KASN AN 
HM tuna 2XG 

1. 32 PLN PT (| 
LNG AU ea D 


4933. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah. bersabda Rasulullah saw.: 
"Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi diantara kalian budi pekerti kalian, 


186 


sebagaimana ketika Allah membagi rizgi pada kalian. Sesungguhnya 
Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang dicintai maupun yang 
tidak. Akan tetapi Dia tidak akan memberikan agama, kecuali pada orang 
yang dicintainya, sampai hati dan lisannya telah Islam, dan tidak sem- 
purna Iman seseorang sampai tetangganya dapat selamat dari gangguan- 
nya". 


2 a a TT, 
tee di ISPA GO MUA tt 
IPAL Anh KA Grey Ye Ka 
API SC SS 3 Dp (J6 
PA. In | LN aa 
TOL Muak GEA PL) 


4934. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Seorang mu'min itu adalah seorang yang lemah lembut, maka 
tidaklah suatu kebajikan pada seorang mu'min yang tidak lemah lembut 
dan tidak dapat diharapkan lemah lembutnya". (HR. Ahmad dan Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


AE AAN Uji OS: IC PTE — tao 


(NIA AAN 3 PARE An 1G 


PK 3 AG na LET 
G1 AG HASAN KPA Be elo 
UN 


4935. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ba- 
rangsiapa yang mengabulkan hajat salah seorang dari umatku dengan 
harapan untuk menyenangkan hatinya, maka berarti ia telah menye- 
nangkan aku. Seorang yang telah menyenangkan aku, maka berarti ia 
telah menyenangkan Allah. Dan barangsiapa yang menyenangkan Allah, 
maka Allah akan memasukkan ia kedalam syurga". 


187 





MIA KK 
Ng TANYA PAI 1 IE IE KE 21 
GE RN EA 
OTG Kor IL ag Ass sa 


2s 


MB PI Aag 


“ 


4936. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang- 
siapa yang menolong seseorang yang butuh pertolongan, maka Allah 
menuliskan tujuh puluh tiga pengampunan baginya, satu daripadanya 
akan dijadikan untuk memperbaiki segala urusannya, sedangkan yang 
tujuh puluh dua akan dinaikkan derajatnya di hari kiamat". 


1 Nnt pp 


, $ 
- 3 Open AS — LAYAN — LAYV 
14 “TG A na 1? 

. KP / 
& Cai : PE Tak an 53, 36 
MEN, A3 
. PLN $ | 
: Ka 8 2 Fe 
4937-4938. Dari Anas dan Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Semua manusia ini adalah keluarga Allah. Orang yang paling 


dicintai oleh Allah adalah seorang yang berbuat baik kepada seseorang". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Pa 


A5 06 Terp Cp ae YA 
95 Penyar PAI AN 
Am oto) 


188 


4939. Dari Ugbah bin Amir katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Pertama-tama yang disidangkan di hari kiamat kelak adalah dua 
Ina yang saling bersengketa". (HR. Ahmad) 


Hasan 
Pu '7 4 Nan 


Gmn 1 Jas 4 PA In sa 


ato GK AG. AT 


, ph - 

4940. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika sd seorang mengeluh 
pada Nabi tentang kekerasan hatinya, sabda beliau: "Usaplah kepala anak 
yatim dan berikan makan kepada orang miskin". (HR. Ahmad) 


AM GG 0. 1 g 

El ME AAU 

Pernadana TN 
J6 


ATA YEN KS 
3 bola cri ola yi 5 La CS Ta OK 


4941. Dari Suragah ibnu Malik, bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Maukah kamu aku tunjukkan seafdhal-afdhalnya shadagah?. 
Seafdhal-afdhalnya shadagah adalah uang yang engkau berikan kepada 
putrimu yang telah diceraikan oleh suaminya yang mana ia tidak dapat 
mencari sumber hidup lain selain dari kamu". (HR. Ibnu Majah) 


189 





s ' 
TTL UK WII 
AN 39 AN BAN 


. 


BAB MENYINTAI SESEORANG KARENA ALLAH 


PASAL PERTAMA 


KE NTAPPA ser IE LES E — LALY 

gt 2 #”) 29 tap Ka aa man 
HD an KN AA Vs 3 kg AaleAIN 
SAN Ola GIA (Ga S3 A3 Taka (Ga 


4942. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: 

"Ruh-ruh merupakan balatentara yang telah bersiap-siap, maka jika 

' diantara ruh yang satu telah berkenalan dengan yang lain, maka keduanya 

akan bersahabat, tetapi jika ruh yang satu tidak berkenalan dengan yang 
lain, maka keduanya tidak akan dapat bersahabat". (HR. Bukhari) 


bryagloe akasolay— £AtY 


4943. Muslim juga meriwayatkan hadits diatas dari Abu Hurairah. 


AN ga 206: J6 Bau! NE Mt 


On eat pen ah £ Pel Ah LAN 
Ja - CA NAM GL: 29 Ako AI Lo 
3 . SG PAN 3» K0 
due PA AS NP Ae & 2 ym F Lido 

pe 


190 


AN 
IN J 
x TN 


&N 
3g 
te 
1 
e 
us 
3 
o 
2 


5 -. kd tan or 5 7 
Beban PARE Ke KEGAN 5 ya Y 


Go: 


( 


GA 
at 
N 

| AK. 
- 
NN 
N 


4944. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika Allah mencintai seseorang, maka Dia memanggil Jibril dan ber- 
firman: "Sesungguhnya Aku mencintai si Fulan karena itu cintailah ia". 
Jibril segera mencintai orang itu, kemudian ia mengumumkan kepada se- 
luruh penduduk langit: "Sesungguhnya Allah telah mencintai si Fulan, 
maka cintailah ia". Maka orang itu akan dicintai oleh seluruh penduduk 
langit. Selanjutnya kencintaan itu akan di turunkan ke bumi. Dan jika 
Allah membenci kepada seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan 
berfirman kepadanya: "Sesungguhnya aku benci kepada si Fulan, karena itu 
bencilah ia". Maka Jibril benci pada orang itu dan ia mengumumkan pada 
penduduk langit: "Sesungguhnya Allah benci kepada si Fulan, karena itu 
hendaklah kalian membencinya", maka penduduk langit membenci orang 


itu. Dan selanjutnya kebencian itupun diletakkan oleh Allah di bumi". 
“3 Muslim) 


Ok: HE din I,25 SE: SG RE Ht 
Pp "4 NG Dag p 2 », Peni 
An aga . ENG: pada 0 4, 3 
S| NA 2 


5 
» ekuwa Oo! 353 L & GKAN 
4945. Dari Abu Hera bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 


191 





” 


AT 


"Kelak dihari kiamat, Allah akan berseru: "Dimanakah orang-orang yang 
saling memadu kasih dengan sesamanya dikarenakan kebesaran-Ku?. 
Pada hari ini Aku akan menaungi mereka dengan naunganKu, di saat ti- 
dak ada naungan lain selain naunganku". (HR. Muslim) 


Ri 
Pi Sak AS KE — LA 
LAN AN IK 1 Pat S 2 al 3 
Aa No 6 las SG 
nota Ie Aa L 2 
Ed IE TG ASN Tan 
ep 0 ” Ba 
Paha 02 aa IL AL RAI 
KAPAT Oo hae NA: IG AL AN oya 
"lal L AKA BN AN 
Pn x "315610 
IL NN GEA LN AG Le 
MASK CA IS TOL OBL di 
si “ 


4946. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Ada seorang yang mengunjungi saudaranya yang tinggal di luar kota. 
Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang itu di 
tengah jalan. Tanya malaikat itu: "Hendak kemana engkau?" Jawab orang 
itu: "Aku hendak mengunjungi saudaraku yang tinggal di luar kota". Ta- 
nya malaikat itu: "Apakah dikarenakan ia telah banyak berjasa padamu?". 
Jawab orang itu: "Tidak, aku mengunjunginya hanya dikarenakan aku 
cinta padanya karena Allah". Kata malaikat itu: "Ketahuilah, bahwa aku 
sengaja diutus Allah kepadamu untuk memberitahukan bahwa Allah cinta 
padamu, dikarenakan kamu mencintai saudaramu karena-Nya". (HR. 
Muslim) 


S1 AS AG: Tg (2 gama? 3 3 — AV 


192 


4947. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada seorang datang pada Nabi 
saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang 
seorang yang mencintai suaty kaum, sedangkan ia tidak pernah bertemu 
dengan mereka?". Sabda beliau: "Seorang akan dikumpulkan dengan 


orang Tn ia cintai". (Muttafag ' Alaih) 
) 


Na LC) 2 AN Pa ,. 

La Jaa 2 (EMS Pi) — HAN 

TEE AN AN 
Tn An ,, c KA Sai 

Ad ea DX &:J6 


LG: GAN 1 an yseng 


1 par 1 24 as, 


KANAN AN GEA Cabuli 


"rp 


4948. Dari Anas, bahwasanya ada seseorang yang berkata pada 
Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, bilakah tiba hari kiamat?". Sabda 
beliau: "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?". 
Jawab orang itu: "Aku tidak mempersiapkan amalan apapun, selain hanya 
cintaku kepada Allah dan RasulNya". Sabda beliau: "Engkau akan diper- 
temukan dengan yang engkau cintai". Kata Anas: "Pada hari itu, tidak 
suatu yang kulihat menggembirakan para sahabat lebih dari ketika me- 
reka masuk Islam. dan ketika mereka mendengar sabda beliau itu". 
(Muttafag 'Alaih) 


193 





ASEAN 92) IG: JG LAST — tata 
PSI PoeN E A MAN Aya 


en 


Takan CO ON GLS DIET EL SI hE 
Ko jak (5 TENANG 
Ag AS ALE) K3 3 DG LG 


4949. Dari Abu Musa katanya:- "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Perumpamaan duduk dengan seorang shaleh dan duduk dengan seorang 
yang jahat, bagaikan seorang pembawa minyak dan seorang pengrajin 
besi. Seorang pembawa minyak, adakalanya ia akan memberimu minyak 
harum atau adakalanya kamu membeli minyak harum daripadanya, bah- 
kan kalau kamu tidak dapat membelinya, paling tidak kamu akan men- 
cium bau harumnya. Adapun pengrajin besi, adakalanya dapat menyebab- 
kan bajumu terbakar atau paling tidak mau mencium bau tidak-enak dari 
Ong itu". (Muttafag ' Alaih) 


Pan 
Lan 
ANA 
“3 


PASAL KEDUA 


2y1 Lc Pn, (ab 
Arsa Ana — shatin 


“4 ea SP 2 Ta 29 z5 
Dn 3 Gara C , ba Dag 
AAN Ao19) S9. Wilaolay. Ban (dig 6 


7 
Men aU ya dn Yaa de 


194 


yo Ju dah PA 21 ”7 9 
: AKAN 9 v. AA PD)? 


4950. Dari Mu'adz bin Jabal, berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Allah berfirman: "Aku wajibkan kecintaan-Ku 
bagi orang-orang yang saling mencintai sesamanya, bagi orang-orang 
yang selalu duduk bersama, saling berkunjung dan bagi orang-orang yang 
saling menolong sesamanya karena Aku". (HR. Malik) Dalam riwayat 
lain disebutkan, bahwa Allah berfirman: "Orang-orang yang saling men- 
Cintai sesamanya dikarenakan kebesaran-Ku, maka bagi mereka diberikan 
mimbar-mimbar dari cahaya yang para Nabi dan para Syahid menyintai 
mereka". | 


Pa 


Lag pola) 


4951. Dari Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Se- 


195 





sungguhnya ada hamba-hamba Allah yang para Nabi dan para syahid 
amat cinta kepada mereka dikarenakan tingginya kedudukan mereka di 
sisi Allah di hari kiamat kelak". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, 
siapakah mereka itu?". Sada beliau: "Mereka adalah orang-orang yang 
saling mencintai sesamanya karena Allah, bukan dikarenakan dekatnya 
tali kekerabatan dan bukan dikarenakan harta benda yang dibagikan 
diantara mereka. Demi Allah, wajah mereka akan memancarkan cahaya 
dan mereka diatas cahaya. Mereka tidak takut dikala manusia sedang 
takut, dan mereka tidak susah dikala manusia sedang susah", kemudian 
beliau membaca ayat: "'ALAA INNA AULIYAA-ALLAHI LAA 
KHAUFUN 'ALAIHIM WALAAHUM YAHZANUUN/Ingatlah, se- 
sungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati". “9) (HR.Abu Dawud) 


GIA KUN pp" $ okay — HAOY 


4952. Al-Baihagi juga meriwayatkan hadits diatas dalam Syarhus 
Sunnah dari Abi Malik. 


R93 06 IE Ea ep toy 


ON UG: Ya" 3 
22 | HagAde 


£ Pet 271. Ate EA Tata 
"NS. aan yA: “0d » KAN S1 
0 III ega 2 IA Han Aa Tana 
HAN 3 Gasa 9 AI BA ka | 


4953. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ber- 
tanya pada Abu Dzar: "Wahai Abu Dzar, cabang-cabang iman apakah 
yang paling kokoh?". Jawab Abu Dzar: "Kiranya hanya Allah dan Rasul- 


9). Surat Yunus ayat 62 


196 


Nya saja yang lebih tahu". Sebab beliau: "Cabang iman yang paling ko- 
koh adalah berkasih sayang, saling bercinta karena Allah dan mem- 
benci karena Allah". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


4954. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jika 
seorang muslim berkunjung kepada seorang muslim lainnya, maka Allah 
berfirman: "Sungguh perbuatanmu dan perjalananmu amat mulia dan 
engkau telah mempersiapkan sebuah tempat di syurga". (HR. Tirmidzi) 


Dop Aa Gea SK — 1000 


Pp 


NA KACA SL: 36, pena (ag ia 


Te. 4 : 3g 
LEMANG ago plola) KAK (AAU 


4955. Dari Migdam ibnu Ma'dikarib, bahwasanya Nabi saw. per- 
nah bersabda: "Jika seseorang menyintai saudaranya, maka beritahukan 
padanya, bahwa ia cinta padanya". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


NN 
“Ra 
N 
aa 
aa 
A 
CA 
8N 
N 
NN 
N 
71 
- 
DD 
Oo 
A 


EKA RKA An In 
NA en enina ba 
, “ ra hara 
3. "OB SASAK KAN z LA Ka » 


197 





. - : 

Jar A1. Pa DA 

ta Ob Caops Ke aa 
“1 9 - ” 7 


BSM Ala B3 MOU Hah" 
| Ch P3 KP TAP 
“ - GA en 


4956. Dari Anas, bahwasanya ketika Nabi saw. sedang duduk de- 
ngan sahabat-sahabatnya, ada seorang lewat dihadapan Nabi saw. maka 
salah seorang sahabat beliau berkata: "Sesungguhnya aku cinta pada 
orang itu karena Allah". Tanya Nabi: "Apakah engkau telah mem- 
.beritahukan padanya tentang kecintaanmu padanya?". Jawab orang itu: 
"Belum". Sabda beliau: "Kalau begitu berdirilah, dan beritahukan pada- 
nya tentang kecintaanmu itu". Ketika orang itu pergi dan memberi- 
tahukan kecintaannya pada lelaki tersebut, maka orang itu berkata: 
"Semoga Allah menyintaimu, sebagaimana engkau menyintai aku karena- 
Nya". Ketika orang itu ditanya oleh Nabi saw., makasorang itu mem- 
beritahukan apa yang telah dikatakan oleh lelaki tadi, sehingga beliau 
bersabda: "Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai 
dan engkau akan mendapatkan pahala karenanya". (HR. Al-Baihagi 
dalam Syi'bul Iman) 

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, bahwa beliau saw. bersabda: "Sese- 
orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya dan 
baginya akan diberi pahala karenanya". 

' 


AN Ta an AU | gp aa : 
Pa AA AREN — 190V 


£ 6 
“S9 Lagb plg Ghe Alolay. TP IL 


4957. Dari Abu Sa'id, bahwasanya ia mendengar Nabi saw. ber- 
sabda: "Jangan engkau bersahabat, kecuali dengan seorang mu'min dan 


jangan ada yang makan makananmu, kecuali seorang yang bertakwa". 
(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Darimii) 


, 3 JO ra Xx Pa) » & 9. 
AN 21525 S6: JE PA IE — LAOK 


3 
PMII PL 9 NY NE euro sn13) Go 
Hand ade 2 JAN Kg MAN Jan 
r £ Cg 113 
dab gg Sanjdlo, AMlola). ds Ke 


“ 


Lado Sha IG OLI Lal 3 
» ruo Oo lauhi G9 INI » Ga jujun 


4958. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Seseorang bergantung pada agama orang yang dicintainya, ka- 


rena itu lihatlah siapa yang dicintainya". (HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Da- 
wud dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Dan kata Tirmidzi: Hadits ini hasan gharib. Dan pendapat An-Nawawi 
sanadnya shahih. ' 


7 ak KP . £ . 9 
2 yan JG 1 JB AA PI 
PENA TPA Da 195 Lord NN | s 
NYA AJE UE id 


A90 


G- - Lan 1. 9 
BSAYAN S6 B5 AN 


tx 
I 
Cc 
LD 


“ 


4959. Dari Yazid ibnu Nu'amah katanya: "Jika seseorang hendak 
hersaudara dengan seseorang, maka tanyalah namanya, nama ayahnya 


199 





dan nama marganya, sebab hal itu akan lebih mempererat tali kasih 


sayang". (HR. Tirmidzi) 
G » 


PASAL KETIGA 
WI CE: Sg, Sang 41. 
da AL 23) U 
Ae yasin Ba IG ag KIE AI 
-& er NN 
365 SG IR P6 Ie 
DA LG AM PT AL IA Pl 
JENIS SE: Re LAN IE. 3 “Db 
| Dea 0g Pn Lon RN 
lay AN rai SMS LAI IAI, 


SEA jua coba SKA 


4960. Dari Abu Dzar katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw. 
keluar pada kami seraya bertanya: "Tahukah kalian, amalan apa yang 
paling dicintai oleh Allah?". Kata seseorang: "Amalan yang paling di- 
cintai oleh Allah adalah shalat dan zakat". Jawab orang lain: "Amalan 
yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad". Sabda beliau: "Amalan 
yang paling dicintai Allah adalah, cinta karena Allah dan benci karena 
Allah". (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 


200 


4961. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidak seorangpun yang mencintai saudaranya karena Allah, melainkan 
Allah akan memuliakannya". (HR. Ahmad) 


25 SAN SR, KE AE - ?A1Y 
Kara PE KT Oa A8 2 au 


— Ts 3 SAN « , ,,7. 
KS: Da Sa SG “sk ara 


“dora er ola) Hu 


4962. Dari Asma” binti Yazid, bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah saw. pernah bertanya: "Maukah kalian aku beritahukan orang 
yang paling baik diantara kalian?". Jawab para sahabat: "Mau wahai 
Rasulullah". Sabda beliau: "Orang yang paling baik diantara kalian, adalah 
orang yang senantiasa terlihat berdzikir kepada Allah". (HR. Ibnu Majah). 


” ” 
aa SAY GIA CN NN na LI 
— An | . - - 
3 0? SM On A AN 2 9 


4963. .Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"“Andaikata ada dua orang, yang satu berada di barat dan yang satu 
berada di timur, sedang keduanya saling memadu cinta karena Allah, 
maka di hari kiamat kelak, keduanya akan dikumpulkan oleh Allah 
seraya dikatakan kepadanya masing-masing: “Inilah orang yang engkau 
cintai kepada Aku". 


201 





4964. Dari Abu Raziin, bahwasanya Rasulullah saw. pernah berkata 
padanya: "Wahai Abu Raziin, maukah engkau aku tunjukkan suatu amal- 
an yang paling besar manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat?, 
hendaknya engkau selalu menghadiri majlis-majlis orang-orang berdzikir, 
dan jika engkau berdiam seorang diri, maka sedapat mungkin gerakkan 
lidahmu untuk berdzikir kepada Allah. Hendaknya kamu menyintai se- 
seorang ataupun membencinya hanya karena Allah semata. Wahai Abu 
Raziin, tahukah kamu jika seseorang telah keluar dari rumahnya untuk 
-berkunjung pada saudaranya, maka ja akan diantarkan oleh tujuh puluh 
ribu malaikat dan mereka berkata: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya 
orang ini menyambung saudaranya karena Engkau, karena itu sambung- 
lah ia". Selanjutnya sabda beliau: "Karena itu jika kamu dapat melaku- 
kannya setiap saat, maka lakukanlah". , 


202 


Bg ALS IE BG AI £- K0 


BL: Edan 2 0 Pasak dija 
Oia ART Ea KA AS 
BG GAN SRI tan 6 AN PAI 

EA IG (Kia ban nd aa 


NI px (Kh 7, : 
Pn SES IEN 13 GAN 
MEN AS BAN LIA jedle 


4965. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika aku bersama Rasulullah 
saw., maka beliau bersabda: "Sesungguhnya di syurga ada sebuah gedung 
yang tiang-tiangnya dari batu permata yakut, didalamnya terdapat kamar- 
kamar yang terbuat dari batu permata zabarjad, didalamnya terdapat 
pintu-pintu terbuka yang memancarkan cahaya bagaikan cahaya bintang : 
di ufuk". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, siapa yang akan meng- 
huni gedung itu?". Sabda beliau: "Yang akan menghuni gedung itu ada- 
lah orang-orang yang senantiasa saling menyayangi sesamanya karena 
Allah, saling bercengkerama dan saling bertemu antara sesamanya karena 
Allah". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 





AI “GAVA 


13 S6 
Oa ter 3 BA Ala 
BAB DILARANG MEMUTUSKAN HUBUNGAN 


DENGAN SESAMANYA DAN DILARANG 
MEMBUKA KEJELEKAN ORANG LAIN 


2G Yuta 


PASAL PERTAMA 
NK AL. PALI IE TO 
, . | “ | 2 
J akan LD» 3S ENI 
Aa BLK KONI LAN TERNAK AN » Jr 
ol UI loe" : 
32) “2 MA Nani 449 si Sar) 
. CON PD 19 en “4 Ae hat 
| . . . & & - , 
LARI Aa Pai WS raga, — 3 


4966. Dari Abu 'Ayyub Al-Anshari, berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tidak dihalalkan seorang mu'min tidak bertegur sapa dengan 
saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari, sehingga jika keduanya 
bertemu, maka yang satu akan berpaling dari yang lain. Dan yang se- 
baik-baik orang diantara keduanya adalah yang memberi salam lebih da- 
hulu". an 'Aliah) 


2 at Pe , 
AT PING IAIN 


7. LA GL BN IG ab Ta AN Gr 
Pj Yadi DIA 19 SE: Pay Asha AN Jaa 


204 


GESEG 5 2 y Pede NA 


eat 
KE an er 2 2 
"91 (Si A2 kn 
at 155 5 Yan) 39 GigeLan Ce 


4967. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Jauhilah berprasangka buruk, sesungguhnya merupakan ucapan 
yang paling dusta. Janganlah kalian saling mengikuti kejelekan-ke- 
jelekan orang lain, jangan saling memata-matai perbuatan orang lain dan 
jangan saling merugikan dalam jual beli, jangan saling menghasut, jangan 
saling membenci dan janganlah saling membuang muka diantara kalian 


dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara". 
(Muttafag ' Alaih) 


5 Ea aa Mi Og 2 TE TEE — LAIN 
ak TAMA (ij ae Apa 13 
KURS Haha Ialah LT 


Pera Ab La ? Cc 


- nan. - 9, ay 
CP 9 Al Sa A9 As 


- 


Can Ea WE D5 Ms AN 


PNG 


es oto) 


4968. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu syurga dibuka, maka dihari- 
hari itu setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan 
diampunkan dosanya, kecuali jika seseorang tidak bertegur sapa dengan 
saudaranya, sehingga dikatakan pada malaikat pencatat rahmat: "Tang- 
guhkanlah pengampunan bagi kedua orang yang tidak bertegur sapa itu 
hingga keduanya telah bertegur sapa kembali". (HR. Muslim) 


205 





AN p PA . 7 
LA: and: IE AAS — HAMA 
an 2 5 39 Jp, na 
AE aa Ya Rar: P dus NJUN 
PN SA L- pe alp ya 030 2.1 


an 
Uh Ka ag PAS yuni 
Ka Ce Saleh Aa Mma 


Hut olo) 


'4969. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Setiap hari Senin dan Kamis, setiap amalan manusia dihaturkan kepada 
Allah, maka di hari hari itu setiap mu'min akan diampunkan dosanya, 
kecuali dua orang yang saling tidak bertegur sapa, sehingga dikatakan 
kepada malaikat pencatat rahmat: "Tangguhkan pengampunan bagi kedua 
orang yang tidak bertegur sapa itu, hingga keduanya telah bertegur sapa 
kembali". (HR. Muslim) 


Mara as era £— 4AV. 
TAN 0 Tana 4 foeg Lana Pad . hg 
GLS 2 1 (3 


KS Sa GS NEON 
- AAU NG: LG pekan 209 « he pasa 


Tg Su Ipa "naa nat , 

AIA yok Rere Boat Ha 

TG AN Ie LA 236 3 31, 
Mk ban 


33 DARI LesaS$ LAN AI 


4970. Dari Ummu Kaltsum binti Ugbah ibnu Abi Mu'aith katanya: 


206 


"Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah termasuk 
seorang pendusta, seorang yang berdusta demi untuk mendamaikan 
orang-orang yang bersengketa dan berkata baik serta menumbuhkan hal- 
hal yang baik". (Muttafag 'alaih) | 
Ditambahkan oleh Muslim, bahwa Ummu Kaltsum berkata: "Aku tidak 
pernah mendengar Nabi memberi izin seseorang untuk berdusta, kecuali 
didalam tiga perkara: dimasa peperangan, dikala mendamaikan antara 
orang-orang yang bersengketa dan seorang suami berdusta agar tak 
dimarahi oleh istrinya atau sebaliknya". | 


EA YAN a? G3x353 — LAVI 


ET. 
. Pt 
5 sei —L 8. Ga 


- 2 
4971. Dalam “hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dikatakan, bahwa 
syaitan telah berputus asa ....". (Didalam bab Was-wasah) 


BEAN 
.7 


PASAL KEDUA 


2 0G: AG BSA 1£- LAVY 
Ai Lg. LK IL) 49: 5 ai 


, : # nd p 29 p 
AA PAN IN Ay Ce) 
GarAlo Am ola). NO 


4972. Dari Asma” binti Yazid, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tidak dihalalkan untuk berkata dusta, kecuali bagi tiga orang: 
"Seorang suami berbohong pada istrinya agar tidak dimarahi istrinya, 
seorang berkata bohong dikala peperangan dan seorang berdusta demi 





untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa". (HR. Ahmad dan 
Tirmidzi) 


ad Tah TP It tai ii 
I- JE BE ab Heran Kn ja 
P mPan ra Pan LA 


RAR « P4 AP AN NG 
» NO s . : 
". AI 23 Cahuua Ol kau 2 - 
114 9101 7 Peka, 


AS Kab KA 33 sa yak: Sesta Na 
Lagi gloln KEL 


4973. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
diperkenankan seorang muslim tidak bertegur sapa dengan seorang 
muslim lainnya lebih dari tiga hari, sehingga jika salah seorang dari 
keduanya memberi salam kepada kawannya itu sebanyak tiga kali, tapi 
kawannya itu tidak menjawabnya, maka dosa yang memberi salam itu 


telah gugur dan dosanya kembali pada orang yang tidak mau menjawab 
salam". (HR. Abu Dawud) 


N 


' PN La A9 » 
NN an, 
KENA aa 9:96 


# - SG Ta Ta on ntt 
ag 99 Amlola) SAE, W LG 2 49 pg 
4974. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan 
saudaranya lebih dari tiga hari. Barangsiapa yang tidak bertegur sapa 


lebih dari tiga hari, kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka ia 
akan dimasukkan ke dalam neraka". (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 


» 


208 


- ap AA GET KA 2 yaa Ser Lu Ai 


Ge Yon A25 


4975. Dari Abu Khiraasy As-Sulamiy, bahwasanya ia pernah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang tidak bertegur sapa 
dengan saudaranya selama satu tahun, maka ja bagaikan telah me- 
numpahkan darah saudaranya". (HR. Abu Dawud) 


GS MO ga IE IG BLAHNA — LAI 
£ pePatan HER NPK LI lang le Ab 


Gg 
Fear ena 2. 


r Andra aU SU aur 
1 . mm . - 3 
| — 
LN GAS 0 SE Uk 4 


gn 20 


3 Tang 525 


a 


as sa Naga Ar 


» 
s9 plola, 
4976. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan 
saudaranya lebih dari tiga hari, maka jika telah lewat tiga hari, hendaklah 
ja memberi salam kepada saudaranya itu, jika saudaranya itu menjawab 
salam saudaranya yang memberinya salam, maka keduanya akan men- 
dapatkan pahalanya masing-masing, akan tetapi jika saudaranya tidak 
membalas saudaranya yang telah memberi salam, maka ia akan menang- 
gung dosanya dan yang memberi salam terlebih dahulu telah gugur dosa- 


nya". (HR. Abu Dawud) 
, 2». (Nu 
, as Dab: IE ISNA — 1AVV 


“0? Yg 


KYB KAI Kg Ie Aja 


te 209 





apa SIN ON 


| re Sada: J8 DAN asn oo 


4977). Dari Abu Darda', bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang lebih afdhal dari iba- 
dah puasa, sedekah dan shalat?". Jawab para sahabat: "Mau". Sabda be- 
liau: "Mendamaikan orang-orang yang tidak bertegur sapa lebih afdhal 
dari ibadah puasa, sedekah dan shalat. Sesungguhnya kejahatan orang- 


orang yang tidak bertegur sapa merupakan dosa yang amat besar". (HR. 
Abu Dawud dan Tirmidzi) 


Kata bi hadits ini shahih. 


.yr 


7 - 
Ga Ogan O IG EYE - LAYAN 
/ LNG YAA Iu 221i 
Kai Kg NS, AS5: TAK LIA 
€ 
- dai 4 4 "Ai : ? 
ENGAE 0 -O) Gi Si PAN 
” (9 J 2 » re 
. Xe | | | ng | « A 
& Pono 09) TN as pala 
4978. Dari Zubair, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Akan 
menambah diantara kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu rasa hasut 
dan rasa permusuhan yang amat besar bencananya, sehingga tidak aku 


katakan, bahwa ia hanya akan dapat mencukur rambut saja, akan tetapi ia 
akan dapat mencukur Sa kebajikan". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


SE LEN AAN 
NY NB KG TE 
agbTolay 5 AN en eE 


210 


4979. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jauhi- 
“lah perasaan hasut, sebab rasa hasut dapat menghabiskan segala kebajik- 
an sebagaimana api dapat menghabiskan kayu". (HR. Abu Dawud) 


Pn ML UK AN u4 n- nozo 1 
K9 Sa: IG RE Nee SUN 
Aura SL 1 
A1 oto) Ad up la ad 5 
SARAN ola) AN Calo ud 
4980. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 


"Jauhilah rasa permusuhan dengan saudaramu, sebab hal itu merupakan 
dosa yang membinasakan". (HR. Tirmidzi) 


Cu, | 4G Ga wu, 9, G.- 
| B6 LEDA Kane NE AN 
ar “1 On (TG an Na Gan 3 
KING 6 AG Ao AN IUP pp 


”r 


NN 


N 


aj Sad ia: JB 9 SAMA Vera ceL ola0 
4981. Dari Abu Shirmah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Barang- 
siapa yang mendatangkan bencana bagi saudaranya, maka Allah akan 
mendatangkan bencana baginya. Dan barangsiapa yang mendatangkan 
kesulitan bagi saudaranya, maka Allahpun akan mendatangkan kesulitan 
baginya". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) 
Dan kata Tirmidzi hadits ini gharib. 


LA ne ga) BIM KIE tANY 


KN Cara aa ng: Kg An Oja Ande 


. 8 Iy $ - -“ 
Bare sap ola) Az 
4982. Dari Abu Bakar Shiddig, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 


211 : 





sabda: "Amat terkutuk seorang yang mendatangkan bencana bagi seorang 
mu'min atau seorang yang berbuat makar jahat pada seorang mu'min". 
(HR. Tirmidzi) Dan katanya hadits ini gharib. 


AMI S0: 053 aa LANY 
sa 719 - 20D 1 


G: AGS ea paka 


“yag PL 


AE NG AR Isa Ann 
aa IA 7 “49 Pa Naa PIP ng 
Nge SI AI HNS 


92220 1 &- ponapa 0 Anya 
KE ha HN KN G3 h 3 PAS 
... Pan IN Cengp 


AO TPA YAKA APN A3 yA pa 9 


“GXeAlolay 
4983. Dari Ibnu Umar katanya: "Pada suatu kali Nabi saw. naik di- 
atas mimbar seraya berseru dengan suara yang keras: "Wahai orang- 
orang yang telah Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum bercokol di 
hatinya!, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian 
menjelek-jelekkan mereka dan janganlah kalian mengikuti kesalahan ke- 
salahan mereka, sesungguhnya seorang yang mengikuti kejelekan sau- 
daranya, maka Allah akan mengikuti kejelekannya sendiri. Dan barang- 
siapa yang diikuti kejelekannya oleh Allah, maka Allah akan membong- 
karnya walaupun kejelekannya itu disimpan rapat-rapat didalam perut 
kendaraannya". (HR. Tirmidzi) 


8 


Mediho PSU kata PAN, 
K) “3 1.2 gan Ga UC 
Kas ? SAN Gn Ie3h: J6 dag 


EA 


SO ata 3 Jala Lagi pl og. Cara 


212 


4984. Dari Sa'id ibnu Zaid, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Dosa 
riba' yang paling besar adalah seorang yang senantiasa menjelek-jelekkan 


seorang muslim tanpa alasan yang benar". (HR. Abu Dawud, Al-Baihagi 
dalam Syi'bul Iman) 


3. Os HO PTE — LANO 


(3 Z 9 2 ru » st . 

—a ta CE pb PENA SAN 
PB , Ko SN IRR LAUP D L AN KANG 
EN sat Pat pesta Dgunat 


Kera KAKI So: 6? Jajal 


0 A9 


: ago pl ol9) . MAA Oya 


4985. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda: 
"Ketika aku diisra”kan, maka aku melewati suatu kaum yang mempunyai 
kuku panjang dari tembaga, kemudian mereka mencakar dada dan wajah 
mereka sendiri. Tanyaku: "Wahai Jibril, siapakah kaum itu?". Jawab Ji- 
bril: "Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjelek-jelekkan 
orang lain dan menodai kehormatan mereka". (HR. Abu Dawud) 


Sad 3G EN BAN SKA 
ak AB en AP 
Dag asal Ay 2 OLI KE 


2) 


(. aa PALI Ce JK Ae 
agbelola). AKA ES AL, PT aan Ayi 
4986. Dari Al-Mustaurid, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Barangsiapa yang makan daging/menggunjing seorang muslim, maka Allah 


213 





akan memberinya makanan yang sejenis di neraka jahanam, barangsiapa 
yang mencaci seorang muslim, maka Allah akan membalasnya dengan 
perbuatan serupa di neraka jahanam, barangsiapa memuji-muji seorang 
muslim dengan tujuan sum'ah dan riya', maka Allah akan membalasnya 
dengan perbuatan serupa di hari kiamat kelak". (HR. Abu Dawud) 


ja NA IG: Se RLAG (FE LANV 


Aa Kap Adek 


ag plg 


4987. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Berprasangka baik kepada seorang muslim termasuk ibadah yang 
paling afdhal". (HR. Ahmad, Abu Dawud) 


amola) . 2S anda 2 


Kanal “ai 


Pn: SIG ES IS — HAMN 

bday M0 AYI SKS 
Gb pe Gi: IG. GA CG 3 
KAN Gabe td YA SN 


Tata ea aa “3 
sagh pTola) GAN £ TT 


4988. Dari Aisyah katanya: "Ketika onta Shafiah sakit, sedangkan 
Zainab mempunyai kelebihan onta, maka Rasulullah saw. berkata kepada 
Zainab: "Berikan seekor onta padanya". Tanya Zainab: "Apakah aku ha- 
rus memberi seekor onta pada si wanita Yahudi itu?". Maka Rasulullah 
saw. murka kepada Zainab, sehingga Rasulullah saw. tidak mengum- 


pulinya selama bulan Dzul Hijjah, Muharram dan sebagian bulan Shafar". 
(HR. Abu Dawud) 


214 


S1 0115IG: SERA — tama 
Bgt 0 ba Keag SAAAAYAYAT 


Aa" ag SD pendek 
GO IBL RA Jae 


211 732 


4989. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Ketika Isa ibnu Maryam telah melihat seorang telah mencuri, maka ia 
bertanya padanya: "Apakah engkau telah mencuri?". Jawab orang itu: 
"Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, aku tidak mencuri". Ja- 
wab Isa: "Aku beriman kepada Allah, dan aku tidak percaya pada diriku". 
(HR. Muslim) 


Pare J6. AP Ka. 


ola Ph 27 21 u "7, 
in olauodi Ati $ "36 | s$ 
Fay 
4 90. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Adakala- 


nya ketariran akan menyebabkan seorang menjadi kafir dan adakalanya 
rasa hasut dapat mengalahkan takdir". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul 


Iman) 
Pnea Man Pgkrik AL) 
De LA BKK HA 


215 





Se oa KAA ANE KE 
VAN at 


4991. Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang- 
siapa yang minta maaf kepada saudaranya, tetapi saudaranya itu tidak 
mau memaafkannya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa se- 
orang yang suka mengurangi timbangan". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul 
Iman) 


216 


ya : Stan jai ae 


8 3 . 


BAB BERHATI-HATI DAN TIDAK CEROBOH 
DIDALAM SEGALA URUSAN 


NE 


PASAL PERTAMA 


Oa SE: IE RUN — taay 
Ha JA 4 dn ba “a63 aan 


1 ap T3 


. 


4992. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 


"Jangan sampai ada seorang mu'min yang tergigit dua kali dari satu la: 
bang". (Muttafag ' Alaih) 


Hg pn Lay 


1? Al: AN ON KU Oni: 1 Yus 
» pama 0 ola). 269 


4993. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda ke- 
. pada Asyaj Abdul Oais: "Sesungguhnya engkau dua sifat yang sangat di- 


cintai oleh Allah, yaitu sifat suka memaafkan kesalahan orang dan sifat 
rendah hati". (HR. Muslim) 


217 





Ni 


Le ana 
SE AT 


PASAL KEDUA 
“GC 2 7» 7 an 
KO Sapa PA P3 LA 
6 at ea 27 p, , Bra Aan 
ola & ea GAN Ga BE: Je Tag ada 


HP Salim JB 91 Ghe) o'9) 


4994. Dari Sahal ibnu Sa'ad As-Saa'idi, bahwasanya Nabi saw. 
bersabda: "Bersikap tenang adalah dari Allah, sedangkan sikap 
tergesa-gesa adalah dari syaitan". (HR. Tirmidzi) Dan katanya hadits ini 
gharib. 


Yasa €Ag 06: Ob aa OA 4940 
Isi 1 Pa Car Ka ar SKA 
pke Kan Oa Pepe” 


4995. Dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah saw. perah ber- 
sabda: "Tidak termasuk seorang yang suka memaafkan, kecuali bagi se- 
orang yang mampu membalas kejahatan seseorang, tetapi ia memaafkan- 
nya, dan tidak termasuk seorang bijaksana, kecuali seorang yang mem- 
punyai pengalaman yang luas". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 

Dan kata Tirmidzi hadits ini hasan gharib. '”” 


ARA ALA ea Tt LA 
: ba (NN eh — TAM 


218 


« 3 kenirar AIA Ke Jab, Lamaal 
sia: UN Es kan entus ANE 


ra" 


KN ye 3 


4996. Dari Anas, bahwasanya ada seseorang yang berkata pada Nabi 
saw.: "Berilah nasehat padaku". Sabda Nabi: "Hadapilah segala sesuatu 
dengan pikiran yang matang, jika engkau ketahui bahwa sesuatu itu akan 
berakibat baik, 'maka Jaksanakanlah, tetapi jika engkau takut sesuatu itu 
akan berakibat tidak baik, maka janganlah dilaksanakan". (HR. Al- 
Beng dalam Syarhus Sunnah) 


SU, KAP ge pnp — way 


SEP EA AAS 


Lagtagi ola). LA eat 


4997. Dari Mus'ab ibnu Sa'ad dari ayahnya, A'masy berkata: Dia 
tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi bersabda: "Bersikap tenang meng- 


hadapi segala sesuatu adalah baik, kecuali didalam urusan akhirat". (HR. 
Abu Dawud) 


SAI: Tetep WA - LAN 


re 
nct 2 da PALA Haa Hara 3S 
3 (Oo edlo Cd daan 
ba Papa 


Ke en Gap yaa, 


. Sdn jd olga) 
4998. Dari' Abdullah bin Sarjis, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 


219 


"Berbudi pekerti yang luhur adalah suatu perbuatan yang mulia, bersikap 
tenang dan tidak berlebihan dalam segala urusan termasuk seperdua pu- 
luh empat dari bagian kenabian". (HR. Tirmidzi) | 


R , Ce ton 
16 Sa Atap Ulopeeghf MA 
CNG BALA BEN 
7 ba P9) 1 17. 9 
cagloglola) » DAN ATA a LG aa Up 


4999. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya petunjuk yang baik, budi pekerti yang baik dan tidak berlebihan 
didalam segala sesuatu termasuk seperduapuluh lima bagian dari kena- 
bian". (HR. Abu Dawud) 


sIN »$ 13 . s4 "3 ya - Gia 
KE Ma ogah 


1 .... | - | A , 
RA AIA YP 2 I15L Us 
. IN rd » 
Laga Gani ola) AKUT 


5000. Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Jika seseorang menyampaikan suatu ucapan kepada orang lain, kemu- 
dian orang itu pergi, maka ucapan tersebut merupakan amanah bagi yang 
mendengarnya". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Ga. ML 1 ce yan ban AT 
Ol: 5 Tea Ea | AN AN ab: ad 


” " .. 
- Ten: & C0) pita ye 
NG "PL 3G LL Pa Ga 
. 
9212 


se ola) . Mg Ag ya HN 


5001. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. pernah berkata 
pada Abil Haitsam ibnu At-Taihaan: "Apakah engkau mempunyai se- 
orang pelayan?". Jawab Abul Haitsam: "Tidak". Sabda beliau: "Jika kami 
mendapatkan kaum tawanan, maka datanglah engkau padaku". Ketika 
Nabi saw. mendapatkan dua orang tawanan, maka Abil Haitsam datang 
pada Nabi saw. Sabda beliau: "Pilihlah salah seorang dari keduanya". 
Kata Abil Haitsam: "Wahai Nabiyallah, pilihkan salah satu bagiku". 
Sabda beliau saw.: "Sesungguhnya seorang yang dimintai pendapatnya 
adalah sama dengan seorang yang diberi amanat. Ambillah orang ini, se- 
bab aku lihat ia gemar melakukan shalat dan hendaknya engkau pikirkan 
kesejahteraannya dengan sebaik mungkin". (HR. Tirmidzi) 


Ns) HO INPOT AE Rs -.. 
Sega ga JG Ob alef 0. 

- r ena AAN er 1G 
Ciket SE: CEK IL II 


"2x Ju AA (ee Kg 
Er) colay PJR Pd 2 Pd IX 

KP GA an In dn 
KA KA: Jaw 3 


K 
" 
w . . La 1J 2 Pn 
Una 3 Ona Uk 
5002. Dari Jabir katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: Ucapan 
seseorang yang didengar oleh orang lain disuatu majlis, maka ucapan itu 
merupakan suatu amanat yang harus disimpan baik-baik oleh yang 


mendengarnya, kecuali ucapan tiga perkara: Seorang yang mengatakan, 
bahwa ia ingin menumpahkan darah seseorang secara dzalim atau se- 


3d... Pn P Id 
LX 


221 





orang yang mengatakan, bahwa ja akan berzina atau seseorang yang 
mengatakan, bahwa ia akan merampas harta orang lain dengan cara yang 
diharamkan". (HR. Abu Dawud) 


— Tar 1 SN 


PASAL KETIGA 
“ut MN “G 2 Kenya Kor 
. An ' — AN 
NG - OP Oo 


ad 
AA 3x I (la 2, 21 
Kn AE AN Dog La TOK RENA 


Melani Jedaby 


5003. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Ketika 
Allah telah menciptakan akal, maka Allah berkata padanya: "Berdirilah 
kamu", maka akal segera berdiri. Kemudian Allah berkata kepadanya: 
"Mundurlah ke belakang", maka akal mundur ke belakang. Kemudian 
Allah berkata kepadanya: "Majulah kedepan", maka majulah akal. 
Kemudian Allah berkata kepadanya: "Duduklah kamu", maka duduklah 
akal. Kemudian Allah berkata kepadanya: "Aku tidak menciptakan suatu 
makhluk yang lebih baik, lebih afdhal dan lebih canggih dari padamu. 
Denganmu Aku menuntut, denganmu Aku memberi, denganmu Aku di- 
kenal, denganmu Aku menyalahkan seseorang, denganmu seorang men- 


222 


dapatkan pahala dan kepadamu dimintai tanggung jawab". #10) (HR. 
Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Pe org Ira 6: SENI —0..t 


Massa Ka KETYIN 


(ac: z3 2? (£ pe GC, P3 
9 We aa SS TEA 
, Heran Idea) Aa KI Ie iya 


5004. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya seseorang yang gemar melakukan shalat, puasa, zakat, haji 
dan umrah dan berbagai macam amalan kebajikan lainnya, maka semua 
kebajikan itu tidak diberikan pahalanya, kecuali menurut kadar akalnya". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syibul Iman) 


Le at mn 
Sa nii 1.3 ) Sai I!£-0.0 
Lag DEK - Sg Benih 


Ba IE AI Ak 


5005. Dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah saw. berkata ke- 
padaku: "Wahai Abu Dzar, tidak ada kelebihan akal seperti berfikir, tidak 
wara” seperti menahan diri dari yang haram, tidak yang lebih mulia dari 
budi pekerti yang luhur". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Gran 3 IE: IE PO 


10). Hadits tersebut dikatakan oleh sebagian ulama' sebagai hadits maudhu' sebagai- 
mana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Tetap 
hadits yang membicarakan tentang akal boleh dikatakan, bahwa haditsnya tid: 
kuat, bahkan oleh Ibnu Taimiyah dikatakan termasuk hadits maudhu”. 





1. 


7, » NA Pa, 
Pa al P Hang A3 1: penata 


27 


AA PA Ne sg 3v35" 
TA BE YA PA ne 


5006. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ti- 
dak berlebihan didalam nafagah termasuk separuh dari kehidupan, ber- 
kasih sayang kepada manusia termasuk separuh akal, bertanya dengan 
cara yang baik termasuk separuh dari ilmu". (HR. Al-Baihagi dalam 

' Syi'bul Iman) 


224 


S3 (oya KA NG 


BAB LEMAH LEMBUT, MALU DAN BERBUDI 


PEKERTI YANG LUHUR 
27 27, 
PASAL PERTAMA 
Tea ” . 
de SN Ke a Mp —- ON 
Lg da .. - # ... 2 
G5 IE IS Ka Kaca jo 


sa 3 CN Buang D3 
#0 elus ola)» 0 Oya Lae dam 
9 HA G9, YA MOU AI ANA 
PER Ona bec ch LAI gn Ga 

BEI ap In KA 


5007. Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesung- 


guhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut, Dia senang pada yang lemah 
lembut dan Dia memuliakan kepada yang lemah lembut dengan ke- 
muliaan yang tidak diberikan kepada kekerasan atau kepada yang lain- 
nya". (HR. Muslim) 

Dalam riwayat Muslim juga dikatakan, bahwa Aisyah berkata: "Nabi 
saw. bersabda: "Wahai Aisyah, hendaknya engkau senantiasa bersikap le- 
mah lembut, jauhilah sikap keras dan keji, sebab sikap lemah lembut 


225 





akan menghiasi segala sesuatu dan tanpa sikap lemah lembut segala se- 
suatu akan tercela". 


Ie REA Pra —0.A 
, hama oto) TEE BN GL 


5008. Dari Jarir, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Seorang 


yang tidak diberi sifat lemah lembut, maka orang itu tidak diberi ke- 
bajikan". (HR. Muslim) 


“ 
a17 Mkbog, 1 291 GE ye» 
Ker 5 Mpu ol GA 0 

- 5. Lan DN SNP R0 Puan , Pa 
s | . : AN 
CA Yok 329 Ca Cp : 
Kanada PAKAN AU yag Vj ») Bs 

IK Lag . . . aa 
UC ai 33 ab ska ma Jl 


5009. Dari Ibnu Umar: Ketika Rasulullah saw. lewat didekat se- 
orang 'Anshar yang sedang menasehatkan saudaranya untuk mempunyai 
rasa malu, maka Rasulullah saw. bersabda: "Biarkan saja ia, sesung- 
guhnya rasa malu itu termasuk dari keimanan". (Muttafag ' Alaih) 


an, IG: 38, WEE LN 


201933. PAN C3 AR: A3 Au 
Sae Nan NAN 


td 


1 p/ 


5010. Dari Imran ibnu Hushain, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali yang baik". Dalam 
riwayat lain disebutkan, bahwa beliau saw. bersabda: "Rasa malu se- 
muanya bajk". (Muttafag ' Alaih) 


226 


di NPL IE: GE aa 


alan. A3 key: 
KAK BA GG ES agak Yeni say p LAN 


5011. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Telah banyak diketahui orang salah satu ucapan Nabi yang terdahulu 
adalah: "Jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa 
saja yang kamu inginkan". (HR. Bukhari) 


Su: 36 MEA S0 


ed 


Pn he te Dn na Meh Ko, 
ye Ia GUA Pula 


ON PA AI KUA an ana Ya PKN 
MO! Cm 9 Be Ae A | 


Ne ola). mr 


5012. Dari Nawwas ibnu Sam'an katanya: "Ketika aku bertanya 
pada Rasulullah saw. tentang kebajikan dan perbuatan dosa,.maka beliau 
bersabda: "Yang termasuk kebajikan adalah budi pekerti yang baik, se- 
dang yang termasuk perbuatan dosa adalah segala perasaan yang tidak 
baik yang bergejolak didalam hatimu, sedang engkau tidak ingin di- 
ketahui oleh orang lain". (HR. Muslim) 


| sea Pee ATASAN 
KN Ka sa Aka ba GL EK 


227 





Sidlole 
Ss ola) 
5013. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 


"Orang yang paling aku cintai adalah seorang yang terbaik bagi pe- 
kertinya". (HR. Ss 


Adaa 055 IG J6 IE 0 


aga GIA Ka Tabah: R3 


5014. Dari Abdullah bin Amru juga, bahwasanya Rasulullah saw. 
pernah bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah 
yang paling baik budi pekertinya". (Muttafa ' Alaih) 


2 | 
2. TE x 
SU jadi 
PASAL KEDUA 


NE: 6 aye Ep — oo 
1" 1 Bag al 3 ag Naa : 
PE YAI AE YA ja: 
I yogi , ar, (MI La 
2 on| anon GANGN 
T Aa Bolu. oU GUS Sa 


5015. Dari Aisyah katanya: "Nabi saw. pernah bersabda: "Barang- 
Siapa yang diberi sifat lemah lembut, maka ia telah diberi kebajikan 
dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang tidak diberi sifat lemah lembut, 
maka ja tidak diberi kebajikan dunia dan akhirat". (HR. Al-Baihagi da- 
lam ria Sunnah) 


Goa i Ogan JB: TENANG AA AEON 


. 


»N 


AN 


A 


AT 


228 


Pa 


PN ra 
Wajulg aplolay. JIN KINI PER Ga NG 


: 5016. Dari Abu Hurairah, bahasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Rasa malu itu adalah sebagian dari iman, iman menyebabkan seorang 
kedalam syurga. Sifat bengis adalah sebagian dari budi pekerti yang tidak. 
luhur, budi pekerti yang tidak luhur menyebabkan seseorang masuk 
kedalam neraka". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


PPn NA 


yee 36 Pan SPN 


| 
2 351 c PAI '- 
.. 3 | 
#N 
pm dIdoly 
5017. Dari seorang suku Muzainah, ia berkata: Para sahabat per- 


nah berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang sebaik-baik diberikan kepada 


manusia?". Sabda beliau: "Budi pekerti yang luhur". (HR. Al- Baihagi 
dalam Syi'bul Iman) 


Serba KN Tu 39- om 


5018. Dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Baihagi juga meriwayatkan 
hadits diatas dari Usamah bin Syuraik. 


Dgn 06: JG, KPI: DAA on 


MAS EN EN KA da 


dag sgls dota). & Te Ape Ah: 





hj . -N &. - | 
» oi —aw 3 HN 9 
5019. Dari Haritsah ibnu Wahab katanya: "Telah bersabda. Rasulul- 


lah saw.: "Tidak akan dimasukkan kedalam syurga, seorang yang tamak 


dan pelit, dan seorang yang bengis lagi kasar". (HR. Abu Dawud dan 
dalam kitab Sunannya dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


/ 
- 


wat AN ANN £ - ox, 


” 
sie Ch MANIA CAN 
AAN Aoa GM A3 ap Ka VOL 


299 . ana San 3 LL 
powpl Sa ),9. CL gun Cadalia: J9 Saad 


r 
As ham 
5020.- Dari Abu Darda”, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, yang paling berat timbangan seorang mu'min 
adalah budi pekerti yang mulia, dan sesungguhnya Allah amat benci ke- 
“ pada seorang yang keji dan mulutnya pedas". (HR. Tirmidzi) 


Dan katanya hadits ini hasan shahih, Abu Dawud juga meriwayatkan pa- 
da 25 pertama. 


91 e : 
IN OBAT" ya Ce . IE Gek KENE ON 
111 22 23 "AN ag P4 
Je, KN at Ob Ian ME AM Iga 
PA RA RN ane 
29x ola) JO Anjas do ye 
5021. Dari Aisyah ra. katanya: "Aku pernah mendengar Bia 
saw. bersabda: "Adakalanya seorang Mu'min dengan budi pekerti yang 


mulia dapat mencapai kedudukan seorang yang gemar shalat malam dan 
berpuasa di siang hari". (HR. Abu Dawud) 


230 


N 


& 


“1 - —0NY 


AN Aa YM KERANA J3 alis 
KESAN PIN fa (Leg) hi fagadeah 
ol an BE FE AKI 

ASIN 9 GhaAN9 


5022. Dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah berkata 
kepadaku: Takutlah kepada Allah dimana saja kamu berada, ikutilah 
perbuatan buruk dengan perbuatan baik, agar dapat menghapusnya dan 
bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur". (HR. 
Ahmad, Tirmidzi dan Darimii) 


SA N 


Pa J1 


Oppa Pa 
£ para IN Yr, 
A1) AN 
JNE ESA Ie AN J3 


” 

2 ana pg 

PENA JS KI rp 

G5 Garam: NG eka Nenard ola Ia 
La 


5023. Dari Abdullah bin Mas'ud, .ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tahukah kamu tentang seorang yang diharamkan masuk neraka 
dan nerakapun diharamkan baginya?, yaitu seorang yang luwes, lemah 
lembut, selalu dekat kepada manusia dan murah hati". (HR. Ahmad dan 
Tirmidz ) Dan katanya hadits ini hasan gharib. : 

& 


Je at DA ANA Oo 
del ola)» AN aa OKI ALAN 


231 


' ag 919 , SAMA 9 

5024. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: 
"Seorang mu'min yang terpuji adalah seorang yang tidak senang berbudi 
pekerti yang tidak baik, sedang seorang fajir adalah seorang yang suka 


menipu dan suka berbudi pekerti yang tidak baik". (HR. #ha, Tir- 
mui dan Abu Dawud) 


En iaaa 2 IE: S6 Jap No 
5 ANIS Sp ORA YAN 
2 
at uan ra? 
Tn BEA ASN ar Ol. AT) 
5025. Dari Makhul,- ia berkata: . Rasulullah saw. bersabda: "Para 
mu'min adalah orang-orang yang lemah lembut dan luwes seperti seekor 


onta yang menurut jika dituntun kemana saja, dan jika, disandarkan 
disebuah batu, maka japun bersandar". (HR. Tirmidzi) 


AN Je EGA ASEP AN 
Naa Ka pa saka | 
Gi Gkodlolay. AN OA -» $5 AI 


» holo cp 


'5026. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Seorang 
muslim yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka 
jauh lebih afdhal daripada seorang muslim yang tidak suka bergaul de- 


ngan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka". (HR. Tirmidzi dan 
Ibnu Majah) 


232 


5027. Dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya, bahwasanya Nabi saw. 
pernah bersabda: "Barangsiapa yang menahan marahnya, sedangkan ia 
mampu melampiaskannya, maka di hari kiamat kelak ia akan dipanggil 


oleh Allah didepan para makhluk, sampai ia dipersilahkan untuk memilih 


bidadari sesuka hatinya". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Dan Tirmidzi berkata: hadits ini gharib. 


yah JO Fa Fool IS hal) — ONA 


Anakan AN “ PN ME MAN, Ira 

. CN . . 3 
NA KE TA dalan 

PA UGT LAU Ke AN AK EA 

MEA Ceri XS AN 

2. Le ALI Ma LT NATA Na 

: 1 5 ... 3 (3 5 

H3 Seng Ga DP Ia 1 Ae 31 TT 


rat “ 
Mosl OS 


5028. Abu Dawud meriwayatkan dari Suwaid ibnu Wahab dari 


seorang putra sahabat Nabi saw. dari ayahnya, bahwasanya Nabi saw. 
bersabda: "Barangsiapa yang menahan marahnya, sedangkan ia mampu 


untuk melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa 
aman dan iman". 


233 


di - 
4. 4 II ge 
EN | 
“ 
PASAL KETIGA 


Anh 310506: 06, AE Ip ON 
SN Cas NAN Fag Ie Mitha 
kap Olla ola. “Ai 


5029. Dari Zaid ibnu Thalhah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Sesungguhnya setiap agama mempunyai tata krama. Adapun tata 
krama Islam adalah rasa.malu". (HR. Malik) 


Sk Aorlaurdolay9 — ON 9-0, 
KN 


MEA AP IN ai 


5030-5031. Ibnu Majah dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman, juga 
meriwayatkan hadits diatas dari sahabat Anas dan Ibnu Abbas. 


pa Kr c | 
BENANG 


5032. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesung- 
. guhnya rasa malu dan iman merupakan dua perkara yang tak dapat di- 
pisahkan, jika salah satunya diangkat, maka yang lain akan ikut". 


UN 


Bit AA P Na anoda 


.. Cal 
na far Wat 


234 


5033. Al-Baihagi meriwayatkan dalam kitab Syi'bul Iman dari Ibnu 
Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya rasa malu dan 
iman merupakan dua perkara yang tak dapat dipisahkan, jika salah 
satunya ditarik, maka yang lainnya akan ikut". 


ps A29 EFT 6 IE ala sana 


CA BEN YANG Jala 5 Pe 2 au 
NN ola Ia 


5034. Dari Mu'adz katanya: "Akhir wasiat yang diwasiatkan Ra- 
sulullah saw. kepadaku, yaitu ketika aku telah meletakkan kakiku di tem- 
patnya di kendaraanku, yaitu sabda beliau: "Wahai Mu'adz, indahkanlah 
budi ai bila kamu bergaul Gea manusia". (HR. Malik) 


BA SIS Ah Ia PE — OX 
Aoe3 ola) » SI LIL 2 6 


5035. Dari Malik, telah sampai padanya bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur". 
(HR. Malik dalam Muwaththa”) 


Rnagiuparoly— ON 


5036. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits diatas dari Abu Hu- 
rairah. 


ae 2 nd) 7 
OT: Jlor da Pn Ap den oNV 
PAN Arah Gerua | Ae DO) gan 
2 AN . 2G SEN AN 


235 





Peta ai ? 1109 Heat Da 


ola)» GE Ip Ol La ja ON 019 Her yuo 
Kap sehat SHS 


5037. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya katanya: "Biasanya, 
jika Rasulullah saw. melihat didepan cermin, maka beliau mengucapkan 
do'a: "ALHAMDULILLAAHILLADZII HASSANA KHALOII WA 
KHULUOII, WA ZAANA MINNII MAA SYAANA MIN GHAIRII/ 
Segala puji bagi Allah yang telah memperindah tubuhku dan budi pe- 
kertiku dan memperindah apa yang ada padaku yang tidak diperoleh 
orang lain". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


PN NG KESE — ON 
Jar gs , 74, , ah OA p 8 Pra Pa te 


jae ola) 


5038. Dari Aisyah katanya: "Biasanya Rasulullah saw. membaca 
do'a: "ALLAHUMA HASSANTA KHALOII FA-AHSIN KHULUON/ 
Sebagaimana engkau telah memperindah tubuhku, maka indahkanlah bu- 
di pekertiku". (HR. Ahmad) 


2122506: IG ngan bah 


pain ZA Gpanaba 


Alah - 


samtolay. CT KA GT KAK Ya 


5039. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Maukah kalian aku beritahukan, siapa yang paling baik diantara kali- 
an?". Jawab para sahabat: "Mau". Sabda beliau: "Yang paling baik di- 





antara katikh adalah: -orang-orang yang panjang usia dan yang paling baik 
budi pekertinya". (HR. “Ahmad) 


KAN Ran 616 KE mo. 
TA TON Ce TAN Ga «9, v4 1 
glahy antogetolay« GIE melar CG Varun GA 


5040. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Paling sempurna iman orang-orang mu'min adalah mereka yang terbaik 
budi pekertinya". (HR. Abu Dawud dan Darimii) 


Pes PA, BH KUE es K0.) 
- pevi Ant ar Pkn 
TA Sa 3 Ain Liam 
keed 21K nga EN Ea da Kan 
La SI. EN NA 
Nana 2 se 


,7” ? AA AS ya 
Io uala: AA At: 


ANE Ace sa 
n 2. aan ap Piper 
Can naa 


PI 9 SKK td fGoeih PX 
NG Las GG jan Kalah. Ea 


237 





vc... 
aro A3 RU Le 

5041. Dari Abu Hurairah, bahwasanya “ketika seorang mencaci Abu 
Bakar, sedang Nabi waktu itu hanya duduk terpesona dan tersenyum. 
Ketika cacian orang itu makin meningkat, maka Abu Bakar menjawab 
sebagian cacian orang itu, sehingga Nabi saw. murka dan beliau segera 
pergi. Abu Bakar mengikuti beliau dari belakang kemudian berkata: 
"Wahai Rasulullah, tadi ketika orang itu mencaci aku, engkau hanya 
duduk diam saja, tetapi setelah aku membalas sebagian dari caciannya, 
mengapa engkau murka dan engkau pergi?". Sabda beliau: "Tadi ketika 
engkau hanya diam saja, maka malaikat menyertaimu, tetapi setelah 
engkau membalasnya, maka syaitan datang padamu. Wahai Abu Bakar, 
ada tiga orang yang semuanya benar, tidak seorang hambapun yang di- 
aniaya dengan suatu aniaya, kemudian ia bersabar karena Allah, me- 
lainkan pasti Allah akan menolongnya. Tidak seorangpun yang diberi 
kesempatan oleh Allah untuk memberi sedekah karena Allah, melainkan 
Allah akan menambah kekayaan orang itu. Dan tidak seorangpun yang minta- 
minta untuk menumpuk kekayaannya, melainkan Allah akan menambah- 
kan kefakiran baginya". (HR. Ahmad) | 


Ie A90 IE DE AAS 0.4 
PAP Ld LB Kat - | 


AE NRAN, 
NN jelol. ARIEL 


5042. Dari Aisyah, bahwasanya “Rasulullah saw. pernah bersabda: 
"Tiadalah Allah memberikan rasa lemah lembut kepada suatu keluarga, 
melainkan hal itu akan banyak bermanfaat bagi mereka. Dan Tidaklah 
Allah mengharamkan rasa lemah lembut bagi suatu keluarga, melainkan 
hal itu pasti akan merugikan mereka". (HR. bias dalam Syi'bul 
Iman) 


“238 





3 LA LA 


BAB MARAH DAN SOMBONG 
| : 3 Le J3 » 
Ka NI Ld 7 
PASAL PERTAMA 
LL AR eta ae) 3g 
Se GAN ON Bai | 
vc P4 KAS »£ aga APN 
OA MAKE HENNA LI Hai 


9“ Pn 
, SAN ola): LARI : 06 8 his 
5043. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ada orang berkata pada Nabi 
aw.: "Berikan nasehat padaku". Sabda beliau: "Janganlah engkau ma- 


rah". Ketika orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali, maka 
Nabipun tetap berkata: "Janganlah kamu marah". (HR. Bukhari) 


AA Pa 055 IG KE - ot 
(On ran Bea Kab Cadas 
aa san Ka 


5044. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Bukan termasuk seorang kuat, seorang yang mampu berlaga, yang ter- 
masuk seorang kuat adalah seorang yang dapat menahan diri ketika ia 
marah". (Muttafag ' Alaih). | 


239 





, 93 aa, . pat. 

aa IE Ibu RKA — oto 

0 ata) au on ny Ou | 
Ganen Fa 5 KAN Ya DAN: Rage db 
AAN papan 2 
PD Sri 7 Eng Gama 


5045. Dari Haaritsah ibnu Wahab, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tahukah kalian, bahwa orang-orang yang layak: menghuni 
syurga, adalah setiap orang yang dianggap lemah dan diremehkan orang 
| yang bila-ia minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Tahukah kalian, 
bahwa orang-orang yang layak menghuni neraka adalah setiap orang 
yang rakus, pelit bengis lagi congkak". (Muttafag 'Alaih) 


A3 P0: TE ne Ot 


| PAN 1 KS kaan aa 


CP yp 


TA EN KKN oteh ip ea 
kn Sindiran PEP £ Wa as ar: 


5046. Dari Ibnu Mas" ud, ja berkita: Telah bersabda Rasuilullah 
saw.: "Tidak akan dimasukkan neraka, seorang yang mempunyai iman 
dihatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan tidak akan dimasukkan 
kedalam syurga, seorang yang dihatinya terdapat rasa sombong,. walau- 
pun hanya sebesar biji sawi". (HR. Muslim) ' 


IL Ag J0 Ito 


Pr 
Kat PA uh 


II Ip 2335 MOU Pt (ea 


: rd 


240 





1G. TAN AD 2x Pa 


2 ol 

ye TG P3 PA 
3 sa GAN Jo ARI Dai Bia anda 
, Aw Oly ai 


5047. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Nabi saw. pernah bersabda: 
"Tidak akan dimasukkan di dalam syurga, scorang yang dihatinya 
terdapat rasa sombong, walaupun hanya sebesar atom". Tanya seseorang: 
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika seseorang senang dengan baju dan 
sandal yang bagus?". Sabda beliau: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu 
bagus dan Dia senang pada yang bagus, sedangkan sombong adalah sc- 
orang yang menentang kebenaran dan- meremehkan manusia". (HR. 
Muslim) 


Ke je 
SEA Ogan Aang (ega AE 


Aoa 


3 ah KAA 2225 2 AS YS 
Mon ds: Aan Haag TT 
st Kent LE Ly 


5048. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Dihari kiamat kelak, ada tiga orang yang tidak akan diajak ber- 
bicara oleh Allah, tidak akan dimaafkan-Nya, tidak akan dilihat-Nya, dan 
bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Orang tua yang suka berzina, 
seorang penguasa yang pembohong dan seorang fakir yang sombong”. 
(HR. Muslim) 


Aa MEA Up pa Jb: IE KE OA 


N 


N 


241 





t79 Pd 4 
Hanna NONA, Cg YK 


Raha: PETSITIR Kal MN atas 636 


Bg 12K 3 
5049. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Allah pernah berfirman: "Kesombongan adalah selendang-Ku, dan ke- 


besaran adalah sarung-Ku. Barangsiapa yang menyaingi Aku dengan sa- 
lah satu dari keduanya, maka Aku akan masukkan ia kedalam neraka". 


. (HR. Muslim) 
| ai 
& 


| — PASAL KEDUA | 
Age G6: Ie. Pakan haha Pc 00. 


. “ 27 Pa Ir Kh) 
Ge Va hk a 23 2 Ih 113 YAI: PA 
Lebadom MALU 


N 


3 


yr . 


5050. Dari Salamah ibnul Akwa”, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ada seseorang yang terus berlaku dzalim sampai ia ditulis se- 
bagai manusia-manusia yang dzalim dan ia akan ditimpa siksa ss sa 
mana yang ditimpakan kepada mereka". (HR. men 


' ah PAN Fa gaanga PO o-ol 

KTEN LP NA an. 
, 2 AI 
Yos Ayi "Je Ja 


MN 


242 





Pena ta Ra . 

ae CIA PA Xi Tee Lu, NS Ka 
Ng 8 gd 3 ku w) Bj 
2 C AP “1 Rp Pn KAU 5 
ae 1 MAS AO Yi Am 


5051. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang sombong di hari kiamat 
kelak, akan dibangkitkan bagaikan semut..yang kecil. Mereka berbentuk 
manusia, tetapi mereka dihinakan disegala tempat. Mereka digiring ke 
penjara di neraka jahanam yang dikenal dengan "Baulas" dan mereka 
akan dilahap api yang bergejolak tinggi dan mereka diberi minum dari 
kotoran penghuni neraka yang berupa tanah hitam pe (HR. Tirmidzi) 


36:36, BANGSA Tebe 15 -0.op 


Ka tag , , p 
KS SN Ga LI Pee USPAN 


TE Tau) 


Ip 1 
Haa A5 Ih KAA Iya 
, gb olays We 


5052. Dari 'Athiyah ibnu "Urwah As-Sa'di, ia berkata: Rasulullah 
saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya murka itu dari syaitan dan syaitan 
itu diciptkan dari api. Sesungguhnya yang dapat memadamkan api adalah 
air,karena itu, jika salah seorang dari kamu sedang murka ,maka 
berwudhu"'lah". ( HR. Abu Dawud ) 


' 


ANJI AGEN Keran UNP ON 


P "4 


243 





ERA aroly 
5053. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah saw: bersabda: "Jika 
salah seorang dari kamu marah, sedang ia berdiri, maka duduklah ia, dan 


jika marahnya masih belum hilang, maka berbaringlah ia". ln Ahmad 
dan Hang, 
, 


Sa Na - Yng 2 —0.0t : 
Pn LO 5 KA 3G 
IKEA Gala: Vai An 
ALE ak RA 
94 tp Pa MP LA 203 "K. 
KEKAN Ga Ana S3 SKA 
ae song an San PAT KOP 
apa 2 Ai Keat Pe Ata, 
CARA KN NN KN GG Pee 
LN EKAN Pn JNE D1 


.. 


211 Td Aa NP AA TA Nafis 
hat Oa 109 pi AP KENANGA IKAN 


PELAN 1D , Sp 


PAN “169. Oka negara 
» Kanji Kaali: Cal Sad Jb paid otw 
5054. Dari Asma” binti Umais katanya: "Aku pernah mendengar 


244 


oa 





Rasulullah saw. bersabda: "Sejahat-jahat orang adalah, seorang yang 
sombong dan congkak seita melupakan Tuhan Yang Maha Mulie. Se- 
jahat-jahat orang adalah, scorang yang berlaku sewenang-wenang dan 
dzalim serta melupakan Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Se- 
jahat-jahat orang, adalah seorang yang lupa dan lalai serta melupakan 
kubur dan kehancurannya. Sejahat-jahat orang, adalah seorang yang ber- 
buat sewenang-wenang dan tidak terkendali oleh hukum serta melupakan 
Tuhan Yang Awal dan Yang Akhir. Sejahat-jahat orang, adalah scorang 
yang menukar agama dengan kesenangan duniawi dan sejahat-jahat orang 
adalah orang yang merusak agama dengan hal-hal yang syubhat. Se- 
jahat-jahat orang, adalah 'seorang yang dikendalikan oleh rasa tamak. 
Sejahat-jahat orang, adalah seorang yang selalu tunduk pada hawa 
nafsunya dan sejahat-jahat orang, adalah yang selalu menuruti hawa 
nafsunya". (HR. Tirmidzi dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 
Dan mereka berkata: Hadits ini sanadnya tidak kuat, Tirmidzi juga 

mengatakan: Hadits ini gharib. 


Ou) GAN 


PASAL KETIGA 
Sar png IS up Nip- 000 | 
sg TA Bean MEA: sg IKA 
needa Sah Nara, 
“kel ola) 


5055. Dari Ibnu Umar: " Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak 
sesuatu yang ditelan oleh sescorang yang lebih afdhol disisi Allah dari 
— rasa marah yang ia telan karena Allah". (HR. Ahmad) 


Ps 8: Yasa" IN AA AN nee 
LN TN NYA 


245 


5056. Ketika Ibnu Abbas mengomentari tentang firman Allah: 
IDFA' BILLATII HIYA AHSAN, maka ia berkata: "Yang dimaksud 
dengan ayat tersebut adalah bersabar ketika marah, memberi maaf ketika 
disakiti. Jika mereka melakukan hal itu, maka Allah akan melindungi 
mereka dan musuh-musuh mereka akan tunduk dan bersahabat baik de- 
ngan mereka". (HR. Bukhari) 


3 sg AA SR ARA 
CI TI AG: Be kn Op Je “dg 
Wen AAN JAN kan € 
5057. Dari Bahzin binu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ah 
wasanya Nabi saw. bersabda: "Marah dapat merusak iman, sebagaimana 


pahitnya jadam dapat merusak manisnya madu". (HR. Al- Baihagi dalam 
Syi'bul Imam) 


sa ai #53 6, 2g O.ON 
KRL ANN RN, 


SA Pati Ya aka ' 5g 
S3 3 229 PIA aa aan 


SANATA G5 





PN NP PPN lay gs! “91 “Xx 


5058. Dari Umar, bahwasanya ia pernah berkata ketika ia Kas 
diatas mimbar: "Wahai manusia rendahkan hati kalian, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang rendah bati 
karena Allah, maka Allah akan memuliakannya. Nampaknya ia kecil, 
tetapi ia dimata manusia ia amat mulia. Barangsiapa yang sombong, 
maka Allah merendahkannya. Nampaknya ia besar, tetapi dimata manusia 
ia dianggap kecil sampai ia dianggap lebih hina dari seekor anjing atau 
seekor babi". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


ko j SO 06: J6 IPAR E-—0A 
“ TA Pet ena da 


pen ar A 


53 SS: Kau SIG LA 


5059. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Musa ibnu Imran pernah berdo'a: "Ya Allah, siapa orang yang paling 
mulia disisi-Mu?". Firman Allah: "Seseorang yang paling mulia disisiku, 
adalah seorang yang jika mampu untuk membalas kejahatan orang lain, 
tetapi ia memaafkannya". (HR. Al-Baihagi dalam Sy: Dul Iman) 


2: GS v naat 


aa ASN ea ip ON, 
Aan ex PAN AN Aa dota: 
yacd 


PENA KA INA KAN Sp KEKE 


KANAN 


AN BA ola KAA AU 


5060. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang- 
siapa yang pandai menyimpan lidahnya, maka Allah akan menutupi 
segala kekurangannya. Barangsiapa yang pandai menahan emosinya, 


Es 


— 


241 





. maka dihari kiamat kelak, ia akan dijauhkan oleh Allah dari siksaNya. 
Barangsiapa yang mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan me- 
ngampuninya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


RN Pa SN 


ea ssi Isa si 


(Sis Ap I3 Aa Gel aan P7) 8 


S3 


, Aa Ta PERAN AA PPAT ae 
LI alot) Pa mngka 
“oleh 


5061. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan ada pula tiga perkara yang 
membinasakan. Adapun tiga perkara yang menyelamatkan adalah: Ber- 
takwa kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam 
keadaan terang, bertutur kata yang benar dalam suka dan duka, dan hidup 
sederhana diwaktu kaya ataupun diwaktu miskin. Adapun tiga perkara 
yang membinasakan adalah: Hawa nafsu yang diturunkan, rasa kikir yang 
ditaati dan rasa sombong, dan yang ditaati dan rasa sombong, dan yang 
terakhir adalah yang paling besar bahayanya". (HR. Al-Baihagi dalam 
Syi'bul Iman) 








BAB KEDZALIMAN 


AN adi 


PASAL PERTAMA 


ag ME AN Tole ON 


Ud 


. Aeragan . MA Ag SAE 


5062. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Perbuatan 
dzalim dapat menjadikan gelap di hari kiamat". (Murad 'Alaih) 


Ya Oa IG: Ie PA -8.1Y 
LA GABUNG BD ka Aa de ba 
AN) 0) SN 1£ P- 2. 
kran OA ENG EP aa" 
— eni AN 7S P3 


5063. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Adakalanya Allah membiarkan seorang yang dzalim untuk terus 
meningkatkan kedzaliman hingga tiba pada batasnya, maka Allah akan 
menindaknya dan ia tidak akan terlepas dari tindakan Allah". Kemudian 
beliau membacakan firman Allah: WA KADZAALIKA AKHDZU 
RABBIKA IDZAA AKHADZAL KURAA WA HIYA DHAALIMA- 
TUN/dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat dzalim". “11) (Muttafag” Alaih) 

11) HUD ayat 102. 


249 





: a sn 1 aa 
PA RA Gi Gagap ox 


20” 


Dea yA 44 TKA Hua (24 Kak 
N Ts K2 AA Ha ATA 7? 
SEN KELAK ON 


7, True pg ?. 


Aki GAN Ca AN NA 


5064. Dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika Nabi saw. melewati 
daerah Al-Hijir, maka beliau bersabda: "Janganlah kalian masuk ke- 
tempat-tempat orang-orang yang berlaku dzalim, kecuali kalian dalam 
keadaan menangis, sebab aku takut jika Allah akan menimpakan siksanya 
pada kalian seperti yang ditimpakan kepada mereka". Kemudian beliau 
menutup kepalanya dan beliau mempercepat perjalanannya hingga keluar 

' dari-daerah itu". (Muttafag 'Alaih) 


In TK U, 7 129 "€9r | 
Ea Kasat IG Kat NE On 


r : 
ap KAKEK masta 
Era s0 KY ot SNN ?1 Ana PG 
KAA NON, Ip 
HAL Sasa aa 


1 Ae IT. 


Gl ola), AP he 


» 

N 
8N 
& 
re 


et 


5065. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sew. bersabda: 


250 





"Barangsiapa yang pernah mendzalimi kehormatan atau harta saudaranya, 
maka mintalah keridhaannya/halalnya, sebelum tiba di suatu hari yang 
tidak ada harta, baik. dinar maupun dirham. Dikala itu, jika ia mempunyai 
pahala-pahala amal kebajikan, maka pahalanya itu akan diserahkan 
kepada saudaranya yang pernah ia dzalimi sebesar kedzaliman yang ia 
lakukan terhadapnya, sampaipun jika ia tidak mempunyai pahala keba- 
jikan, maka dosa-dosa saudaranya itu akan dipikulkan pada orang yang 
pernah mendzaliminya". (HR. PO) 


| 


: A | 0 ai 
c Pad Y - 10 , 
ae WI DA KE —ON 


IN API 2 pia 2 AE Ti V Siva 


“ 


Pad ag , "7 “ pa 
ana BL » Lg G » h 03 


ng Le Ce CN AAS AA 
ms 5 POLA, C9 
pe Ll er NA at, CN 
— 3 09 kta al Aa 
.. Ig on , 19 . ( 
Dl HAMA ALE AS im 


| 2 ea | ii 
$ ola). Bun ya: Fe Senja 


5066. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ber- 
tanya: "Tahukah kalian siapakah orang yang pailit?". Jawab para sahabat: 
"Seorang yang pailit adalah seorang yang tidak "mempunyai harta dan 
tidak bahagia hidupnya". Jawab beliau: "seorang yang pailit dari umatku, 
adalah seorang yang di hari kiamat kelak datang dengan membawa pa- 
hala shalat, puasa dan zakat, akan tetapi ia pernah mencaci seseorang, 
menuduh seseorang, makan harta seseorang, menumpahkan darah sese- 
orang, memukul seseorang, maka pahala orang tersebut akan dibagikan 
kepada setiap orang yang pernah disakitinya, jika pahalanya telah habis 


251 








sebelum cukup diberikan kepada orang-orang yang pernah Gikakttin 8, 
maka orang tersebut akan dibebani dosa-dosa orarig-orang jie penuh 


disakitinya, sehingga in sampai dilemparkan kodatann api Dera king 
Mustim) : 


Pa ana 56: dek 2 — 
Papa YA YNE aa 3 Fs 
aa, AA ITA NP MAA BEN 


sg. “Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. Peda ber- 
“sabda: "Di hari kiamat kelak, setiap orang akan dituntut untuk - 
mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya masing-masing, 
sampaipun kambing yang tidak bertanduk: akan menuntut balas 
pada kambing yang bertanduk yang telah menyakitinya". (HR. 
Nge Muslim) 





Te 
| '-PASALKEDUA 
IR AS.NG 2 2919 00 OM 
pan abad Tgn A 
Eny ga an GP MPA 
Pa Ph” AN 73 ara 1. ea 171 AA 
| Po P3 CM ira : 
Kara KA user 330 


252 





5068. Dari Hudzaifab katanya: "Telah bersabda Rassulullah saw.: 
"Janganlah kalian menjadi “orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, 
yang mana kalian berkata: "jika manusia berbuat baik, maka kami akan 
berbuat baik, jika manusia berbuat dzalim, maka kamipun akan berbuat 
dzalim". Akan tetapi teguhkanlah pendirian kalian, yaitu berbuatlah baik 
kepada manusia yang telah berbuat baik dan janganlah mendzalimi pada 
manusia yang telah menyakiti kalian". (HR. Tirmidzi) 


c17, 


505 (ad CL KAN AG aan £ - 01 


SK IA SP beng Ll ot. EN 
Oren (gn Lap se 36: Kaca maju ng 


La 25 Ea h) - 
ear ria Na nara 
, 


Npga p " », 
CASE MIN. NILAI CAK bina 


AI ola) 


5069. Dari Muawiyah,. bahwasanya ia pernah menulis surat pada 
Aisyah ra.: " Aku mohon sudilah engkau menulis surat padaku, yang di- 
dalamnya engkau memberi wasiat padaku, tetapi jangan panjang-pan- 
jang". Maka Aisyah menulis surat Muawiyah yang isinya: "Salam sejah- 
tera bagimu, sesungguhnya aku telah mendenganr Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa yang menukar ridha Allah dengan kemarahan 
manusia, maka Allah akan melindungi orang itu. dari gangguan manusia 
dan barangsiapa yang menukar keridhaan manusia dengan murka Allah, 
maka Allah akan menjadikan manusia murka pada orang itu". WAS- 
SALAAMU'ALAIK". (HR. Tirmidzi) 


253 





J0 
BAJU ig 


| PASAL KETIGA ae 
' yen EA AAL Ai 272 ya aa i 
V Igsoli 2): : “3 min Dame Tabah 


ANIS ANE Gi Me un 
IEEE ROG AG 
LP SPAN penen 1 31033 Yang 


CI SIG: Bos 


” 


£ Ga eri ana PENA 
Atasan KANG IG Ea 


5070. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Ketika Allah menurunkan ayat: 
ALLADZIINA AAMANUU WALAM YALBISUU IIMAANAHUM BI- 
DZULMIN/Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan 
iman mereka dengan kedzaliman", "12), maka para sahabat Nabi merasa 
berat, sehingga mereka berkata: "Wahai Rasulullah, siapa diantara kami 
yang tidak mendzalimi dirinya?". Sabda Rasulullah saw.: "Bukan itu 
yang dimaksud dalam ayat tersebut. Yang dimaksud dengan kedzaliman 
dalam ayat tersebut adalah perbuatan syirik, sebagaimana yang diisyarat- 
kan dalam firman Allah yang mengutip nasehat Lugman kepada putra- 
nya: "YAA BUNAYYA, LAA TUSYRIK BILLAAHI INNASYSYIR- 
KA LADHULMUN 'ADHIIM/Hai anakku, janganlah kamu memper- 
Sekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar- 


12). Al-An'am ayat 82. 


254 


Nana 








Dane Wilaikalkn yang Dena "19) Mutatag "Ali | 
AA 
6 nan tenan AR 1 — O.VI 
Pera LAN TAMA YAH KT NBA PA La 
«Ap Pp Ka Tp 
. dorlacph ola) GK XS A 


. 5071. Dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Seorang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat 
kelak, adalah seorang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain". 
(HR. Ibnu Majah) 


SEA ADE: S5, KE 0 
aah Bi Op KAN 


“9 "4 - c s 
Op , rab Hb PAPUA 
- “Merayana NA AA 


Sanga ai Ska AN PENA SE 

17021 

AL NA 21939" PA EP 

BMKG: AA NA ENAnaa Hae 
g | eta DE 

5072. Dari Aisyah katanya: Bahwasanya Rasulullah saw. pernah 


bersabda: "Catatan amal itu ada tiga macam: Satu, catatan yang tidak 
akan diampunkan Allah, yaitu perbuatan syirik sebagaimana yang di- 


13) Lugman ayat 3 


255 . 








firmankan Allah: "INNALLAHA LAA YAGHFIRU AN YUSYRAKA 
. BIHI/Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan. seorang yang 
menyekutukan Allah". Dua, catatan amal yang tidak akan igaRg: 
oleh Allah, yaitu perbuatan dzalim yang dilakukan seseorang pada ka- 
wannya. Dan'orang itu tidak akan dilepaskan sebelum ia dibalis oleh 
orang yang pernah didzaliminya. Tiga, “catatan yang mencatat tentang 
kedzaliman/dosa yang pernah dilakukan manusia kepada Allah, yang 
terakhir ini tergantung kepada Allah, mungkin Allah menyiksanya, mung- 
kin pula Allah akan meagampunkannya". (HR. Sean 





ag Eun 


DA MENO IS 06 RKP 
SO BNN LG AANG 


- r ' 
PRA ayo 


TP UK, 


5073. Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. telah “bersabda: 
"Jauhilah do'a seorang yang teraniaya, sebab seorang yang teraniaya 
akan minta haknya dari Allah Ta'ala, dan- sesungguhnya Ailah tidak 
pernah menolak permintaan seorang yang menuntut haknya". UR. Al- 


Baihagi) 





Depan GLN jang ju #01 | 
| ME LAN Ga ya Oa 1 e 2 
| KN Se dada 1 &i 


5074..Dari Aus bin Syurahbil, bahwasanya ia pemah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Berangsiapa yang berjalan bersama seorang, 
dzalim untuk menguatkannya, sedang ia tahu bahwa orang itu- adalah 
seorang dzalim, maka ia telah keluar dari Islam". (HR. Al-Baihagi) 


Ai Intl ay on GIE Arr en 3G 1O NG 
pd ae Ra AA 








ai 


AN REG ATA TN NATA AI 
He say DGN Maan 2 sa 


, Ok Lai 8 kal Cualol 

5075. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia "pernah mendengar seorang 

berkata: "Seorang dzalim tidak akan kena bencana, kecuali dirinya sen- 

diri", Jawab Abu Hurairah: "Bukan demikian bahkan, lebih dari itu, 

sampaipun kepiting yang berada di sarangnya akan mati merana/kurus, 

dikarenakan kedzaliman yang dilakukan oleh seorang yang dzalim". (HR. 
Al-Baihagi) 


257 





TEA Ke Tadi ea 
BAB AMAR MA'RUF 


-. 22 


2 NI 24 in 
PASAL PERTAMA 

GC 1 0I pg » 

Ie ya PA BN Ka HA ov1 
") (PeRE spp 47? P 

Oha0 HAN ba gaa Aoa 
ON 2 n2 2179 An 5g 
—2 AAA dat 156 G dolak Ren 106 
» jamoolay. desire AK 


5076. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa dari kamu melihat suatu kemunkaran, maka rubahlah 


.. “dengan tangannya, jika ia tidak dapat, maka rubahlah dengan lisannya, 


jika ia tidak dapat, maka ingkarilah dengan hatinya, dan yang sedemikian 
“itu termasuk selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim) 


pi pr Pad 
en PIION HNS , 
2 Haag 3 bug haha AN Jas 
Fe 


Ga. ypre na 


DPAMENG GD KE IAIN 


258 





p SL 

Kalo Koto SD NN 

AYAT SUS Km gbi 
GAS ola). Heal 


5077. Dari Nu'man ibnu Basyir, ia" berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Perumpamaan seorang yang meremehkan tentang hukum-hukum 
Allah dan seorang yang menegakkannya, adalah ibarat suatu kaum yang 
diundi ketika hendak naik perahu, sehingga sebagian ada yang naik di 
bawah dan sebagian lagi ada yang naik diatas. Seseorang yang tinggal di 
bawah, jika akan mengambil air, maka harus melewati orang-orang yang 
diatas, sehingga mereka pasti akan marah kepadanya, karena itu ia meng- 
ambil -sebuah kapak untuk melubangi bagian bawah perahu tersebut, se- 
hingga orang datang padanya dan bertanya: "Mengapa engkau melubangi 
perahu?". Jawab orang itu: "Kalian tidak senang, jika aku melewati kali- 
an sedang aku perlu untuk mengambil air, karena itu aku melubangi 
perahu ini agar aku dapat mengambil air dari bawah". Jika mereka men- 
cegah perbuatan orang itu, maka berarti mereka telah menyelamatkannya 
dan merekapun telah menyelamatkan diri mereka, akan tetapi jika mereka 
tidak mau mencegah perbuatan orang itu, tentunya perbuatan orang itu 
akan menyebabkan kebinasaan orang itu dan kebinasaan mereka semua". 
(HR. Bukhari) . 


an na b, Mana 
ap an apa c £ yg05 et G 

|. | » 2 K SI “NI “0... ai ' 
2 AAS IN) d4 (ai Je) 








LAN AKN CE TE YA YP sek 5 
pda“ NK 


“5078. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah saw. perah 
bersabda: "Dihari kiamat kelak, akan didatangkan seseorang, kemudian ia 
akan dilemparkan kedalam api neraka, sehingga usus orang itu akan ke- 
luar dari perutnya, kemudian ia akan berputar-putar di api neraka seperti 
berputarnya seekor keledai di sebuah pendulangan. Maka penghuni 
neraka berkumpul dan berkata: "Wahai si Fulari, mengapa engkau berada 
di neraka?, padahal dulu termasuk seorang yang gemar menyuruh pada 
kebaikan dan melarang dari kemunkaran". Jawab orang itu: "Dulu aku 
gemar menyuruh pada yang baik, tetapi aku tidak melakgkannya' dan 
akupun melarang dari kemunkaran, tetapi aku melakukannya". (Muttafag 

'Alaih) 











2 1 | 27 £ » Pa 
aja MUA 


5079, Dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi saw: bersabda: "Demi jiwa- 
ku yang berada di tangan-Nya, tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar | 
atau kalau tidak, pasti Allah akan mengirimkan siksa-Nya pada kalian, 
kemudian kalian mohon pertolongan Allah, tetapi Allah tidak akan 
mengabulkan do'a kalian". (HR. Ta 


C1) 
36 Gb An AK Ko g-Oh 
Pp, «1 Pd) A 3 Led 
ama | 2 1g PELAN AAS, 
Yg £, 9,177, 73 ea Ian ad en IP MR 
Ke SG (AAA SG & 
“d9b si ola) 
5080. Dari 'Arus bin "Umairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Jika ada suatu dosa yang dilakukan di bumi, maka seorang yang me- 
lihatnya, tetapi ia membencinya, maka ia bagaikan seorang yang tidak 


menyaksikannya. Seorang yang tidak menyaksikannya, tetapi ia tidak 
mengingkarinya, maka ia bagaikan orang yang menyaksikannya". (HR. 


“Abu Dawud) 

“ut NY ai « 
2G Te aitaoy HAN KUN - ON 
CAKE Ary NA La ana NI GA (LET 
YAN NE Net 0099 LIL 
29 "701 


Pe: 12 371) “23 baki AAA 
Pa Ba jan TKA KE 
2 LC PITA AI - 9 pw Al 
AL EN Oh Jap A25 63236 
Kok rere 


KI TP) ALA adat ! 
ag Aa AA MA CA OA KK 


- 


261 





BL 2 JI 09 D3 ks o GiaA 9e orla jl 
re za” TATO | YAN ala SA NrIY Ycta 
2 2 2,907597 3» .? 
Ara Hoa anta sa atm. 
Keran OSAKA: EK TIA 


y-,.., Baya 
Tg KS 


5081. Dari Abu Bakar Shiddig, bahwasanya ja berkata: "Wahai 
manusia, kalian telah membaca ayat: "YAA AYYUHAL-LADZIINA 
AAMANUU 'ALAIKUM ANFUSUKUM LAA YADLURRUKUM 
MAN DLALLA IDZAA IHTADAITUM", maka aku mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Wahai manusia, jika kalian melihat suatu ke- 
munkaran, kemudian kalian tidak mencegahnya, mungkin Allah akan me- 
nurunkan siksa-Nya secara merata". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) .. 
Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika 
suatu kaum melihat seorang yang berbuat dzalim, tetapi ia tidak mau 
mencegahnya, maka Allah akan menurunkan siksanya: secara merata". 
Dalam riwayat Abu Dawud juga dikatakan, bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Tidak suatu kaum yang sebagianya berbuat berbagai cabang maksiyat, 
sedang yang lain mampu untuk mencegah perbuatan mereka, akan tetapi 
mereka tidak mau mencegahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan 
siksanya secara merata diantara Ka : 


Io tag 105, Syah 


262 


Ma PPAS PARA BEA RPES TENSAN 


La “3 TI tan ANN Ge 
SI pa He Tam NY Dal han ga 


BAA ae 


ag 
N 
“ 


Pk 


, PI Opera | 
Aogy Naat sasa alan Ka RN RAIN, 
Latah | 


5082. Dari Jarir ibnu Abdullah, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorangpun yang berada disuatu kaum 
berbuat maksiyat dan ia dikenal sebagai seorang yang suka melakukan 
berbagai macam maksiyat, tetapi mereka tidak mau mencegahnya, walau- 
. pun mereka dapat melakukannya, maka Allah akan menurunkan siksanya 
kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia". (HR. Abu Dawud dan 
Ibnu Majah) 


Hembey: EN pas KIS &-—0NY 


» NGK Panah TA apa | 


Tai 


HI NIA EA 
Pay no € 4) Pa ay? 0 
AN AK AAA EL 


13 EA 190 PGI g 12 
| » E 19 Oya 529 laun Aeana et 
mane ? GG 4. , “3 
CW  AL LIA Tan ps ITN ng 
Bh Le Ag Singa (5 CA (Grab ae 
yee , 21 Pak ah UAN AP, ge. 
APA Dia 5 Lot AN Yuan iyaa 


“16.0 KAA dala apn SN YG. EK 
ja and, 


| K3 
Andal gha olay . aa 

5083. Dari Abu Tsa'labah, Berkenaan dengan firman Allah: 
"ALAIKUM ANFUSUKUM LAA YADLURRUKUM MAN DLAL- 
LA IDZAA IHTADAITUM", maka ia berkata: "Demi Allah, aku telah 
bertanya pada Rasulullah saw. tentang maksud dari ayat tersebut. Sabda 
beliau: "Tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar sampai jika kamu 
melihat sifat pelit yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dunja. berkuasa 
dan setiap orang terpesona oleh pemikirannya sendiri, dan engkau lihat, 
kamu termasuk salah seorang yang hidup ditengah mereka, maka hendak- 
nya kamu mempertahankan dirimu sendiri dan tinggalkan urusan masya- 
rakat umum. Sesungguhnya dibelakang kamu ada masa yang kamu harus 
berlaku sabar dan seorang yang bersabar, bagaikan seorang yang meme- 
gang bara api. Seorang yang melakukan kebajikan, maka ia mendapatkan 
pahala lima puluh orang yang mengerjakan kebajikan yang seperti ia 
lakukan". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, apakah seorang yang 
| mencontohkan suatu kebajikan akan mendapatkan pahala lima puluh 
orang yang mencontohnya?". Sabda beliau: "Ya". (HR. Tirmidzi dan Ibnu 
Majah) 


Ajo: Ie ia : MP2 Oh 
631 AAA Age AN Pata , saga 


Ke kabuph dbs ta “9. Pen npa 


pemakan Kama Ra 813 GAN 
AAN BIN SIT SIK GIA ba 
Ker pasa N apa PERAN: 





Sg1k Fs SAN KA, 35. Ea | 
Isis ' Se ENAK 1g AN en ANA 
9 Let “01 "5 27 Pe... 
Ke x SN Kpn KENA 
se, Laras 1363 Ke 


PA An 


PA NA Al PENA an 


0 Jeryed 


DER ANDNA pan Angs 5 


5 


00 25 DAN 
MET OAT Pata Jing aan Oa Thi 
KG Ca PIN LAN ANNGA 
ha PP Ra aah SENSA ea Tan 23 - 
“ak Sya HA EPNG 
RngA Ja 2G Ha s5.a ia Kg e 
LENGAN Boa GL 
AA NA 9 LAN 38. 


.1a0 Papa 


jenuh Se kata ag NS “ 
Ne, a99 yet 3 2 
EN ia Oa ani 


265 - 








Aa AN OK Ka Ka: SE DIN SS 


PERASAAN SG AAA Kosta 56 Rs 


Pet PE TG ABE DS oi KEK 
Na aa TK 131 Ka Kesan 13 AL 
Ka aa Nas 


23 


“ 


“19 . 3? ga Ny 
3 PE AAA ROKAN 
ea 7» 26 , 1G, - Tn 
Peni S3 EN MU TAI Ya 
EA 


2, . 37.2 : 
EA ea. Sh. 3 
nan te Kan ye, 


GAN ola). kp sana Am PA 


. 5084. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya pada suatu kali se- 
telah Ashar, Rasulullah saw. berpidato dihadapan kami. Didalam pidato- 
nya itu, beliau menerangkan segala sesuatu dalam urusan agamanya itu, 
beliau menerangkan segala sesuatu dalam urusan agama sampaipun 
beliau menyebutkan hari kiamat, pidato beliau itu ada sebagian yang 
diingat, adapula sebagian yang terlupakan. Diantara yang diucapkan oleh 
beliau dalam pidatonya itu: "Sesungguhnya kesenangan duniawi manis 
dan hijau mempesona, sesungguhnya Allah akan memanjangkan umur 
kalian untuk melihat apa yang akan kalian lakukan, karena itu hati- 
hatilah terhadap bujuk rayu kesenangan duniawi dan kaum wanita. Se- 
sungguhnya setiap orang yang berkhianat, maka di hari kiamat kelak, 
akan diberikan panji-panji sebesar nilai penghianatan yang pernah ia 
lakukan di dunia. Tidak suatu penghianatanpun yang lebih besar dari 
penghianatan. yang dilakukan oleh seorang penguasa terhadap rakyatnya, 
kelak, panji-panjinya akan ditancapkan di pinggulnya. Jangan ada sc- 


8! 


266 





urangpun dari kalian yang takut untuk menyampaikan kebenaran pada 
orang lain, jika ia mengetahuinya". Dalam. riwayat lain, jika seseorang 
melihat perbuatan munkar, maka cegahlah perbuatan itu. Mendengar hal 
itu, maka Abu Sa'id menangis seraya berkata: "Bagaimana jika kami me- 
lihat perbuatan munkar, tetapi kami takut untuk mencegahnya?". Se- 
lanjutnya beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa manusia diciptakan dalam 
berbagai keadaan. Diantara mereka ada yang dilahirkan sebagai seorang 
mu'min, hidup sebagai seorang mu'min dan mati sebagai seorang mu'- 
min. Diantara mereka ada yang dilahirkan sebagai seorang kafir, hidup 
sebagai seorang kafir dan mati sebagai seorang kafir. Diantara mereka 
ada yang dilahirkan sebagai seorang mu'min, hidup sebagai seorang 
mu'min, tetapi ia mati sebagai seorang kafir. Diantara mereka ada yang 
dilahirkan sebagai seorang kafir, hidup sebagai seorang kafir, tatapi ia 
mati sebagai seorang mu'min". Selanjutnya beliau bersabda: "Sebagian 
orang ada yang cepat marah, cepat kembali atau sebaliknya, sebagian 
mereka ada yang tidak cepat marah, atau cepat kembali atau sebaliknya. 
Sebaik-baik orang dari kalian adalah seorang yang tidak cepat marah, 
tetapi cepat kembali. Sejahat-jahat orang dari kalian adalah seorang yang 
cepat marah dan tidak cepat kembalinya. Karena itu jauhilah marah, 
sebab marah itu adalah bara api yang ada pada seseorang jika ia sedang ' 
marah. Bukankah kalian perhatikan, jika seorang yang sedang marah, 
maka otot-ototnya sedang tegang, kedua matanya merah?, karena itu, jika 
seseorang sedang marah, maka segera berbaringlah dan lekatkan tubuh- 
nya dengan tanah". Selanjutnya beliau bersabda: "Sebagian orang dari 
kalian ada yang membayar hutangnya dengan cara yang baik, walaupun 
yang menagih memperlakukannya dengan cara yang tidak baik, tetapi ada 
juga yang suka membayarnya dengan cara yang tidak baik, walaupun 
ditagih dengan cara yang baik. Orang yang terbaik diantara kalian, adalah 
seorang yang membayar hutangnya dengan cara yang baik dan menagih- 
nya dengan. cara yang baik pula. Yang terburuk diantara kalian, adalah 
seorang yang membayar hutangnya dengan cara yang tidak baik dan me- 
nagih dengan cara yang tidak baik”. Beliau meneruskan pidatonya itu 
hingga bayangan matahari diatas kepala-kepala pohon kurma dan di 
ujung dinding. Selanjutnya beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa usia du- 
nia kalian hanya tinggal sebentar, yaitu seperti tinggalnya hari ini". (HR. 
Tirmidzi) 


261 . 








2 Ine 


sagh plola) « bayang 


5085. Dari Abul Bukhturi, bahwasanya ada seorang sabiabat: Ra- 
sulullah saw. menyampaikan sabda Rasulullah siw.: "Manusia tidak akar 
dimatikan sampai mereka' telah mencapai puncaknya dalam melakukan 
dosa". (HR. Abu Dawud) 


(S3 IG LN naga AY 
Deilag J7. Hah ega Pa AA NA YR 
5 pagan. 2 


2. 2 2 27 7 
Peran at ta yg 2 S3 


. Pa 


Ka S0 


5086. Dari 'Adiy ibnu 'Adiy Al-Kindiy katanya: "Aku tetu diberi: 

. tahu oleh salah seorang hamba sahaya kami, bahwa ia pernah mehdengik 

kakekku berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda::"Se- 

sungguhnya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum secara inerata hanya 
dikarenakan oleh dosa seseorang, akiiif tetapi jika mereka melifrat sebfaf 

berbuat munkar secara terang-terangan dan mereka mampu mengrga 

hanya saja mereka tidak mau melakukannya, maka jika hal ifis benar: 





benar terjadi, niscaya. Allah akan menurunkan siksanya secara merata". 
(HR. et dalam Syarhus Sunnah) 


, Ca 6 rd 2192 s1 Ne # . 


FP: 

?.. Tati 121 9 Sue 4 
pe Prablaa Sa Kapan: 
NA AA ORA 

| SS 
Ka 27 7333 0, 2J 19 (GL ai 
Han can Oa Kue pan 
Pa An Endah ha A9.) 7 Sebar 


KT, 1 

banas ke N3 UAN Ge SUN ha 
Ge , Inong yan , dn giat 

8) Bana Haa Loka 5 


GEN An NE Sona ENG IA 

bec KL R . 

AN NK JG Ata TN 25 bunga ola 
LAN AL M9 Lyon Lada 

Me bas KN LE B3 HAL, YG 


SL id MAAN Ja Ig 
GA, NN. edan Ma - - f 
SN KAN DANG yaa gi Ina 

| TA Ga . 


5087. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Nabi saw. pernah 
bersabda: "Ketika pada mulanya, ada sekelompok Bani Israil yang ber- 
buat munkar, maka ulama' mereka mencegahnya, akan tetapi ketika la- 
rangan mereka tidak digubris oleh orang-orang yang suka melakukan 
kemunkaran, maka merekapun ikut duduk dan makan minum bersama 


269 





mereka, sehingga Allah menjadikan sikap permusuhan diantara Bani 
Israil dan merekapun dikutuk oleh Allah lewat lisan Dawud dan Isa ibnu 
Maryam. Yang sedemikian itu hanyalah dikarenakan pelanggaran dan ke- 
sewenang-wenangan yang mereka lakukan". Kata Ibnu Mas'ud: "Ketika 
Rasulullah menceritakan kisah diatas, beliau menceritakannya sambil 
bersandar, kemudian beliau duduk tegak seraya bersabda: "Demi Tuhan 
yang memegang jiwaku di tangan-Nya, kalian tidak akan selamat dari 
siksa Allah, sampai kalian mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi 
munkar". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Demi Allah, kalau kalian tidak mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi 
munkar, pasti Allah akan menurunkan rasa permusuhan diantara kalian 
semuanya sampai kalian saling mengutuk diantara sesamanya". 


“ | ve ks) c (ae 
AG IE KE Hn jan AN BASA 
” 


ang ” 


2 

1 

1 
N 


Si PA ana DRA 
DE Ah 106 Ia Aya 2G 
GE Se: Mae PA MAA NA pa 
Ge and Dea HA 9 AI 


NX 
-“ 
- 
“. 
& 
NX 


sg In “9 Plakat 21173 Gr Ka? ?» 
ASIAN CARA (AN On 2 

Pan reid , 
ARI AN 


5088. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Ketika 
diisra'kan di malam hari, maka aku diperlihatkan pada suatu kaum yang . 
selalu mencakar-cakar wajah mereka dengan penggaruk dari neraka. 
Tanyaku: "Wahai Jibril, siapakah mereka?". Jawab Jibril: "Mereka adalah 
para hatib dari umatmu yang suka beramar ma'ruf, tetapi mereka tidak 
melaksanakannya sendiri". (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


270 


Diriwayatkan pula oleh Al-Baihagi, bahwa beliau bersabda: "Kata Jibril: 
"Mereka adalah para hatib dari umatmu yang mengatakan sesuatu yang 
tidak mereka lakukan dan mereka membaca kitabullah, terapi tidak 
mengamalkannya". 


CAT AN 


JEANS: IE IE OMA 


“ 


4 P . 3 T d 1. ma YA 
AAA Panin PN AG t aa UN 
(2251913 Pt Ae 2 YON 7. 27 “ 
lg -al9 "263, XS 2591 3 Sara 


“gp 


Hehe ola s5 PAP 


5089. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah 

w.: "Ketika Allah menurunkan Al-Maidah/hidangan dari langit yang 

berupa roti dan daging, maka Allah berpesan: "Hendaknya mereka jangan 

berkhianat, jangan ada yang menyimpannya untuk besok pagi, akan tetapi 

mereka berkhianat dan mereka menyimpannya, sehingga makanan yang 

disimpan untuk dimakan esok pagi diangkat oleh Allah dan mereka di- 
jadikan kera dan babi". 


Pd 
PNS AA 2 LK 
EN Yudi 
- 
PASAL KETIGA 


| Ipog Ra Ka 9 cap 2 
Nan de: SEN GGA- 0 


, To. 2 39 Arena 
Tn SN SA Ch B1 Kg AN 
kan An GELI 


c 
& 
€ 
v 


Ie SA NP PN TAN "P3 
Ap SES SIA Mt 


211 





Pati 


LA eta LA Oa PUN Oi MEN at cela Ca 
“1 LENSA 9 0459 do ubo Ank Jintan 
- " - “ Pr PD kai vr PI laa . 


OK aah Ga Goo Sa 1S TAI 


- . NY» 
A5 AO Ka NT SP (P 
per Ry enn AN 2. 1 ep yh 1. Ar 
Kol DT Sa SO Aiko EK AN Gan SF 
PAN ANRI Pan Meat” AIA. Naah 
BASA AA Jb jan ye Yuda daa 


: an ken ada £ “) Lang 3, 
Je 3 Foto) ME BE 


5090. Dari Umar bin Khaththab, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Di hari kiamat kelak, umatku akan dicoba dengan munculnya 
seorang pemimpin yang suka sewenang-wenang kepada mereka. Tidak 
seorangpun yang selamat darinya, kecuali seorang yang mengerti agama 
Allah, kemudian ia berjuang melawan penguasa itu dengan lisan, tangan 
dan hatinya, orang itu termasuk telah dicatat sebagai manusia yang ber- 
untung. Dan seorang yang mengerti agama Allah dan ia membenarkannya 
dan seorang yang mengerti agama Allah, tetapi ia hanya diam saja, yaitu 
jika ia melihat seseorang beramal baik, maka ja senang padanya, tetapi 
jika ia melihat seseorang melakukan sesuatu yang munkar, maka ia mem- 
bencinya. Ia diselamatkan oleh Allah dikarenakan ia masih membenci hal 
yang munkar". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


N 
NX 
X 
. . 
( 
T 
"x 
4: 
TN 
Sya 
Iv 
N 
CN : 
CA 
GA 
£ 
3 
“gd 
AN 
« 
LN 


3 AN 2. 
m9 Ih Nyali Poo UU Kat PA yk .. 
: (NP | PLTG DNA AG TN 

OB Hel9 Ade Lada: Ulas JB. te Ao Ulama 


272 


... Ie, 6... oat “9 
MN a53 Gado BAL AS ing 


5091. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah per- 
nah berfirman kepada Jibril as.: "Hancurkan sebuah kota beserta pen- 
duduknya". Jawab Jibril: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya diantara orang- 
orang itu ada seseorang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa 
sedikitpun". Kata Allah: "Hancurkanlah kota itu termasuk si Fulan itu, 
sebap ia tidak pernah membenci perbuatan yang munkar". 

(HR. Baihagi dalam Syi'bul Iman). 


' 
LAM ho ON Ing MK Re 
LEE AN Pa 6: IG kuat SNP OAN 


0 

Pa cad 7 rd / 

SN IN NAN NAN GL lt ka 
NG: Id AA Hp ka JUN JP AO, 
PT AN bp. IL YNA Ge 
IS Ke daan JG € KS OSN 1 51 


FS Lara Ka NT TUN AN, » Io 
$ TRAP ANN 9 GI 
Fla VI MU ia SIG IS KE 


5092. Dari Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: "Di 
hari kiamat kelak, Allah akan bertanya pada seseorang: "Jika kamu me- 
lihat perbuatan munkar, mengapa engkau tidak mengingkarinya?". Maka 
orang itu akan berhujjaj: "Wahai Tuhanku, aku tidak mengingkarinya di- 
karenakan takut pada manusia dan dikarenakan aku berharap belas 
kasihan-Mu". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Nge NS uh One 29, T., 
aa JG: UG Ga / 3 — ON 


Ph PN MULAN Gt Pn Cc P) | |) 
" | . , | “ IIA 3 | & “ 
SIA OboAR AF Um GMN: Ie 
Sya an Pr Ta 713, 0g. 
Ns » - . . sofa . 
5, Cet As »a! P Pun ola Uta 





23 AP anus t 5 
3 KANG X PLAY LOLA 


Pa 


Gerata G3) AGAN TRI 
Si Tap IKU t ar 2" 


3 


5093. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan-Nya, sesung- 
guhnya ma'ruf dan kemunkaran, merupakan dua makhluk yang akan 
berhujjaj terhadap manusia di hari kiamat kelak. Adapun ma'ruf akan 
memberi berita gembira dan menjanjikan syurga bagi orang-orang yang 
senantiasa menyuruh orang kepadanya. Adapun kemunkaran, maka ia 
berkata: "Jauhkan diri kalian dari aku jauhkan diri kalian dari aku", akan 
tetapi mereka tetap tidak dapat menjauhinya". (HR. Ahmad dan Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


274 


» Yu Ta 
G6 Cox 


BAB KALIMAT-KALIMAT YANG MEMPESONA 


DI HATI 
"hh 
PASAL PERTAMA 
. 
XI LV dgn AL US Ce. 
as AN Jom UO JG up ghe 
pn Lu aa PK Na PON 
TA 2S Lana Oya ka 
Gol 


5094. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Ada dua 
nikmat yang sering diremehkan oleh kebanyakan orang tentang nilainya, 
kesehatan dan masa santai". (HR. Bukhari) 


pdkt Wood galon 
aja SANG: On ai 


Bogo 


Na Aa YAA AN LN NAS 


5095. Dari Al-Mustaurid ibnu Syaddad katanya: "Aku pernah men- 


215 





dengar Rasulullah saw. bersabda: "Demi Allah, nilai dunia jika dibanding 
dengan nilai akhirat tidak lebih seperti jika seseorang dari kalian men- 
celupkan salah satu jarinya didalam lautan besar, kemudian ia menarinya, 
maka lihatlah apa yang diperoleh dari air tersebut?". (HR. Muslim) : 


5096. Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. pernah melewati se- 
ekor kambing mati yang telah membusuk. Tanya beliau: "Siapa diantara 
kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga satu dirham?". Jawab 
para sahabat: "Tidak satupun dari kami yang mau menerimanya, walau- 
pun diberikan secara cuma-cuma". Sabda beliau: "Sesungguhnya di mata 
Allah, dunia lebih hina dari bangkai ini di mata kalian". (HR. Muslim) 


A : 
et k LNG UG G0 9, Tg 
SEN OI SANG ON 
NAS 19 y0 OI ap 
pan ag SO 5 ya ya UI 


5097. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Dunia merupakan penjara bagi seorang mu'min, merupakan syurga bagi 
seorang kafir". (HR. Muslim) 


| 
| II nh lt Pa an 
Kas AO 0G OS B1 — AN 


216 


5098. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya Allah tidak akan mendhalimi kebajikan seorang mu'min pun 
selama di dunia ia akan diberikan imbalannya, demikian pula di akhirat 
— kelak, ia akan diberikan pahalanya. Adapun seorang kafir, maka semua 
kebajikannya akan diberikan imbalannya selama di dunia, sehingga di 
akhirat kelak, ia tidak mendapatkan pahala sedikitpun". (HR. Muslim) 


5099. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Neraka dikelilingi dengan berbagai macam kesenangan, sedangkan syur- 
ga dikelilingi dengan berbagai macam rintangan". (Muttafag ' Alaih) 


| NT EN Ha Ba 

Aya KE NO an JG: Is kE— Ol 
0.119 , cacp : AT 33 1 
SOLAR GNI 


“ 
an Pe Aa? 
2 


AG KK PL UT GI KIT 
GAN Lea LD AIA Tas Yani v ola 





IP or Na. NI 
Aa) Ca AN Jaka 3 At Lag IP ul Igo 


ep 
TA aa 2 PN aa . 9 art G 
2 hal A06 AN AN SO Di oeya XD Orap 
Ane PK 0. 43 TK 
SA Emo ASN SK ASN SK 


” 


5100. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sungguh celaka si hamba dinar, dirham dan pakaian. Jika ia diberi, 
maka ia senang, tetapi jika ia tidak diberi, maka ia murka, merasa celaka 
dan merasa hina, sehingga jika ia kena duri, maka ia tidak dapat men- 
cabutnya. Amat beruntung seorang yang memegang tali kudanya di jalan 
Allah, sehingga rambutnya tidak teratur, kedua telapak kakinya berdebu. 
Jika ia ditugaskan di garis depan, maka ia selalu bersiap siaga dengan 
baik, demikian pula jika ia ditugaskan di garis belakang. Jika ia minta 
izin untuk masuk ke rumah seseorang, maka ia tidak diberi izin, jika ia 
minta tolong, maka tidak seorangpun yang menolongnya". (HR. Bukhari) 


Athuo Nge 
Te 2 


6, KING Cr ks AG 2 
HAL YANG: 3 AN KS SA 
Lu DENGAN Ak CI EL IG 


? G3 C: KA Wa y (: 292 
SENGIT sah Ne NG ab Ja 
278 


4 PI ai GE 0G 
| 2 PARU TEA KUNO 0 KARO 


Pena" 


ag Ya sa 2 A5 KANG DX 
SRG LENGAN SIK KA 
eelngn BE ES 


. 


5101. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya yang paling aku takuti sepeninggalku kelak, ada- 
lah jika telah dibukakan bagi kalian harta kekayaan dan segala ke- 
senangan duniawi". Tanya seseorang: "Wahai Rasulullah, apakah ada 
kemungkinan, kebaikan datang dengan kejahatan?". Nabi tidak menjawab 
pertanyaan orang itu, sehingga kami mengira kalau Allah menurunkan 
wahyu pada beliau. Kemudian beliau mengusap keringatnya seraya 
bertanya: "Manakah orang yang bertanya?", seolah olah beliau me- 
mujinya. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya kebaikan tidak 
datang dengan kejahatan, akan tetapi adakalanya musim semi dapat 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mematikan, baik dikarenakan ter- 
lalu banyak makan atau dikarenakan racun yang ada didalamnya, kecuali 
yang dimakan oleh binatang ternak, maka tumbuh-tumbuhan yang di- 
makannya akan bermanfaat baginya, sehingga makanan tersebut keluar 
dari perutnya sebagai kotoran, kemudian kotorannya tersebut dapat me- 
nyuburkan kembali tumbuhan tersebut, dan iapun dapat memakannya. 
Sesungguhnya harta kekayaan itu merupakan sesuatu yang manis dan 
mempesona. Barangsiapa yang menerimanya dengan cara yang baik dan 
memanfaatkannya pula dengan cara yang baik, maka harta kekayaannya 
itu akan membawa kebahagiaan baginya. Barangsiapa yang menerimanya 
dengan cara yang tidak baik, maka ia bagaikan seorang yang makan, 
tetapi ia tidak kenyang, dan harta kekayaan itu akan menjadi saksi atas- 
nya di hari kiamat kelak". (Muttafag ' Alaih) 


279 





a” Late : 

bsa 3090630 Genyeolay hk Ow 
Ona 2 AN 1G 000 ta 

Ag SAT PAS ANGIN meng AED 

VE HE OMA” (KAT & aa Pa 


Pn 2 P4 Ld “ 271 1. 2533 para 23, PP 
Ce K3 SI gd 3 .. AG 
sis SEK ( 


5102. Dari Amru bin 'Auf katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Akan 
tetapi yang aku takutkan adalah, jika harta kekayaan telah melimpah ruah 
kepada kalian sebagaimana yang telah melimpah ruah kepada umat-umat 
sebelum kalian, sehingga kalian saling berebut untuk mendapatkannya 
sebagaimana yang mereka lakukan, dan kalian akan binasa karenanya 
sebagaimana mereka binasa karenanya". (Muttafag 'Alaih) | 


5103. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. berdo'a: "Ya 
Allah, jadikanlah rizgi keluarga Muhammad secukupnya". (Muttafag 
'Alaih) 


aan IE IS af MAKA — 0 


PT ai | 
san Pr a ye aa PANAI Lai An A0 3) 
K3 GS Ia SNI: 3 
2 2 On Delao ang 7 


panah H3 
» pku olay 0ET GA 


5104. Dari Abdullah ibnu Amru, bahwasanya Nabi saw. pernah ber- 
sabda: "Termasuk berbahagia, seorang yang telah masuk Islam, kemudian 
diberi rizgi secukupnya dan Allah memberi kepuasan baginya terhadap 
apa yang diberikan kepadanya". (HR. Muslim) 


AN a16: 06 Gagap 0 
Na senat MAKA 
SEA ON Saad EA LE Nat, 


LE 59 La 0 AS Sg G3 KL 
: Hama ola) 


5105. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Ada seorang mengatakan: "Hartaku, hartaku", sesungguhnya yang ter- 
masuk hartanya hanya terbatas dalam tiga perkara: Yang ia makan sam- 
pai menjadi kotoran, yang ia pakai sampai rusak atau yang ia berikan 
sampai menjadi tabungan di akhirat. Adapun yang selain dari itu, maka 
adakalanya hartanya itu akan meninggalkannya atau ia meninggalkan 
hartanya sehingga hartanya menjadi harta waris bagi orang lain". (HR. 
Muslim) 


? era na 
& RE Ab pa SE SE PE NA 
€. LN 7? at Lea. v 
(ku Hoa Haa Na LE Ld | 


2 Nona 39 15 ot 996179 2. 
KE NA 3 RS NG KA 





5106. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Yang 
mengikuti seorang mati ada tiga perkara, yaitu keluarganya, hartanya dan 
amalannya. Yang dua akan pulang, sedang yang satu akan tetap ber- 
samanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedang 
yang tetap bersamanya adalah amalannya". (Muttafag ' Alaih) 


"“- 
EN AN TEA HN ZONA Hg ") x 
NERIMA MG? Kn td 
7? RI ta) “G Ft r ea 
JA AI NA KATA Pe 
"CG Lan K 


5107. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: "Siapa diantara kalian yang lebih menyenangi kepada harta 
waris daripada hartanya sendiri?". Jawab para sahabat: "Wahai Rasulul- 
lah, tidak seogangpun dari kami yang lebih menyenangi harta waris dari 
hartanya sendiri". Sabda beliau: "Sesungguhnya harta seseorang adalah 
yang telah ia manfaatkan, sedangkan harta yang belum ia manfaatkan, 
maka harta tersebut akan menjadi harta waris". (HR. Bukhari) 


al LT 6 KA Sep 
5 Gee | K3 3 K9 CS ATA AN 
LAGI y23: 96. IG UG. ag oa 


282 


7 € ag 

Lekawp ola) S1 Same LAH 

5108. Dari Mutharrif dari ayahnya katanya: "Ketika aku datang 

pada Nabi saw., maka aku dapatkan beliau sedang membaca surat Al- 

Haakumut-takaatsur. Sabda beliau: "Wahai putra Adam, tidaklah ter- 

masuk hartamu, kecuali apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai 
dan apa yang engkau sedekahkan". (HR. Muslim) 


ve Yoyo KK Kat Ae 9 eat . 
Ind gay SO JO PPPA OM 


sd TAAT TAN Large 


5109. Dari Abu Hurairah berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Tidaklah termasuk kaya dikarenakan melimpah ruahnya harta, akan 


tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa seseorang". 
(Muttafag ' Alaih) 


PASAL KEDUA 


1) $ 1 RK L merger 
RELIGI Gn dulep— Ml: 


3 tgn ane 991 TP PN ERTE TA 
..d | - | r 5 -. O, 
JP j9 RJ SUK Aas AL up 


—MN 


& 


Pa 


283 





JB 5 Mrs Ap 

G3 UD K3 AULIA 

bila: In wage. DIN Eka susis 
2 nee 


5110. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Siapa yang mau menerima dari aku beberapa kalimat, kemudian di- 
amalkannya atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan- 
nya?". Jawabku: "Akulah yang mau menerimanya wahai Rasulullah". 
Maka Rasulullah saw. memegang tanganku, kemudian menghitung de- : 
ngan jari-jariku sebanyak lima kali seraya berkata: "Takutlah hal-hal 
yang diharamkan, maka kamu akan menjadi orang yang paling 'abid, 
puaslah dengan apa saja yang diberikan oleh Allah bagimu, agar engkau 
merasa menjadi orang yang paling kaya, berbaiklah dengan tetanggamu, 
agar engkau menjadi seorang mu'min yang paling sempurna, senangilah 
bagi manusia apa yang engkau senangi bagi dirimu, agar engkau menjadi 
seorang muslim yang paling sempurna, janganlah banyak tertawa, se- 
Sungguhnya banyak tertawa menyebabkan matinya hati". (HR. Ahmad 
dan Tirmidzi) 

Dan katanya hadits ini gharib. 


,c 

ANE 2 AN 1212506: AE — OI 

m MOU RN 1 Gs CA aa. Ay 

PL Gotot. 2, -.J Bana a 
Amal 0 Ala 35 KENARI DV 


NN 


$ 


Av or 


S111. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya Allah berfirman: "Wahai putra Adam, bergegas-gegaslah 
untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku penuhi hatimu dengan rasa 
kaya dan Aku cukupi segala kefakiranmu, jika kamu tidak melakukannya, 
niscaya Aku akan menjadikan kamu sangat sibuk dan tidak Aku cukupi 
kekuranganmu". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 


ANA “ K3 IG pp 2 OW 
Nan Aga 
NI AS: 91 39 Dalan Kang akde 


BUM ow, ON aa KENA: TA 


5112. Dari Jabir katanya: "Ada seorang yang disebut-sebut didepan 
Rasulullah saw. tentang ibadahnya dan ijtihadnya, ada pula seorang yang 
disebut-sebut tentang kewara'annya, maka sabda Nabi saw.: "Tidak se- 
suatu apapun yang dapat menyamai kewara'an". (HR. Tirmidzi) 

FKUI Ld 


0S”. 


ad: 36, Tp SM o kaya FE OW 
onar EA NY Wan 729 JI RE aji 


ONE LO AON Neo, NONA . 


KAPAN Oa Oya MG Ukan 3 WES 


5113. Dari Amru bin Maimun Al-Audi, bahwasanya Rasulullah saw. 
pernah menasehati kepada seseorang: "Perhatikanlah lima perkara se- 





belum terjadi lima perkara. Perhatikanlah masa mudamu sebelum masa 
tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum ma- 
sa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu se- 
belum masa matimu". (HR. Tirmidzi) 


PeSana uas SULA BAA AA APA 
AG ON Ep KA 


5114. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: 
"Tidak seorang pun dari kamu, kecuali menunggu masa kaya yang ber- 
lebihan atau masa fakir yang dilupakan orang atau masa sakit yang me- 
rusak atau masa tua yang pikun atau masa mati yang dipersiapkan ke- 
berangkatannya, atau menantikan masa tibanya Dajjal dan Dajjal adalah 
seburuk-buruk makhluk yang ditunggu atau menantikan tibanya hari 
kemudian dan hari kemudian lebih menyusahkan dan.lebih pahit". (HR. 
Nasa'i) : 


Gan, na Mio KI) GE ya 

LAI IG KEK Lp ono | 

,A er Ayu png Pra Band N Ia 
BENANG aa CL GAN 


aa Lk ba 
bb CU ol, Adata NN NG 


5115. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Ke- 
tahuilah, bahwa dunia itu terkutuk dan terkutuk pula apa yang ada di- 


286 


dalamnya, kecuali berdzikir kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan 
dengannya dan seorang yang menuntut ilmu atau seorang yang meng- 
ajarkan ilmu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


KAA IE IG Laka GOA ANN 
Winda: pa Sek 


ran Ya 


#2 7 
PENA Te € Hata Kaya 


5116. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah saw. telah: 
bersabda: "Disisi Allah, andaikata dunia disamakan dengan sebuah sayap 
nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk". 
(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


dad KO pa IS 2G gs ya JP - O1W 
Gan 1 


KITA TA Let AL Ae 59 
ENG Kana GAP £ BAG 
ON Cena G HA GUN AN 
5117. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 


"Jangan engkau mendirikan pesanggrahan yang menyebabkan kalian 
senang hidup di dunia". (HR. Tirmidzi dan Al-Baihagi dalam Syi'bul 


Iman) 
? , Je RK 2 ,« 9 | 
ea Ogua 2 JG: Iron POM 
pyar 


a Lg. 5 #etA atangi Pang 


Gang) Z 
SANA p LA yag MEA AKA EYE 
PAT AA RRT TA PERANG 





Tor KY 


5118. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ba- 
rangsiapa yang lebih menyintai dunianya, maka ja akan mengorbankan 
akhiratnya dan barangsiapa yang lebih menyintai akhiratnya, maka ia 
akan mengorbankan dunianya, maka utamakanlah yang akan tetap abadi 


dari yang akan binasa". (HR. Ahmad dan Al-Baihagi dalam Syi'bul 
Iman) 


.... 72 - 2 Ie au » 
p ” : ” au . 


5119. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sung- 
guh terkutuk hamba dinar dan hamba dirham". (HR. Tirmidzi) 


, Or KK « , 0... 
IE SE Nee KAN 
Me Ea Ka Ie AJ 
“ .& aya mi 2 
KENANGAN Leto Kas, 


5 TPUN, SIIIN ora) 


v 


5120. Dari Ka'ab bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Dua ekor serigala lapar yang sedang memperebutkan seekor domba, 
bahayanya tidaklah sebesar bahaya ketamakan seseorang Gina dunia 
dan kemuliaan agamanya:. (HR. Tirmidzi dan Darimii) 


AE 4 |) - 29.) 
GA 108 Kila an AN OI 
“Iu A Ha 2.1 P4 2 
AAN Kb KAIN SN OA oa Ya 


Ar Lara BAN Oh, 


F 


5121. Dari Khabbab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
sebuah nafagahpun yang dikeluarkan oleh seorang mu'min, kecuali akan 
diberikan pahalanya, kecuali nafagah yang dikeluarkan untuk keperluan 
yang berlebihan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


AGAN Be AN 9906: JB 2 £— ON 
araraka | ap. 1303 
Ox Skadl oto) ASYS 4 SA 3 LAN ja GK 
F2 . Poo 


2 — Sasa J8 


5122. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Semua 
nafagah yang dikeluarkan oleh seseorang dicatat sebagai amalan fi 


sabilillah, kecuali nafagah yang dikeluarkan untuk pembangunan yang 
tidak ada manfaatnya". (HR. Tirmidzi) 


EN AL ea “ - s5 
ai t AG AS Ugu) Ae AS — NY 


« AD jaka ) SC hIrn da -. 
B3 Olla an AG rn AS SU AA 


EN 
35 ' 

NX 

Pa 


0g pp An 1 Ie | ra 4 “ 
Aw o 3 ES 3 Ta BI nge 2 9 AW 
PAD PAR Ta Lana Lana TUPL TNP - PA GNU 
AS 5 ed | P | “ 8 Ga 
« KA ATA SAS Aas Calo Fe 3 





AA T3 vr hr CI EN SN ayat 
KATA SMAN: JES WTN KE 

Pad A3 EL Yen - GL ph 0 - 
kaan Se LA SS GA NG Ag Ako Yeo 

NN INN Mac PENA AA GA ye EA 
AN an GO Ve bar ya Ge eKp Ab IL 


Jin al aa un CL Cd 
06 pselo We PA La . "46 CN 


- 
G - 3 31 sa Ba 
PA Ajar Ag sg : d ND - 


5123. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. suatu hari keluar 
bersama kami. Ketika beliau melihat sebuah kubbah yang tinggi, maka 
beliau bertanya: "Bangunan apa ini?". Jawab para sahabat: "Ini adalah 
rumah seorang Anshar". Nabi hanya diam saja, sampai ketika pemilik 
rumah itu datang memberi salam pada beliau di hadapan orang banyak, 
maka beliau memalingkan muka daripadanya. Orang itu tetap mengulangi 
salamnya beberapa kali, tetapi Rasulullah tetap memalingkan mukanya 
sebagai tanda marah. Ketika ia tanya pada sahabat-sahabatnya: "Apa 
yang menyebabkan kemarahan Rasulullah saw. padaku?", maka para 
sahabat berkata: "Tadi beliau keluar dan beliau sempat melihat kubbah 
rumahmu". Maka orang itu segera menuju ke kubbahnya, kemudian ia 
menghancurkannya hingga rata dengan bumi. Pada suatu hari, ketika 
Rasulullah saw. keluar dan beliau tidak melihat kubbah tersebut, maka 
beliau bertanya: "Kemana kubbah tersebut?". Jawab para sahabat: "Ke- 
tika pemiliknya menanyakan hal yang menyebabkan engkau berpaling 
muka daripadanya, maka kami beritatiukan tentang sebabnya, sehingga ia 
menghancurkannya". Sabda beliau: "Semua bangunan akan membawa 
bencana bagi pemiliknya, kecuali yang diperlukan". (HR. Abu Dawud) 


290 


Upaya NN RA 2 1g 0 
NYA Kata kg db. Jb AAS ey ma INA — 014 
Lg - 3 

2 x 2 2723 “39 1G Ka 

SA udi KUKU 2 06 Rata 
Asu di Nan Ai Olay. DA Yaa 3 

5124. Dari Abu Hasyim bin Utbah, ia berkata: Rasulullah saw. 

telah berpesan kepadaku: "Sesungguhnya telah cukup bagimu harta 


kekayaan berupa seorang pembantu dan sebuah kendaraan untuk 
berjuang di jalan Allah". (HR. Ahmad dan Tirmidzi An-Nasai dan 


ibnu Majah) 


AAA one t an ya 
CON, pemiga Ole. ORe 1£- oto 
Pd Reg P AA Aa Ag 3d - 
» - 3 PP 21 2, 2 OB AA AN Jun 
AAA 9 25 ISO NO NS SAN 
BEA PP PD Kah se Ilahi Oxo 


CM Ol). Ag GIA Kang 


5125. Dari Usman ibnu Affan ra. bahwasanya telah bersabda 
Rasulullah saw.: "Tidak perlu dimiliki oleh seseorang lebih dari 
sebuah rumah sebagai tempat tinggalnya dan pakaian yang dapat 


menutup auratnya dan secukupnya roti dan air minum 


" (HR. 
Tirmidzi) 


CI 3 Ae: non go PN HAN 


Pa CJ “AN Ig Gd p 
. 1 ASI 8 | - (ANK 2 Ran S1 
3 SAE NE 


291 





“.”. 


Le KAN BAGAN A6 3: IG MEN 


"g 
AV ra BN ol) CASE 


5126. Dari Sahal ibnu Sa'ad, bahwasanya ada seseorang datang 
seraya berkata: "Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang 
jika aku lakukan, maka Allah mencintai aku dan manusiapun mencintai 
aku". Sabda beliau: "Hiduplah sederhana agar Allah mencintaimu dan 
jangan kamu pikirkan apa yang dimiliki manusia, agar manusia men- 
cintaimu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


7» Kenalan Akh .£ ajo 
KAA SENDI pgn yg — oWV 


NE ") rta, GG ny 
1 pra G3 pm Jl onta Wa ata 
Cg c aan ITS ALE EA 


TN Ta c 


SEE BEE Ian SEA Gi 
AV SA, ML ON gg. SG 


5127. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. tidur diatas tikar, 
sehingga ketika beliau bangkit dari tikar tersebut, maka terlihat bekas 
tikar pada tubuh beliau. Tanya Ibnu Mas'ud: "Wahai Rasulullah, me- 
ngapa engkau tidak menyuruh kami untuk mempersiapkan tempat tidur 
yang nyaman bagimu?". Sabda beliau: "Sedikitpun aku tidak senang de- 
ngan kesenangan duniawi, sebab aku hanyalah ibarat seorang musafir 
yang duduk sementara dibawah sebuah pohon yang kemudian ia akan 
meninggalkannya untuk selamanya". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu 
Majah) 


: Yaa ang Ak Tang AG 


” - 
AA KAS LAN AA TAAT: 
(4 dnn SAE € 


An 
TAU IYAS, AN 1 Kg Lou, 


5128. Dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Se- 
orang yang paling aku senangi adalah seorang mu'min yang hidupnya 
sederhana, gemar shalat, gemar beribadah, taat kepada Allah didalam 
keadaan tertutup dan ia tidak dikenal oleh manusia, bahkan ia dianggap 
remeh, rizginya amat minim dan ia bersabar dengan keadaannya yang 
amat memprihatinkan itu". Kemudian beliau menepuk tangannya, jika ia 
mati, maka mayitnya akan disegerakan penguburannya, tidak ada yang 
menangisinya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk diwarisi". (HR. 
Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


ALAN AA NYARI 
REA INI, gn Pan Pa Kek TI) 

Ka OI: KA COP » SAK raba "3 1 3 
9 Ms 4” 2 2? HS Cap pa G9” 
(ana a . | 

GI AO, KA et IK La 3 513 


5129. Dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


293 





"Aku pernah ditawari oleh Tuhanku untuk diberi emas sepenuh lembah di 
Mekkah, tetapi aku katakan: "Wahai Tuhanku, bukan itu yang aku inginkan, 
yang aku inginkan adalah kenyang sehari, lapar sehari, sehingga jika aku 
lapar, maka aku akan bertadiarrau' kepada-Mu dan mengingat-Mu dan jika 
aku kenyang, maka aku memuji-Mu dan berterima kasih pada-Mu". (HR. 
Ahmad dan Tirmidzi) 


P Len an Hb, 773, 
Kao hny ap OA Oher 3 


LE ND: J3 CAN Ou) 


5130. Dari Ubaidullah bin Mihshan, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah bersabda: "Barangsiapa diantara kalian, ketika di pagi bari ia 
merasa aman, merasa sehat, merasa cukup rizginya, maka orang itu ba- 
gaikan seorang yang mempunyai harta yang berlimpah ruah". (HR. 
Tirmidzi) 


Lane IG SA ban je sip oi 


Pe PAGE IG: Ip A05 


en PX PIPA LA 4 Za Up , 
Aja PTN an "253 (Ne aga 
pra 932. P (F3: 
BMN Ody» ka A5 Sa Us ME LKS 
AOA 


5131. Dari Migdam ibnu Ma'dikarib katanya: "Aku pernah men- 


294 


dengar Rasulullah saw. bersabda: "Tiada suatu. wadah yang lebih jahat 
bagi putra Adam, lebih dari perutnya. Kiranya cukup bagi putra Adam 
untuk makan secukupnya sekedar ia dapat berdiri dan jika harus me- 
nambahnya, maka hendaknya sepertiga untuk, makan, sepertiga untuk 
minum dan sepertiga untuk nafanya". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


5132. Dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika Rasulullah saw. pernah ' 
mendengar seseorang bersendawa, maka beliau bersabda: "Pendekkan 
sendawamu, sesungguhnya orang yang paling lama lapar di hari kiamat, 
adalah seorang yang paling kenyang di dunia". (HR. Al-Baihagi dalam 
Syarhus Sunnah) Tirmidzi juga meriwayatkan yang semisalnya. 


NIP II La La Ya | 
gn Ka BEI SE NW 
ga eng nun na INA AN “ 
CE Kn 9 Ana Tia TI ROKS AN 


pp ab PI ai 


5133. Dari Ka'ab ibnu Iyadl katanya: "Aku pernah mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Setiap umat akan diuji dan ujian bagi umatku 
adalah harta". (HR. Tirmidzi) 


PEG BEA PAP ON 


9 Tr 7 ym 


295 





.- ” - 


Pd 
I IG AE IG ALE un NIC a0an 
P2 A5 YK 2 NS “ud 3 na Kaka 


?.I Parag 2d Ang 9 
ra AP PN Ta KU 


Rn “ - , 231 Pol 
Ala) BUNN Ola)» Kal IL do ga (KE 


” . 


5134. Dari anas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Di hari kiamat 
kelak, ada seseorang yang dihadapkan kepada Allah sebagaimana seekor 
-anak kambing, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Aku telah 
memberikan kurnia-Ku dan nikmat-Ku kepadamu, apa yang telah engkau 
perbuat dengannya?". Jawab putra Adam: "Wahai Tuhanku, aku telah 
mengumpulkan dan mengembangkan serta meninggalkan hartaku lebih 
banyak, karena itu kembalikan aku ke dunia untuk aku: serahkan se- 
muanya kepada-Mu". Firman Allah: "Coba perlihatkan pada-Ku, apa 
yang telah engkau perbuat?". Jawab putra Adam: "aku telah mengum- 
pulkan dan mengembangkan serta meninggalkan hartaku lebih banyak, 
karena itu kembalikan aku ke dunia untuk aku serahkan semuanya 
kepada-Mu". Maka jika seseorang tidak mempunyai amal kebajikan apa- 
puo, niscaya ia akan diseret kedalam api neraka". (HR Tirmidzi) 


ada 09506136 Ara NE £—- X0 


2 


Ps ae ” 2 3 4 Pn De LN 
BAN CSR Ls ud 215 1 Aing aan 


296 


GL ga IA IA 2s 
Wp Kaur d NON Cal 
SMM Oy Sl 


Pa 


“3 


5135. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Yang pertama-tama ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak, 
adalah nikmat yang pernah diberikan oleh Allah. Firman Allah: "Bukan- 
kah engkau telah Aku beri sehat, dan bukankah engkau pernah aku beri 
minum sepuasnya?". (HR. Tirmidzi) 


P3 "pg - Ad 27 
Iyo, unt 9 aan IL. PA 
DAD Aa ani 2 OLI pa ud 


an (te KAKAK an Lah £ 5 
TEA ANIS 9 KRS PA La MG "£ 
“ “, . 


r 
Pa 29 

ALL Il BAN or) Yana 
: Op 


5136. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Di hari 
kiamat kelak, tidak akan bergerak kaki putra Adam hingga ia telah 
ditanya tentang lima perkara. Tentang pendayagunaan umurnya, masa 
mudanya, hartanya dan sumbernya dan digunakan untuk apa, kemudian 
ditanyakan pula tentang pendayagunaan ilmunya". (HR. Tirmidzi) 





SA Gi 


PASAL KETIGA 
25 . Na w Rp ON 
38 8489 gay ol v) LB 
2 - og 2 Zea at AG 
SE (913 55 Pn Tar $ Pn ang PA TON 


td 
.AFN Ola) 


5137. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda 
padanya: "Sesungguhnya engkau tidak mempunyai kelebihan apapun dari : 
orang yang berkulit merah atau berkulit warna apapun, kecuali jika eng- 
kau bertakwa". (HR. Ahmad) 


Ka: Setan pen Kara — OA 
G3 Ba Lena IA 


AAN AAN 


ON CB HA Ou. IE SIKU Ka ea 


5138. Dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
seorangpun yang zuhud terhadap dunia, melainkan Allah akan menum- 
buhkan hikmah didalam hatinya dan akan dikeluarkan dari lisannya dan 
akan diperlihatkan baginya kenistaan duniawi, penyakitnya dan obatnya 
dan ia akan dikeluarkan dari dunia ini ke syurga dengan selamat". 

(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


KAA AU AMPAT Ate 
Kanit AGAN AKA 


er 


en BO NI LP Lek . KA AN 19 aa 
Kang Arap diher9 & , MP 


2g Tara KATA Ag (Igor LI PP ra 


Cet Do MAT Kaban Ao 3 

219 , a7 TK 9L KK CET P3 
Ker TI LAN Gp Wo Ta2 YA 
LA KAN NA 


5139. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Telah 
beruntung seorang yang hatinya dipenuhi dengan iman yang penuh ikhlas 
karena Allah, kemudian hatinya bersih, lisannya jujur, jiwanya tenteram, 
budi pekertinya lurus, telinganya mendengar, matanya melihat. Adapun 
telinga akan bekerja dan mata akan tidak terkendalikan apa yang dime- 
ngerti oleh hati. Dan amat beruntung seorang yang hatinya selalu sadar". 
(HR. Ahmad dan Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


NG MEA Pa eeo kpk 
KAI Gea Pns 
KN sn Ye 3, Wara AG LA 

Sa PA Ono 


LP 3 NATA 


KANAK YA PN 2 AG NAN 


299 





Moy 


5140. Dari Ugbah bin Amir, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jika 
engkau lihat seseorang yang diberi kelapangan rizginya oleh Allah, wa- 
laupun orang itu senantiasa maksiat, ketahuilah, bahwa hal itu bukanlah 
sebagai pertanda cinta Allah kepadanya, tetapi hal itu merupakan is- 
tidraj" 14) baginya". Kemudian beliau membacakan firman Allah: "FA- 
LAMMA NASUUMA DZUKKIRUU BIHI FATAHNAA 'ALAIHIM 
ABWAABA KULLI SYAI-IN HATTAA IDZAA FARIHUU BIMAA 
UUTUU AKHADZNAAHUM BAGHTATAN FA-IDZAAHUM MUB- 
LISUUN" 15)/Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah 
diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu ke- 
senangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan 
apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan se- 
konyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa". (HR. 
Ahmad) 


z 7 “3 LA In, 2 
Aa Ja Sa ME OUT NE AI 
23 PA MPA NUR AS 


tex 


Ma AN Ia 0 32 NAN Kari (3 
ON bag MAY AK. KS 


NX 


Ta 


5141. Dari Abu Umamah, bahwa ada seorang dari ahli shuffah me- 
ninggal dunia dan meninggalkan harta waris hanya satu dinar, maka 
Rasulullah saw. bersabda: "Kiyyah" "16) kemudian ketika ada seorang 


— aa 

14). Istidraj adalah penundaan siksa bagi o-.g. kafir yang : slalu menatang Allah 
hingga tiba batas waktunya. 

15). Surat Al-An'am ayat 44. 

16). Merupakan sindiran Nabi terhadap si mayyit, mengapa ia meninggal sedang ia 
masih mempunyai uang satu dinar. . 


ahli Shuffah lainnya meninggal dunia dan ia meninggalkan 'arta waris 
dua dinar, maka.Rasuluilah saw. bersabda: Kiyyataan”. (HR. Ahmad dan 
Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


2 Per aata 2 AK P (a £ 


Kepo Hd da Ai Ao glan sg — ON 


“SIG 4 4 c 7 0 . ay 
Opayaah Ka G3 PI KA 
GAN: - z ( ro f1 »« 


ha Serta: 4g. PET KEGI 21 


L 
& UI 


' 2 AANG 22 
9. Ayat 3 He ALI nak "39 
AU AI IN GUY MA og. AAA 


ee 


5142. Dari Mu'awiyah, bahwasanya ketika ia berkunjung pada 
pamannya yang bernama Abu Hasyim ibnu 'Utbah yang sedang sakit, 
maka ia dapatkan Abu Hasyim sedang menangis. Tanya Mu'awiyah, 
"Wahai paman, apa yang menyebabkan engkau menangis, apakah engkau 
merasa sakit ataukah engkau merasa berat untuk meninggalkan dunia?". 
Jawab Abu Hasyim: "Bukan itu yang menyebabkan aku menangis, akan 
tetapi Rasulullah saw. telah berpesan kepadaku yang mana aku tidak da- 
pat memenuhinya". Tanya Mu'awiyah: "Kiranya apa yang dipesankan 
oleh Rasulullah kepadamu?". Kata Abu Hasyim: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya cukup bagimu harta yang ka- 
mu miliki berupa seorang pesuruh dan sebuah kendaraan yang digunakan 
untuk berperang fi sabilillah", sedangkan kamu tahu bahwa aku telah me- 
ngumpulkan banyak harta". (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu 
Majah). 


16). Merupakan sindiran Nabi terhadap si mayyit, mengapa ia meninggal sedang ia 
masih mempunyai uang satu dinar. 


301 





Pd , » Ka 5 “£ 
A23 3 . Gods adi ai « - NN 


-y ed 
, 0? La br g OI PP GIINA - 
Aya AE s Mann 26 Dt 
7» . 38, RAM MN) aa 
ES LISA 


urat 1 tar MACAN 


KA Lb. PA 
HANER 2 6 


5143. Dari Ummu Darda” katanya: "Aku pernah berkata pada Abu 
Darda”: "Mengapa engkau berusaha keras dalam mengumpulkan harta 
seperti yang dilakukan orang lain?". Jawab Abu Darda': "Aku tidak se- 
nang mengumpulkan harta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya di depan kalian ada hambatan yang sukar untuk 
diterobosnya oleh orang-orang yang amat berat/amat banyak jumlah 
hartanya, karena itu aku ingin, aku ringankan hartaku, agar aku dapat 
menerobos hambatan itu hingga sampai di syurga". (HR. Al-Saihagi da- 
lam Syi'bul Iman) 


» 
& 
s 
TN 
NN 
€ 
ai 


Tayo: S0 IE: IE PN £— Ott 


Ld 
aye Y: (9G. 5 Ka EN YAN GE BK AA 
.. 
” 7, " - 
aga MN GAN na SSI da 
ON La 3 GAN TAY 


'5144. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Adakah 
seseorang yang berjalan diatas air, sedangkan kedua kakinya tidak ba- 
sah?". Jawab para sahabat: "Tidak ada". Sabda beliau: "Demikian pula si 


pemilik harta, maka ia tidak akan selamat dari dosa-dosa". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


302 


MN Kang HO KEP oto 
Dane Nian MATA Bbe At 345 J6 
LP IE NG A9 Gp Lae 
Coy AN SERA, Ga 


Ae anu Tuai 


5145. Dari Jubair ibnu Nufair, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 


| ad 


sabda: "Sesungguhnya tidaklah aku diwahyukan untuk mengumpulkan 


harta atau untuk berdagang, akan tetapi aku diwahyukan hanya untuk me-.. | 
muji Tuhanku, bersujud kepada-Nya dan menyembah kepada-Nya seba- 


gaimana yang difirmankan: "SABBIH BIHAMDI RABBIKA WA KUN 
NINASY-SYAAJIDIINA, WA'BUD RABBAKA HATTA YA'TIYA- | 
KAL YAOOIN" 17)/Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan 
jadilah kamu diantara orang yang bersujud (shalat) dan sembahlah 
Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syarhus Sunnah dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan 
|hadits diatas dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Muslim). 


Iran 06: JEC SAN ga Ha aw 

DU PEG ITN Kd 

ea N pal 4 eta EN er 
TAN ATA KENA 2 era cabol Je Lag 


CL et YA aah KA 1. 
CN NA Yan Ke AG) 


Ca 


17). Surat Al-Hijir ayat 98-99 





KA Gan, Ca GA maa aa 
shg - king 2 oy. Aa 


5146. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
Seseorang yang mencari harta dengan cara halal, menjaga diri dari minta- 
minta, menghidupi keluarganya dan menyayang tetangganya, maka di 
hari kiamat kelak, ia akan bertemu dengan Allah, sedangkan wajahnya 
cemerlang bagaikan bulan purnama. Seorang yang mencari harta dengan 
cara halal untuk memperbanyak hartanya dan untuk berbangga-bangga 
kekayaan, maka di hari kiamat kelak, ia akan bertemu dengan Allah, se-. 
dang Allah murka kepadanya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman dan 
Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah) 


SENIN yg aga 

Na Lan GA NAD KO. J6 
satya KENA aje aU YA 
ARV OA Oly » JAGA AANG fa 


5147. Dari Sahal ibnu Sa'ad, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya, semua kebajikan mempunyai gudang-gu- 
dang dan bagi gudang-gudang itu mempunyai kunci-kunci, maka sung- 
gub amat beruntung, seorang yang dijadikan oleh Allah. sebagai .pem- 
buka segala kebajikan dan sebagai pencegah dari kejahatan, sebalik- 
nya sungguh amat merugi, seorang yang dijadikan oleh Allah sebagai 
pembuka segala kejahatan dan pencegah segala kebajikan". (HR. Ibnu 
Majah). 


d5 ES HEM OMA 
FN Ay 9 Akas Akari 3 rat: a 


5148. Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jika Allah 
tidak memberi barakah kepada harta seseorang, maka Allah akan men- 


jadikan harta itu dalam air dan tanah". “18) (HR. uan La dalam Syi- 
'bul Iman) 


9 215 AG Ana cg ak TA ng 
A Wal JG Ae Op 1 


OEN Kg MAP. AG NA R6 J3 


“ 


5149. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Jauhilah 
segala unsur haram ketika membangun, sebab hal itu akan menjadi sebab 
runtuhnya bangunan".(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


LN P3 


N 7 Pat , 
Te IA Tn SAN Kage Foo: 
» ? 1 “ 27 IL. 
SAI GEN Ek 
| LAN 15 AA, rem 
JA AMNow. NYA Da PKL 


LOH Kam 


5150. Dari Aisyah ra. katanya: "Rasulullah saw. bersabda: "Dunia 


18). Maksud dari hadits tersebut: Allah akan menjadikan harta seseorang untuk 
| membangun sebuah gedung yang tidak bermanfaat. 


305 





merupakan tempat bagi seorang yang tidak akan mendapatkan tempat di 
akhirat dan merupakan harta bagi seorang yang tidak akan mendapatkan 
harta di akhirat dan didalamnya terkumpul orang-orang yang tidak mem- 
punyai akal". (HR. Ahmad, Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


ag Beban aa Se — odol 


BSN SE GA 
KG Venus sangan 
NE LAN AS UA 
ai 


5151. Dari Hudzaifah ra. katanya: "Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda dalam khutbahnya: "Minuman keras pangkal semua 
kejahatan, kaum wanita merupakan tali-tali bujuk rayu syaitan, menyintai ' 
dunia pangkal segala kesalahan". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa 
beliau bersabda: "Akhirkanlah kaum wanita sebagaimana Allah meng- 
— akhirkan mereka". (HR. Raziin) 


ar ,. 


rar et 
Na na 8 32 near 
2 gek Kat 15 “23 aa 
. (AN, PD Gb Ic Pi cyad 
5152. Al-Baihagi meriwayatkan juga dari Al-Hasan secara mursal, 


bahwa beliau bersabda: "Cinta pada dunia pokok segala kesalahan". 
(Syi'bul Iman) 


5153. Dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: 
"Sesungguhnya yang paling aku takuti pada umatku, adalah bujuk rayu 
hawa nafsu dan panjangnnya angan-angan mereka. Adapun bujukan hawa 
nafsu dapat menghalangi seseorang dari kebenaran. Adapun panjangnya 
angan-angan dapat melupakan seseorang dari akhirat. Dunia merupakan 
perjalanan yang meninggalkan, sedangkan akhirat merupakan perjalanan 
yang datang. Bagi setiap dari keduanya mempunyai putra-putra yang 
mendukungnya, karena itu jika kamu dapat tidak menjadi salah seorang 
putra dunia, maka kerjakanlah, sebab kini kalian berada di tempat untuk 
beramal dan bukan tempat perhitungan, sedangkan esok kalian berada di 


tempat perhitungan, bukan tempat beramal". (HR. Al-Baihagi dalam 
Syi'bul Na 


(CN AE SE An 5 BEE —Obot 
AP JT NUN tg PE MEN N Kat” ana PG 

tag D2 2 Na am 02 F NE Gaia 
rak) Yx .. Yi Chi , PA na 

AA pai 219 So Na Ar uora 


307 





Er 


“ & (C3 “1 Gn ab, 
Aa EU AAS YAA KE ANIN 
: ” 


-. 


NA yA 


5154. Dari Ali ra. katanya: "Perjalanan dunia menjauh, sedangkan 
perjalanan akhirat mendatang. Bagi setiap dari keduanya mempunyai 
putra-putra yang mendukung, karena itu jadilah sebagai putra-putra 
akhirat dan jangan menjadi putra-putra dunja, sebab kini adalah tempat 
untuk beramal tanpa perhitungan, sedangkan esok tempat perhitungan 
tanpa amal". (HR. Bukhari) 


Ka 


TER Ha Tn ya ay FP 0k0 
“bot Ine Haa HA be Cp 


017 ate GP gr 


GANGA MAA Sih Pa 
OEYY MAA 23, row ea 


30 r r 
und ES « Tar 


Yi JUN ajaa AK PA 
Ppap "Ifa | ANA 
NA Ha NG RE Ga 


PER ra rae Lag pe 72 Mr oat 
PN aa 
Pa 


PM oh. Ona aa 


“G 


5155. Dari Amru ra., bahwasanya pada suatu hari Rasulullah saw. 
berpidato: "Ketahuilah, bahwa dunia merupakan sesuatu yang: tidak ke- 


kal, yang hadir, yang dinikmati oleh orang baik maupun orang jahat. 


308 


Sedangkan akhirat merupakan waktu yang tepat dan benar. Disana akan 
“berlaku hukum/putusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketahuilah, bahwa 
segala amal kebajikan dapat menyampaikan seseorang kedalam syurga 
dan ketahuilah, bahwa segala perbuatan dosa dapat menyampaikan sese- 
orang ke dalam neraka. Beramallah kalian dengan perasaan berhati-hati 
terhadap Allah. Ketahuilah, bahwa kelak, kalian akan diperlihatkan ten- 
tang amal-amal kalian, barangsiapa yang beramal baik walaupun sekecil 
atom, maka akan dilihatnya dan barangsiapa yang beramal jahat walau 
sekecil atom, maka akan dilihatnya". (HR. Asy-Syafi'i) 


Jani na NA ANTENA: £-0 A1 
PHE LO AG Da Bh 
KESAN 3 AI HJ 
PA AA Sea 
BEM EN P3 KIS BAN OI 


CURAK 


5156. Dari Syaddad ra. katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang 
tidak tetap, yang hadir, yang dinikmati oleh orang yang baik maupun 
orang jahat. Adapun akhirat merupakan janji yang tepat, disana akan 
berlaku bukuman/putusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disana segala yang 
benar akan dibenarkan dan segala yang bathil akan dihapuskan. Karena 
itu jadilah sebagai putra-putra akhirat, janganlah menjadi putra-putra du- 
nia, sebab setiap putra akan mengikuti perjalanan ibunya". (HR. Abu 
Nu'aim dalam kitab Al- Hilyah) 


21 AL AL yr Detail 
Jambe :Jbs eng MN Na ON 


309 





enak “-G 5 2. N 
as & aah AL: $ Pegat AAN 
“ ena . 
“J 3 2x En ar x P 
NG gt AN ESA 9 Kang 


TNI KP au NG P 3 
3 AE Ba MA 
ta eh, 


5157. Dari Abu Darda” ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidaklah terbit matahari, kecuali di kedua sisinya terdapat malaikat yang 
berseru dengan suara keras yang dapat didengar oleh semua makhluk, ke- 
cuali manusia dan jin: "Wahai manusia, marilah menuju pada Tuhan ka- 
mu. Ketahuilah, apa yang sedikit tapi cukup adalah lebih baik dari yang 
banyak, tetapi melupakan". (HR. Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah) 


Ac NO 0. . 2? ? 
2 IG, dok Hang aa Ona 

PUN Ka A5 Pata ara “14 
“122069 23 AK PEN NS (3 
ON Ci Holy Pat 


5158. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika seseorang meninggal dunia, maka malaikat bertanya: "Amalan 
kebajikan apa yang ia bawa?", tetapi putra-putra Adam bertanya: "Harta 
apa saja yang ia Ta (Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


A06 SBS ega PISA 


' Na (Ia aa Ted YAN 
(Han Dakar H3 En KAA YANG 2 

pan ea CA ngga CP AR 
BEAN X8 ITO 3 Dra Lu PAN dl 


310 


ee EN “19 LA ak 
AN BENE KA TSI —: Cai 


2 t Pa Le 1 "| 
. Un Oy Ga ia aon 


5159. Dari Malik ra., bahwasanya Lugman pernah berkata kepada 
putranya: "Wahai putraku, sesungguhnya manusia meremehkan apa yang 
dijanjikan pada mereka, padahal mereka senantiasa dalam perjalanannya 
ke alam akhirat. Sejak engkau dilahirkan, maka sejak itu pula engkau 
sedikit demi sedikit meninggalkan dunia menuju ke perkampungan akhi- 
rat. Sesungguhnya tempat yang engkau tuju akan lebih dekat padamu dari 
tempat yang engkau tinggalkan". (HR. Raziin) 


si . 2 au eat N 
3 SA eneg NN 
MEA » PU dag Tah Ya 


£ IA 1 c send 
AA orasi 


rat 


903 Ke NN paI SK OI rt 
KESAN Aga: J8 Sl PALA 
. N “at No 

PE Ted var ol KA JIN 113 


5160. Dari Abdullah ibnu Amru katanya: "Para sahabat bertanya: 
"Wahai Rasulullah, siapakah yang paling afdhal?". Sabda beliau: "Ma- 
nusia terbaik adalah seorang yang bersih hatinya, jujur lisannya". Tanya 
para sahabat: "Kalau jujur lisan kami telah mengerti, akan tetapi apa 
yang dimaksud dengan bersih hati?". Sabda beliau: "Yang dimaksud 
dengan bersih hati adalah suci, bertakwa, tidak ternoda oleh dosa, tidak 
keji, tidak curang dan tidak hasut". (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihagi 
dalam Syi'bul Iman) 


311 





21 Pa , 2 14 3, 
SEA £ 36 an AN TN aa NW 


ON min 3 HA AP ol 


5161. Dari Abdullah ibnu Amru, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ada empat perkara yang jika empat perkara itu ada pada kamu, 
maka tidaklah mengapa jika kamu tidak mendapatkan dunia. Keempat 
perkara itu adalah: menjaga amanat, jujur dalam tutur kata, berbudi pe- 
kerti mulia, jauh dari sifat rakus". (HR. Ahmad dan Al- Baihagi dalam 
Syi'bul Iman) 


5162. Dari Malik ra. katanya: "Aku mendengar, bahwasanya ada 
seseorang bertanya kepada Lugmanul Hakiim: "Apa yang menyebabkan 
engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini?". Jawab Lugman: "Jujur da- 
lam tutur kata, menyampaikan amanat dan meninggalkan segala yang 
tidak perlu". (HR. Malik dalam Al-Muwaththa”) 


Z Pa 0131 L 2 2 yg 9 ad 
DG: SE Angen Ha AE NN 


” 


312 


(ad - 

an Id CG page AA LAUT. aa 
VP ESL 3 ONANUTN SL 

- pu - - Ad 

INA IL NT NI LL 

EL: Ind BOX UE 0 2 ASK 
P4 La R3 | wr “1 LI Fara 223 TA TN 
AAN NG Ogan AGAN EA IE 
292 EA 2 2 aah Page RB Igo 
s2 SJ Sg 


KA . 2 ah NG $ IL 2. 
La Es MENGAN ASI 
Pa .3 me PIA 

(EH A PPA 29 


5163. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak, semua amal kebajikan akan berdatangan kepada Allah, maka da- 
tanglah shalat seraya berkata: "Wahai Tuhanku, aku adalah shalat". Fir- 
man Allah: “Sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan". Kemudian 
datang pula sedekah seraya berkata: "Wahai Tuhanku, aku adalah sede- 
kah". Firman Allah: "Sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan". 
Demikianlah setiap amalan seperti puasa dan sebagainya akan berda- 
tangan menghadap kepada Allah, sampai ketika tiba giliran Islam, maka 
ia datang seraya berkata: "Wahai Tuhanku, Engkau adalah As Salaam, 
sedangkan aku adalah Islam". Firman Allah: "Sesungguhnya, engkau be- 
rada dalam kebajikan, dengan pada hari ini Aku menuntut dan denganmu 


313 





pula pada hari ini Aku akan memberikan pahala". Firman Allah dalam 
kitab-Nya: "WAMAN YABTAGHI GHAIRAL ISLAAMIDIINAN 
FALAN YUOBALA MINHU WA HUWA FIL AAKHIRATI MI- 
NAL KHAASIRIIN "19)/ Barangsiapa mencari agama selain agama 
Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya, dan 
dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi". 


« 


A35: NE Gan CE —011 
CE MO EN SA 


2: Panpan 
kl DAH Aek De U anu KN ON Mal Aoa Up AAN Ta 
. “ - . 1. t uan 
CN SEN YG Ae 
AS Nala, 


5164. Dari Aisyah katanya: "Di rumah kami ada tabir yang ber- 
gambar-gambar burung, sehingga Rasulullah saw. bersabda: "Wahai 
Aisyah, gantilah tabir itu, sebab jika aku melihatnya, maka aku akan 
ingat pada dunia". (HR. Ahmad) 


SES ENG IE ori 

AS Ina ale SE HE Dae 
SE PPNS NI 
BEN A5 KA IK 


All ala, 


5165. Dari Abu Ayyub Al-Anshari ra. katanya: "Ada seseorang 
datang pada Nabi saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, nasehatilah 
aku dengan nasehat yang singkat". Sabda beliau: "Jika engkau berdiri 


19). Surat Al-Imran ayat 85. 


314 


dalam shalatmu, maka shalatlah kamu sebagaimana shalatnya seorang 

yang akan berpisah, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menye- 
babkan kamu menyesal kelak, janganlah memikirkan sesuatu apapun 
yang ada di tangan manusia". HR. Ahmad) 


nakas ea ed Ma “1 Pi 

KAI: SES BESARAN 

Aa 3 Kan Pet AAA eat Aa | L Pun 

ea ta AN APA 
PEN Ha Sg Hr 


0. Pa 
Pa “G 2 na PE 
MSI ss Te TE aa G3 Jb 8 tee (doll 


Pe 
9g. - 


5433 1 Gek IN NAS pan 
: aa 2 an GL A4 7 
NET ( FE NN KA 3 NE 


So SSL: SES AAS KI 


PA TENEN 2” “3 IL 


APN ola). (nb SI Hp 0: .N 


“ 


S166. Dari Mu'adz ibnu Jabal ra. bahwasanya ketika Rasulullah 
saw. mengutus ia ke Yaman, maka Rasulullah saw. mengantar keberang- 
katan Mu'adz untuk memberi wasiat, sedangkan Mu'adz pada waktu itu 
telah berada diatas kendaraannya dan Rasuiullah saw. berjalan dibawah 
kendaraan Mu'adz. Dalam wasiatnya itu beliau bersabda: "Wahai 
Mu'adz, mungkin setelah tahun ini kamu tidak akan menemui aku lagi 
dan mungkin engkau akan melewati masjidku dan kuburku". Mendengar 
ucapan Rasulullah itu, maka Mu'adz menangis sejadi-jadinya, dikarena- 
kan beratnya ketika akan berpisah dengan Rasulullah saw. Kemudian ia 
menoleh ke arah Madinah seraya berkata: "Sesungguhnya orang yang ter- 
dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang 
yang terdahulu". (HR. Ahmad) 


315 





Setan YG: IE ge Naa NAN NW 


29 gor y 
Di Sa Gin HID PA PR) Re Aj 


” 


SA Kape Pena da0 ICS SN 
., - ve “9 Tang Pa 


Aa aU ga Mira Ta SAGAN ta "Sp 
NA ah SE LA Telah 
NIAS 22 YA Kain FAK Ia 


» 


& 265 


5167. Dari Ibnu Mas'ud ra. katanya: "Ketika Rasulullah saw. mem- 
baca firman Allah: "FAMAN YURIDILLAAHU AN YAHDIYAHUU 
YASYRAH SHADRAHUU LIL ISLAAM", maka beliau bersabda: "Se- 

, sungguhnya cahaya, jika telah masuk kedalam hati, maka akan menye- 
babkan hati menjadi lapang". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, 
apakah hal itu ada yang dapat dikenali tanda-tandanya?". Sabda beliau: 

"Ya, tanda-tandanya adalah menjauhi kesenangan duniawi, condong pada 
kampung akhirat yang kekal dan bersiap-siap menghadapi kematian se- 
belum tiba saatnya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman). 


An MAS INA-ANN - OM 


- Abad BN: 170 Li 
JALAN ap KN Gn TN 
Ag Asal ps Ha 9 C3 ag 


5168-5169. Dari Abu Hurairah dan Abu Khallad ra., bahwasanya 


316 


Rasulullah saw. bersabda: "Jika kamu lihat seseorang diberi rasa zuhud 
terhadap dunia dan ia tidak banyak bicara, maka dekatilah ia, sebab ia 
telah diberi hikmah/kebijaksanaan". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul 
Iman) | 


317 





PAP Va FA ih Ol 
ara Dje 


BAB KEUTAMAAN KAUM FAKIR DAN 
KESEDERHANAAN HIDUP NABI SAW. 


P Reda 2. 

(TAAT ANA 

51 Jadi 
PASAL PERTAMA 


- 


r / , ? Tee 
aa an AE Je, TEE £- ON, 
PA 2 ah ANE M TI Ik 125 AA 


5170. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Adakalanya seseorang yang rambutnya amburadul/tidak teratur, yang 
jika mengetuk pintu rumah seseorang, maka ia akan ditolak kehadiran- 
nya, tetapi ia adalah seseorang yang jika minta pada Allah, pasti akan 
dikabulkan". (HR. Muslim) 

KOK AT ON ve ra ap 2 PAN | 
Masal As GI): Jt lo kata kata 17 Legian  — ON) 
“ 
On ngan angga AN 1 4 22 327) .r 
“ hT ud 
AN ya Ada Ka 


2253 LI pad ja: ai k99 uya 
BAN ON Kiba) 


5171. Dari Mush'ab ibnu Sa'ad katanya: "Ketika Sa'ad merasa, 


318 


bahwa dirinya lebih utama dari yang lain, maka Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Bukankah kalian diberi kemenangan dan diberi rizgi hanya di- 
karenakan do'a orang-orang lemah dari kalian?". (HR. Bukhari) 


GNI AL AC 0. 7 Pa) 

Ca AN NS IT (C1 3 - ONY 

an, He 5 PN SAN o31 

(WE KA aa (ea 
G An erik 2x Se YO LP VAN 

JA NS GAYA AAA 

NK c EN 3 Bar - Ar agan 

UP An (S3 ENG CK YO PAN 


“Lt pp 


3 eny , MN 33 


5172. Dari Usaamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ketika aku berdiri di pintu syurga, maka aku dapatkan kebanyak- 
an yang masuk syurga adalah orang-orang miskin, sedangkan orang- 
orang kaya masih tertahan diluar. Setelah para penghuni neraka dimasuk- 
kan kedalam neraka, maka aku berdiri di pintu neraka dan aku dapatkan 
bahwa kebanyakan yang masuk kedalam neraka adalah kaum wanita". 
(Muttafag ' Alaih) 


tar 


eka An 0d Sen say oWY 
CARA Gho TA LA PANGAN 
Leengin. HAN (aa Sh 253 Be) 


| 5173. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Ketika aku melihat syurga, aku lihat kebanyakan penghuninya adalah 
orang-orang miskin. Ketika aku melihat ke neraka, maka aku lihat ke- 


319 


banyakan penghuninya adalah kaum wanita". (Muttafag ' Alaih) 


PLN» 


USA 9 yua aARY - Ovi 
SANA at bh: AS An Ugal 
AA PUS KN Na AA 

5174. Dari Abdullah ibnu Amru katanya: "Di hari kiamat kelak, 


orang-orang fakir dari kaum Muhajirin akan dimasukkan kedalam syurga 
40 tahun lebih dahulu dari orang-orang kaya". (HR. Muslim) 


YG Sa ALA 2 2 
kab (hat 0 AS HT ONO 

LN ntgn PK SN BA KL AN “ 271 

$ : : 
£ Li. ta (1G GIA LL KAN 
“0 . » 2 | 
SPAN Aa ye Sa IN Jl $ lag 
rapet Na GNI GL 5 ra Hee Dan GARA 
SKS JG Taha Tab OLS EOS, 


- gp - 
Ka Ba Et N a P2 III TAI 
sea Oa Oh SN NG 
Aja “13 Iu AL 9 Oa NAN pe 

sd 19 aa "il 
Ha Un 2 JG OLG. ta — 
? Lee Ye | | 8 yurge 
Maba KAL ab gw) 


320 


5175. Dari Sahal bin Sa'ad berkata: Ketika ada seseorang lewat diha- 
dapan Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. bertanya kepada seseorang 
yang berada di majlis beliau: "Bagaimanakah pendapatmu tentang orang 
ini?". Jawabnya: "Orang ini termasuk orang terpandang di kalangan masya- 
rakatnya, jika ia meminang seorang gadis, pasti akan diterima dan jika ia 
minta tolong, pasti akan ditolong". Rasulullah saw. tidak mengomentari 
pendapat orang itu. Kemudian ketika ada seseorang lain yang lewat di- 
hadapan beliau, maka beliau bertanya pada orang tadi: "Bagaimanakah 
pendapatmu tentang orang ini?". Jawabnya: "Orang ini adalah seorang 
fakir yang jika ia meminang seorang gadis, pasti tidak akan dikabulkan, 
jika ia minta tolong, tidak akan ditolong dan jika ia berkata, tidak akan 
didengar orang". Sabda Rasulullah saw.: "Sungguh orang itu lebih ber- 
harga dari seluruh penduduk bumi, dari semua orang terpandang yang 
pernah menghuni bumi". (Muttafag ' Alaih) 


TP An) KP 


PN ane fr Ge NG Kang OA 


203 2 SA oa Ka ? 44 | 


PLAN SA 5 Aa. 


5176. Dari Aisyah katanya: "Belum pernah keluarga Muhammad 
kenyang dari roti yang bagus selama dua hari berturut-turut sampai Rasu- 
lullah saw. meninggal dunia". (Muttafag ' Alaih) 


pat CPI Iin SEN aa — OWV 
#9 1 


KET ENGL Yaar " 2N ? 
Cu AI DNS aa papan 
Pr 


AN NAN Lap Oi oa Ka Ga met MANA: IG 
yaa Dora Radit 09 Kake LNG 


321 





8 SDA es, 


5177. Dari Sa'id Al-Magbari dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika 
Abu Hurairah lewat ditempat suatu kaum yang ketika itu mereka sedang 
memanggang seekor kambing. Ketika Abu Hurairah diminta untuk makan 
bersama mereka, maka ia menolaknya seraya berkata: "Rasulullah saw. 
meninggal dunia, sedang beliau belum pernah kenyang dari roti yang 
baik". (HR. Bukhari) 


An Ala TAM SI GARENA WA 


IP € 
1S 53 Pa 
Era 4 F3 ae Eh eat aa w 2912 LEK 

Sa | as A03 9 G3 GP XL L 


on 
pe Xx 
N 

N 

' 

“ 
& 

AF 

N 

N 


pd P: OP 
2D) Te ee MELAK « 2 In 30 
PG IP KAT Kes an GS jin Kes 
2 NO w 

aan , D ya HN GOL 


5178. Dari Anas: Pada suatu hari, ia berjalan ke rumah Nabi saw. 
dengan membawa roti dari gandum dan buah, sebab ia mendengar Nabi 
saw. telah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi ketika 
beliau hutang sejumlah tepung buat keluarganya. Bahkan aku pernah 
mendengar beliau bersabda: "Sungguh, di rumah keluarga Muhammad ti- 
dak terdapat sedikitpun gandum ataupun makanan lainnya, walaupun de- 
ngan sembilan orang istri". (HR. Bukhari) 


Pi 


ge 0 2 ye! 


KAN ga LES IG YP -9 
GA Fa Ily Ye Taat Ga 3 IA Paras 


322 


ena, Pa Ca SEE na an 
Le ta 3 LS KSP 
Man Ie LE LGS eat 
pen nana RK LA ant h 
Knee Ta ga ai 
(5. see AU EKA EUR Aek An, 
oat: 103 dls ON 23 
J 
| 


Pelat 7” Aa 5 A8 
Mud. “ala 2 Ab IE HELSUR, 


eng NE ENI CN KS Ta nagin 


5179. Dari Umar katanya: "Ketika aku masuk ke rumah Ra- 
sulullah saw. aku dapatkan beliau sedang berbaring diatas sebuah tikar 
yang tidak memakai kasur. Pada waktu itu aku lihat badan beliau ter- 
dapat bekas pasir. Beliau berbaring hanya berbantalkan kulit yang di- 


isi daun kurma, maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, mohonlah ke- 


pada Allah, agar Allah memberikan kekayaan bagi umatmu sebagai- 
mana Allah telah memberikan kekayaan bagi bangsa Persia dan 
Romawi, walaupun mereka tidak menyembah Allah". Sabda beliau: 
"Wahai Umar, mengapa engkau berpikiran demikian?, ketahuilah 
bahwa mereka diberikan kesenangan di dunia, tetapi kami diberikan 
kesenangan di akhirat". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau 
bersabda: "Apakah engkau tidak senang jika mereka diberikan kese- 
nangan di dunia, sedangkan kami diberikan kesenangan diakhirat?". 
(Muttafag ' Alaih) 


, 29» Pa AOA va 2 

Ca oten Ca hk IG Parag IA OM. 
ge Sr c ” PUN LAU . 2 4 (Get 
AW SAN AMAL Wa rapuh Kedai ei 


7 Td 


1 SG 1 . 
el Sm P 0 mal I8 | It KAS 


323 





23- ,. Ga re ppt 11 PAI “? 
Aan Ea Ka Soha Kan £S JAR ala Ga 
, CAN oty 


5180. Dari Abu Hurairah, bahwasanya aku pernah melihat tujuh 
puluh orang sahabat ahlu Shuffah, tidak seorangpun dari mereka yang 
mempunyai kain selendang, mereka hanya merrpunyai sehelai kain 
sarung atau kain selimut. Jika kain itu digantungkan di leher mereka, 
diantara ada yang mencapai pertengahan kedua betisnya dan diantara- 
nya pula ada yang mencapai sampai di kedua mata kakinya. Kain ter- 
sebut dihimpun dengan kedua tangannya agar tak terlihat auratnya". 
(HR. Bukhari) 


Sai Le S1 IE JKN 
TEA Bli LD AN KAA 


Lal 
Pa Net (2 


SE pku apl Bg» Pn TA, « Aa Vit 
2 an) Le TERPUA 2 Tua MY 1 Ang 
spt Non dl PNG Kogan pa v 
29 foto u “33, AK ph 
Kesa KB Agya 5 YO) 
5181. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika salah seorang dari kamu melihat seseorang yang lebih banyak men- 
dapatkan harta dan ketampanan, maka lihatlah pada seseorang yang lebih 
rendah daripadanya". (Muttafag 'Alaih) Dalam riwayat Muslim disebut- 
kan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Lihatlah seorang yang lebih rendah dari 
kamu dan janganlah melihat seorang yang lebih tinggi dari kamu, sebab 


yang sedemikian itu agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang 
dilimpahkan atas kamu". 


Yng 


324 


PASAL KEDUA 


dn 
N 

Er 
Sd 
TG 
“ 
& 
NN 
IN 
HO 
La - 

A 
“Rp 
& 
ts 
Ei- 


GA Ol» eianae 


5182. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.:" Kaum fakir miskin dimasukkan kedalam syurga lima ratus tahun “ 
lebih dulu dari orang-orang kaya". (HR. Tirmidzi) 


.. 
0 art A3 Da GA .(” Ta Oa Pp, » 
an ST Sa a19 La uan 


“ttp? 22 132 4 29. a 2 Pn Ld 
AN RE TERU K ON AN BKI Ro 
/ 


7 Pu 


Dn. ut? (eU) CI er Kek OA Ta 
» . “ Fa | | PX - 

ON AN se AL 0 Yaa . 
“ at. AT gn Dt 
ON aa AN SUN ey "7 2 oa Al 


5183. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. pernah berdo'a: "Ya Allah, 
hidupkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku didalam go- 
longan orang-orang miskin". Tanya Aisyah: "Wahai Rasulullah, mengapa 


325 





engkau berdo'a demikian?". Sabda beliau: "Sesungguhnya orang-orang 
miskin dimasukkan kedalam syurga empat puluh tahun lebih dulu dari 
orang-orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak kedatangan 
orang miskin, walaupun kamu memberinya dengan separuh buah kurma. 
Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka agar 
Allah mendekatimu di hari kiamat". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud da- 
lam Syi'bul Iman) 


La 9? LA. 


C3 Jina G0)9 — Omg 


yr P4 
MUA 
toy) 


Leak 


5184. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id, sabda Nabi 
. Sampai: "Dan kumpulkan aku didalam golongan orang-orang miskin". 


sale 25 Na gen aan 


Pari 3 Pn 
Na pp Fei Cahr 37 
ratu Dana NO 2 CAG, into 
Laga Ta 
“5185. Dari Abu Darda?, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Mintalah 


redha-Ku didalam kaum lemah diantara kalian, sebab dikarenakan me- 
reka, kalian diberi rizgi dan diberi kemenangan". (HR. Abu Dawud) 


Gerak jbaye IE AMA 


Day Ge HE Sau 2G Hi: PA 
5 Mang 


. 5186, Dari Umanyan bin: Khalid bin Abdillah bin Usaia, babwase. 


326 


nya Nabi saw. senantiasa minta do'a dari orang-orang lemah dari kaum 
Muhajirin. (HR. Al Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


Jt .. Al rs... Th CA 0 7 
SI BE, Laba SB AS 
PUN Obb Kan A6 Gas 1 Tag hae An 


5187. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw.. bersabda: 
"Janganlah kalian iri dengan seseorang yang suka berbuat dosa yang 
senantiasa diberi nikmat, sebab engkau tidak tahu apa yang akan ia 
dapatkan setelah ia meninggal dunia. Sesungguhnya di sisi Allah, ia di- 
sediakan siksaan yang tidak menyebabkan ia mati, yaitu api neraka". 
(Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


206: JG AANG OM 


GI e Sbpt Parah 
NN Ki op gan NN Toga 

“. 0 Cu 
SEAL PN 


LEK 


2 tx 


5198. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Dunia merupakan penjara bagi seorang mu'min dan merupakan tempat 
yang menyengsarakan baginya, karena itu jika ia wafat, maka ia telah 
meninggalkan penjaranya- dan tempat yang menyengsarakannya". (HR. 
Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) , 


Para La 


Late AI ya Soga 256 E-AN 


327 





Ae GAM AG, NG Hak Sea, 


” ea” 
BIN, ANoly Ap Vera AS ANg GESIA 


5189. Dari Oatadah ibnu Nu'man, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Jika Allah menyintai seseorang, maka ia akan dijauhkan dari 
dunia sebagaimana seorang menjauhkan seorang yang sedang sakit dari 
air". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


#. Pe 


ME ada #00 


« 
Pe Le 


137 yang Ar pan 
Ag. pena Pa L) TAG AN 
oh aan N 1 Tara KO 
ee pad 


5190. Dari Mahmud bin Labiid, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Dua perkara yang dibenci oleh putra Adam, yaitu kematian, padahal ' 
kematian merupakan suatu yang lebih baik bagi seorang mu'min daripada 
fitnah. Dan kemiskinan, padahal kemiskinan lebih ringan perhitungan- 
nya". (HR. Ahmad) 


r c ”» y ?.. . 

Ag NN TC Jak NE - ON 
KENANGAN Ka GL APU Aa Mba ut 
Jus, Lae Aa 108k 0G aa La 
9. - / LK AAN AI “7 
(GS Op 8 BEI IA GAN 
pn LN WNI NN Ea AU AL 
JP oa Ira PN G2 IH 


328 | , 


Lap mr bas ia Ig GAN oly Oh 


5191. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: Ada seorang datang 
pada Nabi saw. seraya berkata: "Sesungguhnya aku cinta padamu". Sabda 
beliau: "Benarkah yang kamu ucapkan?". Jawab orang itu: "Demi Allah, 
aku cinta padamu", tiga kali. Sabda beliau: YJika benar apa yang kamu 
katakan, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi kemiskinan, sebab se- 
orang yang cinta padaku akan secepatnya ia menemui kemiskinan, bah- 
kan lebih cepat dari air yang turun dari atas". (HR. Tirmidzi) 

Dan menurutnya hadits ini hasan gharib. 


ta YA asi Ae, 
3 


#3 93 #eao Gp page han 
Mean at AA BEGAL 
AN, 


2 DC ang AA Ga 11 g- 
(2303 Hut in OP EN 


KEKE NE TES 
2 Nan apAge oga Jas) 
ADA Kena Na 
MELSAAL KAP 


-. 


&& 
s 


5192. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku di- 
takut-takuti dijalan Allah dan tidak seorangpun yang ditakut-takuti lebih 
dari aku, demikian pula aku disakiti di jalan Alah dan tidak seorangpun 
yang disakiti seperti aku. Pada suatu kali, aku pernah mengalami tiga pu- 
luh malam, sedangkan aku dan Bilal tidak mempunyai sesuap makanan- 


329 


pun, kecuali sepotong roti yang dapat menutupi ketiak Bilal". (HR. 
Tirmidzi) Na, 


&k 
Gani ICE EMAK SE - op 
METAN Aa DN 3 AAA Pe TAK 
z ga LA “ £ d A za | an SA & 
Cr # 
va : An . (J 

5193. Dari Abu Thalhah, bahwasanya pada suatu kali ketika kami 
mengeluh pada Rasulullah saw. tentang rasa lapar yang kami hadapi, se- 
hingga setiap orang dari kami memperlihatkan satu batu yang diikatkan 
diperutnya masing-masing, sedangkan beliau memperlihatkan dua buah 


batu yang ada di perut beliau". (HR. Tirmidzi dan katanya hadits ini 
gharib). 


ea PLAY Kerep 3 


Ae KOP RI 3 oo 
GOA oly MEI TAPA nyang 


5194. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika kaum muslimin ditimpa 
masa paceklik, maka Rasulullah saw. memberi makan setiap orang de- 
ngan satu buah kurma". (HR. Tirmidzi) 


vw. 


na aer Oo 
» Pejoa para Ta 90 CBN TP BPA Os) pa 


20). Maksud dari hadits tersebut, adalah ketika Nabi saw. berhijrah bersama Bilal, 
“maka keduanya tidak membawa makanan, kecuali hanya secuil roti yang ditaruh 
dibawah ketiak Bilal. : 


330 


TN 19 24 


AI RE la ana 3 PARE EMAT 
-.) “4 t. 2 “ 2. 
An AIR AAN 1033 ya "Xx ag KT 


asa Tan 


la TAI AL 2554 (ALASAN 
SA NO CP 
Hay WNI (SEA ea Ka 


5195. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bah- 
wasanya Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua perkara, yang apabila 
dua perkara itu ada pada sescorang, maka Allah mencatatnya se- 
bagai orang yang bersyukur, yaitu seorang yang melihat kawannya 
yang lebih tinggi rasa keagamaannya dari padanya, kemudian ia 
meniru orang tersebut, seorang yang melihat dunianya, bahwa ia le- 
bih tinggi dari orang lain, kemudian ia bersyukur kepada Allah atas 
nikmatnya, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang 
bersyukur dan penyabar, seorang yang melihat rasa keagamaannya 
lebih tinggi dari orang lain, kemudian ia melihat seorang yang lebih 
kaya daripadanya dan ia merasa kecewa atas keadaannya itu, maka 
Allah tidak akan mencatatnya sebagai seorang yang bersyukur dan 
penyabar". (HR. Tirmidzi) 


SEN ZAN 


PASAL KETIGA 
ar 2 Ya 9? Fr 
IS Cape aa Xu? 2 - WN 


Gali B3 


Alah KT RN TA " TTM LN 


331 


J6 DA aga “AG N yee t aa 
ea sU6s Ge NA ab Kan 
aa - 


LA Ed NA 


aa RAT 


PAN ARE Ag 
nc BA 7 c 1 
BESI. GEN G AGen KEC: 3) 


03,9 


Kdui , byk 3 an BIS aa £ IS 
CE 3g PLANT HN CN 
Toar Lau bak 3G. NK Ap 4 "LA 

CEK TANT 


NA: 


m3: 1. G3 AAA ndmag. 


Maman EM 


5196. Dari Abu Abdur Rahman Al-Hubuli, berkata: Aku mendengar Ab- 
“ dullah ibnu Amru ditanya oleh seseorang: "Bukankah kami termasuk salah 
seorang kaum Muhajirin yang fakir?". Jawab Abdullah: "Apakah engkau 
masih mempunyai istri yang engkau cintai?". Jawab orang itu" "Ya". Tanya 
Abdullah: "Apakah kamu masih mempunyai tempat tinggal yang masih 
kamu tempati?". Jawab orang itu: "Ya". Jawab Abdullah: "Kalau begitu, 
engkau termasuk orang kaya". Kata orang itu: "Akupun mempunyai se- 
orang pembantu”. Kata Abdullah: "Kalau begitu cngkau termasuk se- 


N #1 


332 


orang raja". Kata Abdur Rahman pula: "Ketika ada tiga orang datang 
pada Abdullah bin Amru dan ketika itu aku sedang berada di sisinya, 
kata mereka: "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya kami tidak mem- 
punyai harta, kendaraan maupun barang-barang lainnya". Jawab Abdul» 
lah: "Apakah kalian ingin aku berikan bantuan ataukah kalian ingin aku 
laporkan keadaan kalian pada penguasa agar kalian diberi santunan 
ataukah kalian ingin bersabar?, sebab aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Kaum fakir Muhajirin akan dimasukkan syurga lebih 
dahulu empat puluh tahun sebelum orang-orang kaya". Jawab mereka: 
"Kalau demikian, kami akan bersabar saja". (HR. Muslim) 


KA Ibra AAL ON 


SSI TAK 2 mn Al seal 9 


1G 2 121 2 AI Ka - Pat NN | 
#3 4 Papa 


Penen Oa PN 1g Berasa 
25 aa They SG GAS 
dna. Dgn Knaoenas ATA 


Bee RM aa IS AM 


Go Ti yuni DN baba Era aA 


5197. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Ketika aku sedang duduk 
di masjid, sedangkan sekelompok kaum fakir Muhajirin duduk ber- 
kelomy ok, maka Nabi saw. masuk ke masjid dan duduk bersama mereka, 
sehingga aku berdiri dan mendatangi mereka. Sabda beliau: "Sesung- 
guhnya kaum fakir Muhajirin akan dimasukkan kedalam syurga empat 
puluh tahun lebih dulu dari orang-orang kaya". Kata Abdullah ibnu 
Argru: "Sungguh aku lihat wajah mereka yang. pucat menjadi berseri-seri, 
sehingga aku ingim menjadi salah seorang dari mereka". (HR. Darimi) 


333 





YA wa PEYA Ie -O 
2 Aan Bana 
Ii at3nnt 33 RAN 399 GA 
ME AILAI IIA aa 25 3 
| Ag RAI tist3 
SAI II INA Ag 
| 2 


r 
Ane , aa KAa Tah 


, 
MN ov MALE 2 LIP 


5198. Dari Abu Dzar katanya: "Aku telah diwasiati oleh kekasihku 
-Nabi saw.- dengan tujuh perkara. Beliau menyuruh aku menyintai dan 
mendekati orang-orang miskin, beliau menyuruh aku melihat orang yang 
lebih memprihatinkan keadaannya dari keadaanku, beliau menyuruh aku 
untuk menghubungi tali kekerabatan walaupun telah terlepas, beliau 
menyuruh aku untuk tidak minta apapun kepada seseorang, beliau me- 


— nyuruh aku untuk mengatakan sesuatu yang benar walaupun pahit rasa- 


nya, beliau menyuruh aku untuk tidak takut pada celaan orang didalam 
menegakkan agama Allah, dan beliau menyuruh aku untuk memper- 
banyak ucapan "laa haula walaa guwwata illaa billaah", sesungguhnya 
ucapan itu dari salah satu gudang dibawah 'Arsy". (HR. Ahmad) 


PLP UNYA sa6: 2, KS E— AM 
La na KAU 2) 


- . ny 
A3 La 


334 


Sat MANA Selo ear Kena ae 
ANoly. AG aa 


5199. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. menyintai dunia da- 
lam tiga perkara: Makanan, wanita dan wangi-wangian, beliau hanya 


mendapatkan dua, yaitu wanita dan wangi-wangian, tetapi beliau tidak 
mendapatkan makanan". (HR. Ahmad) 


“ ta 


2119 9 


MAKA “egg KANAN H0 
Hanana - 506: ni N 
7,” 24 Pp ARA 1 AA « -w A2 
Ke OP Lag ” 1 (elus) ... GA Ya aa Tung 


saga NOW BAN 
ta 


$200. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku di- 


beri cinta pada wangi-wangian dan wanita dan yang paling aku senangi 
adalah shalat". (HR. Ahmad dan Nasa'i) 


5201. Dari Mu'adz ibnu Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. ketika 
mengutusnya ke Yaman, maka beliau bersabda: "Jauhilah hidup glamour, 


sebab hamba-hamba Allah yang benar-benar berbakti bukanlah orang- 
orang yang Suka hidup glamour". (HR. Ahmad) 


335 





) Rp 303) er 
AI 291056 IG ng £ E—orX 
GOS Ga Ju AI Gp GA ka Asah 


N 


BUDI ab Bel oday KA ja AA 


5202. Dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barang-. 
Siapa yang merasa puas kepada Allah dengan rizginya yang sedikit, maka 
Allah akan puas kepadanya dengan amalan yang sedikit". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Meta SE IE EA PON 
KAN Ai Ker ugti ASI Sagaja 


TK), 


DL as HAN! by. BP Ar 9 » 1”: s9 yaa 


5203. Dari Ibnu Abbas katanya: Rasulullah saw. bersabda: TAGAR 
siapa yang lapar dan butuh pertolongan, sedangkan ia tidak membicara- 
kannya dengan orang lain, niscaya Allah akan memberinya rizgi yang 
halal selama setahun". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman). 


. Kd gn 2 
At Sengaja J6 teh 3 2 esai Uap Ef ska 
ara ey 2 P, ren Phi s 
GAN Ga 3 2ata LA: ne 


| . .2sU Ya ol) , gas 


5204. Dari Imran ibnu Hushain, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 


“ 


“nm, 


"AA 


sabda: "Sesungguhnya Allah cinta pada hambaNya seorang mu'min yang 
fakir, menjaga diri dari minta-minta dan mempunyai banyak Swa. 
(HR. Ibnu Majah) 


LO Ko KT 9. “4G, 
Gan) IR (alga ap Jean JP9 PAN ae 
4 G a79 ta) "P2. ni 

””.. Laka 4 CE PPP, “1 Pa 


Be ON). Aa mio TE US N 


5205. Dari Zaid ibnu Aslam katanya: "Pada suatu hari, Umar minta 
diambilkan air minum, ketika diberikan minum yang telah dicampur de- 
ngan madu, maka ia berkata: "Sungguh, minuman ini amat menyenang- 
kan, akan tetapi aku mendengar, bahwa Allah telah menyebut tentang 
suatu kaum yang telah memuaskan hawa nafsunya sebagaimana yang 
difirmankan pada ayat tersebut: "ADZHABTUM THAYYIBAATIKUM 
FI HAYAATIKUMUD-DUNYAA WASTAMTA'TUM BIHAA?21)/ 
Kamu telah menghabiskan rizgimu yang baik dalam kehidupan duniawi- 
mu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya", dan aku takut 
bila pahala kami didahulukan, sehingga kami tidak mendapatkan pahala 
di akhirat". Kemudian Umar meninggalkan minuman itu". (HR. Raziin) 


Ta) 


Ae baba Kang 


03 paca 


. LA ola, JD 


21). Surat Al-Ahgaaf ayat 20. 


337 


5206. Dari Ibnu Umar katanya: "Belum pernah kami merasa ke- ' 
nyang dengan kurma sampai setelah kami menaklukkan Khaibar". (HR. 
Bukhari) | 


338 


2 2. EA Pa. 
la | 
er SANI G 
BAB BERCITA-CITA DAN BERPENGHARAPAN 


2.5... 
« 


ANGN AAN 


PASAL PERTAMA 


po... ur, Pa NUN, 

ba SE Aa ap KN SN TA 

LN KA do LA A1 Al Rt 

aa P KAK 5 NN, “1 PP ag - 

SE GAN Yeh 0103 AN LE LA 
/ 


“ 


na LN Serah TN LL NA 
Sio Lp Sin 2 LA DG  Kaaip Ken plan 


5207. Dari Abdullah katanya: "Pada suatu kali, Nabi saw. membuat 
garis persegi empat, kemudian beliau membuat sebuah garis didalamnya 
sehingga keluar dari kotak tersebut, kemudian beliau membuat garis yang 
lebih kecil, kemudian beliau bersabda: "Ini adalah manusia, ini adalah 
ajalnya yang mengelilinginya dan yang keluar ini adalah cita-citanya, 
sedangkan garis yang kecil ini adalah berbagai rintangan. Jika ia luput 








dari yang satu, maka ia akan terkena yang lain dan jika ia luput dari yang 
itu, maka ia akan terkena yang ini". (HR. Bukhari) 


ba Sapa 


5208. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. pernah membuat beberapa 
garis seraya berkata: "Ini adalah cita-cita manusia dan ini adalah ajalnya, 
ketika manusia sedang dalam keadaan yang bercita-cita, tiba-tiba ajalnya 
yang berada di garis. terdekat menghampirinya". (HR. Bukhari) 


TA, 2G 


PA 
CGI 2 AN 


7 


ran YA oi 


CH 


: IG — NA 
ut 3LAp “ Cas ASN 


5209. Dari Anas, ia berkata: Nabi saw.' bersabda: "Manusia akan 
cepat tua dan akan cepat beruban, kecuali hanya dua: besarnya cita- 
citanya dan keinginan berumur panjang". (Muttafag ' Alaih) 


1 NG REG BEAN SAN 
3 S3 BEAN GI 
engan Sk 


5210. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Hati 


seorang yang telah lanjut usia akan senantiasa tetap muda didalam dua 
perkara: cinta pada dunia dan berpengharapan besar". (Muttafag 'Alaih) 


PT LA Iko) pg oae , 

SIA REG 2506: 8 AE — 11) 

Pee u NA KA 2 AI 

dna (ia Ah, Geraja Pl SA 
Sole 


5211. Dari Abu Hurairah katanya: "Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Allah akan memberi pengampunan bagi seseorang yang di- 
panjangkan usianya hingga 60 tahun". (HR. Bukhari) 


Oa. 


r 
PEN G Un « 1 ot x 
TG BIJe pubals FE 20 : J6 
KASI Lah 4 PK NU Pu ak AG Lah 


5212. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "An- 
daikata putra Adam mempunyai uang sebanyak dua lembah, maka ia 
mengharap mempunyai uang sebanyak tiga lembah, demikianlah seterus- 
nya dan tidak akan ada yang dapat memenuhi harapan putra Adam, ke- 
cuali hanya tanah dan Allah akan menerima taubat seorang yang ber- 
taubat", (Muttafag 'Alaih) 


9” - 
UTK aya Na . Ko 3 2 
PO SIKU 33 3G Sayan 


341 





“GAM ola): AN ND YO We BAL Yaa 


5213. Dari Ibnu Umar katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw. 
memegang tubuhku seraya bersabda: "Jadikan dirimu di dunia sebagai 
seorang asing atau seorang musafir yang tinggal sementara dan 


anggaplah dirimu sebagai salah seorang penghuni kubur". (HR. Bu- 
khari) 


Aa Ja 


PASAL KEDUA 


BAN NA SNE IA TIARA ori 
Ta Ia G3 KE NN Ae A As 
? I 1G Tj 


91 Go IL 
Ge Tee 1g. TAS TA 
EL UM ND Ig SALA LA NO Tn 


5214. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Ketika Rasulullah saw. 
melihat aku dan ibuku sedang menambal rumah, maka beliau bertanya: 
"Apa yang sedang engkau kerjakan wahai Abdullah?". Jawabku: "Aku 
sedang menambal rumahku". Sabda beliau: "Kematian akan lebih cepat 


datangnya dari selesainya rumah ini". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 
Dan kata Tirmidzi hadits ini gharib. 


NE TES Ego 


( r 
ay Tg 35 rt TAKE TP 02. 19 
Nathan Gel AL RL | 


uan ny 


342 


EN yan Ca: Ia La up ACTA 
UU ug SIP 9 Fi Leg dy 


5215. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bertayamum 
setelah beliau kencing, ketika aku katakan: "Wahai Rasulullah, sesung- 
guhnya ada sebuah mata air yang dekat denganmu", maka sabda beliau: 
"Siapa tahu, apakah aku dapat sampai kesana ataukah tidak". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syarhus Sunnah dan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafz”) 


99 na ca Pan art 
PA Kat JG KEL AN D ga1 2E- OA 
J3 
o 


At yeee pon “9 TN 


2 «. G1 3 Te 
5) dam Kos 2 229" Abe Io 9 


" II GL 


SMAN Ola). apel F3 


5216. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Ini 
adalah manusia dan ini adalah ajalnya sambil mengisyaratkannya dengan 


tangannya, kemudian beliau bersabda: "Dan disanalah cita-citanya". (HR. 
Tirmidzi) 


HBD ra on 

P3 ANA IK KA ye 
BA NG LELE IG Ka 
R9 JET PAN Ke BA A0: JG. Ale 


AP, Gg aa ',. er. 
oy pan Koe PAN 3 AS 


343 





PEG 


5217. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya pada suatu hari Nabi 
saw. menanamkan sebuah pokok kayu didepannya, sebuah lagi ditancap- 
kan di sebelahnya dan sebuah lagi ditancapkan agak jauh, kemudian 
beliau bersabda: "Tahukah kalian, apa ini?". Jawab para sahabat: "Hanya 
Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Sabda beliau: "Ini adalah ma- 
nusia dan ini adalah ajalnya, sedangkan yang ini adalah cita-citanya. 
Manusia senantiasa ingin mewujudkan cita-citanya, tetapi ia menemui 
ajalnya lebih dahulu sebelum cita-citanya tercapai". (HR. Si 2abagi da- 
lam Sl: Sunnah) 


Panda agpah 6 533 BI -0 
Cielo Ra Aa Ema KA 


“2 ear) 
—s TA sdh 99 
5218. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Umur 


umatku sebatas enam puluh sampai tujuh puluh tahun". (HR. Tirmidzi) 
Dan menurutnya hadits ini gharib, 


SC: Ae an Ie 36: IG KS — NM 
DA ab De MANGGA 
Abu Bs ow 


5219. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Umur umatku diantara enam puluh sampai tujuh puluh 
- tahun, sedikit sekali dari mereka yang lebih dari itu". (HR. Tir- 
'midzi) 


MEI jaadi 


PASAL KETIGA 


5220. Dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bah- 
wasanya Nabi saw. bersabda: "Pertama kali baiknya umat ini, adalah di- 
sebabkan karena keyakinan dan kezuhudan dan pertama kali rusaknya 
umat ini, adalah dikarenakan sifat pelit dan besarnya cita-cita". (HR. Al- 
Baihagi dalam Syi”bul Iman) 


GEN KaN IR SAE — ON) 
Itu Oh “9? La ta 27 ? 3 5 Kata Dad # Kat 
PANEN TAN en Thea Ida ud 


La An Ka aa Ui 
. pesad Cepa G os ja 


5221. Dari Sufyan Ats-Tsaurai katanya: "Bukannya yang dimaksud 
zuhud terhadap dunja adalah hanya dengan memakai pakaian tebal dan 
kasar serta makan-makanan kasar tanpa lauk pauk, yang dimaksud de- 
ngan zuhud terhadap dunia, adalah kecilnya angan-angan seseorang". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


345 





TA 1.1. Kr 7 ap 2 37 3. 
Jero IU Lane Naga Lu Jn£- NY 
JAN SALAK: IE x WAN K0 DEA 


5222. Dari Zaid ibnul Hushain katanya: "Aku pernah mendengar 
Malik, ketika ditanya tentang pengertian zuhud terhaddap dunia, jawab 
Malik: "Zuhud terhadap dunia, adalah mencari rizgi dengan cara yang 
halal dan memperpendek cita-cita". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


& .— 


BAB SEBAIK-BAIK HARTA DAN UMUR UNTUK 
BERBAKTI KEPADA ALLAH 


entar KAI 


KYT T 


PASAL PERTAMA 


sa 2? Pd 
5: A50 and: JB ha Lan OvY 
GG 29 OP) '/ LA 
. “ / Ag 
Ca og ph AA - Xai La 
. 5223. Dari Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesung- 


guhnya Allah cinta pada seorang yang bertakwa, suci dirinya dan ter- 
sembunyi". (HR. Muslim) 


PASAL KEDUA 
5 A91 aa 
peraga Ii GK. 3 1£- ora 
2 yg 12 K1 9. ai T 
NG ah Gas ga SE Ea : yaa) 
sea Kan 5 1 | 


Boy KA ISL Ip: SEA AGE 





EH CAN 


5224. Dari Abu Bakrah, bahwasanya ada seorang datang pada Nabi 
saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang ter- 
'baik?". Sabda beliau: "Manusia terbaik adalah seorang yang diberi usia 
panjang dan baik amal perbuatannya". Tanya orang itu: "Siapakah ma- 
nusia yang paling buruk?". Sabda beliau: "Manusia terburuk adalah se- 
orang yang panjang usianya dan buruk amal perbuatannya". (HR. Ahmad, 
Tirmidzi dan Darimii) | | 


Pa 3 ea 


el Tas On New ee Oo 
2 san PNS Gs 
2212 1 34 MPA ep at £ n as 
c - ".$ OL .0 1 
IG 26 Ce: REKAN Ade lgluas Lag 
Bea Iyo) l 
Ie anna 2 2 AAU 


- 


pa 

s AAA rak La an £ : 
KAhE Am AE 9 AO Kn US 1 pl: "AGPA| 
"ap raat pp CC - za 
KAN WAN dala KE AA Co: SA 
Oa Sana AN 

Mm oh Ao PNG 


5225. Dari 'Ubaid bin Khalid, bahwasanya Nabi saw. mempersau- 
darakan antar, dua orang, kemudian salah seorang dari keduanya ter- 
bunuh. Setelah satu minggu dari kematian saudaranya, maka saudaranya 
yang kedua meninggal pula. Setelah mereka menshalati jenazah orang 
yang kedua, maka beliau saw. bertanya: "Bagaimanakah pendapat kalian 


tZrhadap orang ini?". Jawab para sahabat: "Kami mohon pada Allah, agar 
Allah mengampuninya, merahmatinya dan menyusulkan ia dengan sau- 
daranya yang telah gugur". Sabda Nabi saw.: "Bagaimana mungkin akan 
dipertemukan antara keduanya, bila shalatnya, amal perbuatannya dan 
puasanya tidak sama antara keduanya?". (HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


Ie LA LN 2 nea an 
Bun 152149 aa 5 
2 norak dpn adi 
BEAN HD kn REA 
Sate eka 
IE NG KIA SN ET3 Sarat 
Benneba Sana 
ba 4 Ka NAGA 5 ga 
TA ANTA TAN 


Pa 


Pee Na batang 45 


er 
(23 229G 259 gp jet ust "2G 


tea Io BN Aga 
Kas Haa Jaana 
LAI NAN, - Ka 


“51 
N 
AA 


N 


349 


1 


pa ep (5 ab IL 3 433 


o' Tenar Ae Pe Ka ra 3 pn 
oy: 39 AN ANC : 


: Sis Ana 


5226. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, bahwasanya ia pernah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga perkara yang aku bersumpah 
karenanya dan aku beritahukan pada kalian satu ucapan yang perlu kalian 
perhatikan betul-betul. Adapun yang aku bersumpah karenanya, adalah 
tidak akan berkurang harta seseorang dikarenakan sedekah tidak seorang- 
pun yang dianiaya oleh seseorang kemudian ia bersabar, melainkan Allah 
akan menambah kemuliaan baginya dan tidak seorangpun yang di 
'bukakan baginya untuk minta-minta, melainkan Allah akan membukakan 
pintu kefakiran baginya. Adapun satu ucapan yang aku beritahukan pada- 
mu dan yang perlu kalian betul-betul, adalah: Sesungguhnya dunia bagi 
empat 'orang. Seorang yang dianugerahi harta dan ilmu oleh Allah, ke- 
mudian ja takut pada Tuhannya dengan apa yang diterimanya itu, ia me- 
nyambung tali kekerabatan dan ia memenuhi kewajibannya kepada Allah 
' tentang kurnia Allah yang diterimanya, maka orang ini adalah orang yang 
paling tinggi kedudukannya. Seorang yang diberi Allah ilmu, tetapi ia 
tidak diberi harta, kemudian ia benar niatnya dan ia berkata: "Sungguh, 
andaikata aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan seperti apa 
yang dilakukan oleh si Fullan", maka pahala kedua orang ini adalah 
sama. Seorang yang diberi harta oleh Allah, akan tetapi ia tidak diberi 
ilmu pengetahuan, kemudian ia mempergunakan hartanya sewenang- 
wenang tanpa didasari pengetahuan, tidak bertakwa pada Tuhannya, tidak 
menyambung ta! kekerabatan dan tidak memenuhi kewajibannya dengan 
baik, maka orang ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya. Se- 
orang yang tidak diberi oleh Allah harta maupun ilmu, kemudian ia ber- 
kata: "Sungguh, andaikata aku diberi harta, pasti aku akan gunakan se- 
perti yang dilakukan oleh si Fulan", dan iapun bersungguh-sungguh da- 
lam niatnya, maka keduanya akan mendapat dosa yang sama". (HR. 
Tirmidzi dan menurutnya hadits ini shahih). 


350 


Nge c 9. | 

ama J6 2 Sa NE ot — ONV 
IN LL 1 Go Ts Kd KAA 2? Kan .G 
Ja S5: Laga YR 


Aa DINI 
Ka # z d 
ay ang sateni 2. TN Laju 


5227. Dari Anas, bahwasanyar Nabi saw. telah bersabda: "Sesung- 
guhnya, jika seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan di 
budidayakan oleh-Nya": Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, apa 
yang dimaksud dengan dibudidayakan?". Sabda beliau: "Ia diberi pe- 
tunjuk untuk gemar beramal shaleh sebelum ia wafat". (HR. Tirmidzi) 


Aan Ie: Serupa: NE ai 
KS KE AN ah 


PAR Panah eG "7 »”.. 


ANE ga Ka Bela S5 | 
PP LN ory 

5228. Dari Syaddad bin Aus katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Termasuk seorang pandai, adalah seorang yang memperhitungkan 
dirinya dan beramal shaleh untuk bekal setelah ia meninggal dunia. Ter- 


masuk seorang yang bodoh, seorang yang selalu mengikuti hawa nafsu- 
nya dan berharap baik pada Allah". (HR. Tirmidzi) 


3 cg PX Pad 
JI, 


PASAL KETIGA 


c CG Or Pe Aa 
1 NG Re SN MPN Say ANA 


351 





h Nata / arena rd a 
3 MESRA er 


P3 


an 2 “ 4 SAN Tea 3 
NA MI ES PT AN, 


A3 SAN AE: S6. Ye: JB. ae 

AN, Ma 

EN AS UI SEA AA “Ya 
AAN Ae, 


5229. Dari salah seorang sahabat Nabi saw. katanya: "Ketika kami 
sedang berada di suatu majlis, tiba-tiba Rasulullah: saw. datang pada 
kami, sedang dari kepala beliau masih bercucuran air. Tanya kami: "Wa- 
hai Rasulullah, kami lihat engkau amat ceria". Sabda beliau: "Ya". 
Kemudian ketika orang-orang membicarakan tentang kekayaan, maka 
beliau bersabda: "Tidaklah mengapa kekayaan bagi seorang yang ber- 
takwa kepada Allah, kesehatan bagi seorang yang bertakwa lebih baik 
daripada kekayaan dan lapang dada termasuk salah satu nikmat (HR. 
Ahmad) 


tb 


NET Kat w ,- 

Co JWOE 1 JB GI ola 2 — NY 

A.jez Ha AG GAN NA IPIN 
, Sure kep PP es fo) dpan 


352 


Him Cari You AN 


5230. Dari Sufyan Ats-Tsauri katanya: "Dahulu harta termasuk 
sesuatu yang tidak disenangi. Adapun sekarang harta merupakan perisai 
bagi seorang mu'min". Selanjutnya ia berkata: "Andaikata tidak dikarena- 
kan harta ini, maka para penguasa akan menghinakan kami. Karena itu 
siapa yang mempunyai harta, maka berlakulah baik dengannya. Se- 
sungguhnya, pada masa ini jika seseorang perlu uang, maka orang akan 
menjual agamanya dan sesuatu yang halal itu tidak perlu disia-siakan". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus Sunnah) 


ke Lo IE: JB, PE EM 


” 


» 4 , £ Jd 2 w 
Siaga IS GP 1329 Gatah 


dy MAA S3 25 A3 GG C3 
NON Lang LA 


2 9 2 pg 
ON BAN Ap ah ga NAGA | 


5231. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Di ' 
hari kiamat kelak, maka akan diserukan: "Dimanakah orang-orang yang 
telah diberi usia enam puluh tahun?". Itulah batas usia yang diisyaratkan 
oleh Allah dalam firman-Nya: "AWALAM NU'AMMIRKUM MAA 
YATADZAKKARU FIIHI MAN TADZAKKARA WAJAA-AKU- 
MUN NADZIIR/Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam 
masa yang cukup untuk berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu 
pemberi peringatan?". “22) (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


22). Surat Al-Faathir ayat 37. 





7 ac P3 
dd A8 Lu : (Ie PINTA EN 
/ 2 c ag Val 
KAGET ASLI meriah Serah 
CG PL IL 2 en #9. dio LG 1 
Dasa an ko 


, 


PA aa Png et 
E, gear IG RA 


(— 


LN Ie Ge ABG Nat Pdt ea Aka (PS Ea » 


L T Ken 
CA ar Te SSK 


“2 ng 


3 Ron ale di Te ANN ad En YA Ta dia 
PATRA A5 oh Sa dmna Sui 


CP ag . 

5232. Dari Abdullah ibnu Syaddad katanya: "Ada tiga orang dari 
suku 'Udrah datang pada Nabi saw..untuk menyatakan ke-Islamannya. 
Tanya beliau: "Siapa yang akan menjamu ketiga orang ini?". Jawab Thal- 
hah: "Aku ya Rasulullah yang akan menjamu ketiga orang ini". Maka 
ketiga orang itu ditampung oleh Thalhah di rumahnya. Ketika Rasulullah 
saw. mengutus suatu pasukan, maka salah seorang dari ketiga orang itu 
ikut keluar bersama mereka dan akhirnya ia gugur di medan perang. 
Ketika Rasulullah saw. mengutus pasukan yang lain, maka orang yang 
kedua dari ketiga orang itu ikut dalam pasukan itu, sehingga ia gugur di 
medan juang. Adapun yang ke tiga mati di tempat tidurnya, maka 


354 


Thalhah berkata: "Aku bermimpi, ketiga orang dari Banu Fazar itu di- 
masukkan kedalam syurga, anehnya aku lihat, orang yang mati diatas 
tempat tidurnya berada di bagian terdepan, sedangkan kawannya yang 
gugur terakhir, ia berada pada urutan kedua, sedangkan yang gugur per- 
' tama kali berada pada urutan yang ketiga, sehingga aku merasa bingung 
melihat mimpiku itu. Ketika aku ceritakan pada Nabi saw. tentang mim- 
piku itu, maka beliau bersabda: "Tentunya engkau tidak akan menging- 
'karinya, bukan?, sesungguhnya tidak seorangpun yang lebih afdhal di sisi 
Allah dari seorang yang diberi usia panjang didalam Islam, sedangkan ia 
menyibukkan diri untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepada Allah". 
(HR. Ahmad) 


“1 G2 Pr & 
Heo 2063 DAK 7 2 
An St ae Mo Lo tag. 
PIA Dul: J- Ig AN gw) 
po. na PN 2 
” 


32 , AN £ L 3 DU 


N 
- 


Gg 
XG 
TN 
UX 
..9 
IR 
“ 
. N 
CA 
re 
CS 
t— 
N 
aka 
va 
Cu 
AN 
Pay 
UN 
&“x 
NN 
. 
TX 
S 
Lu" 


“4 an mina 
Aolay IG AI 


5233. Dari Muhammad ibnu Abi Amirah - sahabat Nabi - katanya: 
"Sesungguhnya sejak seseorang dilahirkan, kemudian ia diberi panjang 
usia hingga mencapai masa tua dan selama itu ja isi usianya dengan 
berbagai amalan taat kepada Allah, maka di hari kiamat kelak, ia ingin 
dikembalikan ke dunia agar ia dapat menambah amal-amal taatnya, 
dikarenakan ia ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak dari apa 
yang diterimanya". (HR. Ahmad) 


355 





KE S3 AN 


BAB BERTAWAKKAL DAN SABAR 


Pat Aan An 
A9)! 
PASAL PERTAMA 


ye 4 La Ka 


kan Dsn JG IE or EL — okt 
PANiK 27917 up ST yaa Pr, getah 


LAOS “2y Ae PPN Ka La 


Hepj9 05 aa Op aa Yee Ga Paku 


PLP NA Pe 


Ana, Oey 


5234. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Diantara umatku ada tujuh puluh ribu orang yang dimasukkan kedalam 
syurga tanpa diperhitungkan lebih dulu. Mereka adalah orang-orang yang 
tidak pernah mencari pengobatan dari dukun dan tidak pernah meramal- 
kan nasib pada orang pintar dan mereka senantiasa bertawakkal kepada 
Allah". (Muttafag 'Alaih) 


2 PEN AS JOKE No 
Tee Ia pa 


(ehh 03 
aan KANAK KANAN YEN Kang AG 


” 


356 


Ni Ph JO £ P z3 Pp 
Tu Kenya agen dea PA “9 
IG ya NY 29 2. SAK 


0 Haa 0 
KAA AA 3 -, 
Ta. stan La :d -3 

engan 5 25 KS KUN 


09 ET Kita Jon 2 re... "3 AR 


5 go € ba onar Ao: Sa 


“ saga 2 ge it 1 190. 


V9 jean Ny KA LINK Yoko 
YAN BK ORA, 
» ah (ES: IE ne EN HAL KE AS 


FP Ga 


A2 PAN AT Ta Naba MANA Ana Ya 
Kakak da AA Say 


16, yag 


5235. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah saw 
keluar seraya bersabda: "Telah diperlihatkan padaku tentang umat-umat, 
diantaranya ada seorang Nabi yang hanya berjalan dengan seorang peng- 
ikutnya, ada pula seorang Nabi yang berjalan dengan dua orang pengikut- 
nya, ada pula seorangpun Nabi yang berjalan dengan sekelompok peng- 
ikutnya, adapula seorang Nabi yang berjalan tanpa seorang pengikutpun. . 
Kemudian aku melihat ada warna hitam yang menutupi langit, ketika aku 
berharap, semoga mereka adalah umatku, maka diberitahukan padaku: "Ini 
adalah Musa dengan umatnya". Kemudian dikatakan padaku: "Lihatlah 
kesana!". Ketika aku lihat ada sekelompok orang yang jumlahnya amat 
besar, sehingga menutup langit. Kemudian, ketika diperlihatkan pula 
padaku keadaan yang sama, maka aku lihat terdapat suatu kelompok yang 
jumlahnya juga sebesar dengan kelompok tadi. Dikatakan padaku: "Me- 
reka adalah umatmu dan diantara mereka ada tujuh puluh ribu orang yang 


357 





- 


dimasukkan kedalam syurga tanpa diperhitungkan. Mereka adalah orang- 
orang yang tidak meramalkan nasib, tidak minta jampi-jampi dari dukun 
dan mereka adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Tuhannya". 
Maka Ukasyah ibnu Mihshan berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, 
do'akanlah semoga aku termasuk salah seorang dari golongan mereka". 
Sabda beliau: "Ya Allah, jadikan Ukasyah sebagai salah seorang dari me- 
reka". Kemudian ada orang lain yang berdiri seraya berkata: "Wahai Ra- 
sulullah, do'akan semoga aku termasuk salah seorang dari golongan me- 
reka". Sabda beliau: "Sesungguhnya engkau telah didahului oleh Uka- 
shay". (Muttafag ' Alaih) 


P2 
An AN Iga JS 
Pu PG pg GA LL, 
SN : ri . PN LI 
PENA DU NAS Apa 
Gp aneka NA Ne TN ANENPEL 
KEL Co booasab IL 3 an 


1 


AA $ z» - 
KIE SE KA SANA D3 NEO 
Ao 


5236. Dari Syuhaib katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Sungguh, amat mempesona urusan seorang mu'min. Semua urusannya 
akan berakibat baik baginya dan hal itu tidak akan diperoleh oleh orang 
lain selain orang mu'min. Yaitu, jika mendapat kesenangan, maka se- 
orang mu'min akan bersyukur dan hal 'itu akan berakibat baik baginya. 
Jika ja mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, yang tentunya hal itu 
akan membawa akibat yang baik baginya”. (HR.Muslim) 


“ 


358 


, GE ATn | ae , 3, Jom 
9 Lag Dai SELASA 

Karan aka NE 1g: JSI IRON Ga HANYA 

£ .. 321 ak pn 


Aap PT BPN PAP TA NOS 
HO jab la Leg MANIS 2 JP NG 


5237. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Seorang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah 
dari seorang mu'min yang lemah. Baginya segala urusannya berakibat 
baik. Usahakan apa saja yang dapat membawa manfaat bagimu, senan- 
tiasalah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jika 
engkau mendapatkan suatu musibah, maka jangan engkau mengatakan: 
"Sungguh, andaikata aku berbuat demikian, maka akan demikian", akan 
tetapi katakanlah: "Semua musibah ini merupakan ketentuan dan ke- 
hendak Allah". Sesungguhnya ucapan andaikata, akan memberi kesem- 
patan baik bagi syaitan". (HR. Muslim) 


PASAL KEDUA 


Aan Saga 3 LI Oei page aan ONYA 
KS drg PE KN Dg da 
WA as BUAS 


359 

















PAI CM OY 


5238. Dari Umar ibnul Khaththab katanya: "Aku mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Sungguh, andaikata kalian penuh bertawakkal 
kepada Allah, pasti Allah akan memberi rizgi pada kalian sebagaimana 
Allah memberi rizgi pada seekor burung, dipagi hari ia keluar dalam 
keadaan lapar, tapi di sore hari ia pulang dalam keadaan kenyang". (HR. 
Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


ALI Iv AT Ay” 2 - 
Jean Api, Sae ng Ame 


ga # Sa 
(m TPS L) » KAA , & YAI Pa 0191 
IAI A Lg” (wp. Agan 
“ 2, (ALAM Got H0 p 7 Tata 
Ha, TN AS ATA 

” 

12 KAT ? 2S) ha Pa 9) 9 ? 
ke Na 2 AN La KDI 


ea ,. Pa ak » K », 

2g A3 SA BN On 
KY aya? NN ra Go 
2 Ae an 


770. Lean 
P- "p 
S 


SAI) 
TKBA Ne ana Th . “2 aa hh Pa 
nama KROVAKI LA, DN 256 


l Pe ENYA 
&) 


t 
v“ 


am Ceri do ka 


5239. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Wahai manusia, tidak suatu amalan yang dapat mendekatkan kalian pada 
syurga dan dapat menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah aku pe- 
rintahkan kalian untuk mengerjakannya, dan tidak suatu amalan yang 
dapat mendekatkan kalian pada api neraka dan menjauhkan kalian dari 


360 


syurga, melainkan telah aku larang kalian untuk mengerjakannya. Se- 
sungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan kepadaku, bahwa sese- 
orang tidak akan dimatikan sebelum rizginya telah disempurnakan bagi- 
nya. Takutlah kalian pada Allah dan baguskanlah harapanmu kepada- 
Nya, janganlah kalian berharap agar disegerakan rizgi kalian dengan 
melakukan berbagai perbuatan maksiat. Sesungguhnya anugrah Allah 
tidak akan dapat diperoleh, kecuali harus dengan mentaatiNya". (HR. - 
Al-Baihagi dalam Syarhus Syunnah). 


SN: RN ANA Ek 
Aa dansa 2 SG 


Yaa 2 - 


xG 


N 


AA, PIL AG CPI, ne 

33 TEKEKSKIN NS Ji 
2G Ig r.a 3 A2.) Aa / 
Kan CL: A TE ol Ab AN 


Kar 
ar 


VI GUA ay. AAS 5 
NBL org Sa Ca LM! La av 
LK 


3 2 


5240. Dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Zuhud ter- 
hadap dunia bukannya hanya sekedar menjauhi segala yang halal dan 
berinfak tanpa batas, akan tetapi yang dimaksud zuhud terhadap dunia, 
adalah tidak mempercayai apa yang ada di kedua tanganmu lebih dari 
apa yang di tangan Allah. Dan engkau akan mendapatkan pahala suatu . 
musibah, jika engkau tertimpa suatu musibah, sedang engkau berharap, 
andaikata musibah itu tetap bersamamu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 
Kata Tirmidzi hadits ini gharib. Amr bin Wagid perawi hadits munigkar, 


Pipa WES ge ora 


361 


an Lag elu mar Ph 
@“ SNN aa LO - Bea Ted 
JS SORE ED EN Ds 
Daan at Tan daa 


» s 
bata 6 Chan Sig AU 


“ 


- 2219 2. 3132124 2 7-9 
NN (3 3 ab » 5 ? Ts EN - 
ai na LI gann APA pan NY Latina 
, KM SN PP Taat KO AH 

89 ( £ 
nk naa Sae Anan Pas 
AN KN Ne Pa La 2 Fe NA 


SEN 3 IE KKB La ata 
: SA ar ol Tni 


LIP AL PO BLU 
Ve An 


5241. Dari Ibnu Abbas katanya: "Pada suatu hari, ketika aku mem- 
bonceng di kendaraan Rasulullah saw., maka beliau bersabda: "Wahai 
pemuda, jagalah agama Allah agar Allah menjagamu, jagalah kehormatan 
Allah agar engkau mendapatkannya dihadapanmu, jika engkau me- 
merlukan sesuatu, maka mohonlah pada Allah. Ketahuilah, andaikata 
semua orang bersepakat untuk memberi kesenangan padamu, maka hal 
itu tidak akan tercapai kecuali jika telah ditetapkan oleh Allah bagimu. 
Ketahuilah pula, andaikata semua orang bersepakat untuk memberi ke- 
susahan padamu, maka hal itu tidak akan tercapai, kecuali jika telah 
ditetapkan oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan tulisan telah ke- 
ring". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


1 ' SEE Lae SATA a79. 
MI IG kata NY 
$ 


TIA MAN YAN 


pn cr pi 
ta oi LA LK KD P4 Ne an 3 
Ap Bala G9 AND tata YP) 31 5 


362 


Lb Hoby An 5 (e klaseta 


ep ab 


5242. Dari Sa'ad, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Termasuk 
suatu kebahagiaan yang tak ternilai tingginya bagi putra Adam, adalah 
rasa kepuasan yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yng ditentukan 
oleh Allah baginya. Dan termasuk kesengsaraan yang tak ternilai bagi 
putra Adam, adalah seorang yang tidak mau beristikharah kepada Allah. 
Dan termasuk suatu kesengsaraan yang tak ternilai bagi putra Adam, 
seorang yang benci pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya". : 
(HR. Ahmad, kata Tirmidzi hadits ini gharib). 


SA Kat 


PASAL KETIGA 


Aa pap 

PA Ta 0 ng, 2 ch La “ 
bra da as BELU ya 
Ra #a ACA 

, ae A0 'L Lor LE 
INSTAN GI OS 


an DA 3 d4 
Gegana NI Hana pena 
Ke 3 bea Ke An 032 5156. Kap 
et Ge a35 YA 


363 





N 


5243. Dari Jabir, bahwasanya ia pernah ikut berperang bersama 
Nabi saw. di kota Nejed, ketika dalam perjalanan pulang, maka Ra- 
sulullah saw. berhenti di suatu tempat yang teduh untuk beristirahat. Ra- 
sulullah saw. beristirahat di bawah pohon Samurah dan beliau meng- 
gantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon tersebut. Di saat itu 
semua orang berteduh di bawah suatu pohon yang lain, sehingga mereka 
tertidur sejenak. Ketika mereka tertidur, tiba-tiba Rasulullah saw. 
memanggil kami dan di dekat beliau ada seorang Arab dusun, kata. be- 
liau: "Si Arab dusun ini telah menghunuskan pedangku kepadaku ketika 
aku sedang tidur. Ketika aku bangun, maka ia berkata: "Siapa yang dapat 
melindungi engkau dari aku?". Jawabku: "Yang dapat melindungi aku 
dari padamu hanyalah Allah". Kata Jabir: "Maka aku lihat, si Arab dusun 
itu duduk tidak berdaya di sisi Nabi saw., sedang Nabi saw. tidak mem- 
- balasnya dengan perbuatan jahat". (Muttafag 'Alaih) 


saja KESAN, NA 31 ala) 8 — Ne 
as Ja 2 (aga NG Ta Uk 2 23 sg 
Ca IS AN Sy aa 3, en ws 


9 - P Pakai 
Aa 


IKI. 


wu 3 3g 
- "4 . 


AN 
TN 
2 N 
Tn 
LIS 
— 
at 
3 


Dn Ode CU Hun yepaaas MUA 
ME Oa A, 
TNE SAY KETNI ED A2 


aGC ya2 Pa Ian 


(Aha Jas 
j “ge Ai & Pa Tt ' g o- 
eh 3 SAN TE pa 


N 
.N 
N 
& 
8 
£ 
tu 
LAN 
CX 
TN 
“ 
“ Kd 
“ 
Ka 
N 
“ 
N 


Pa Pep... Ra 


pa 


5244. Dalam riwayat Abu Bakar Al-Isma'ili disebutkan dalam kitab 
Shahihnya: Maka si Arab dusun itu bertanya: "Siapa yang dapat me- 
lindungimu dari aku?". Sabda beliau: "Yang dapat melindungi aku dari- 
mu adalah Allah". Mendengar jawaban Nabi yang setegas itu, maka 
pedang yang ada di tangan si Arab dusun itu terjatuh dari tangannya, 
kemudian Rasulullah saw. merampas pedang tersebut dan menghunus- 
kannya kehadapan si Arab dusun itu seraya bertanya: "Siapa yang dapat 
melindungimu dari aku?". Jawab si Arab dusun: "Aku harap, engkau ti- 
dak memperlakukan aku dengan cara yang tidak baik". Sabda Nabi: 
"Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan 
Allah". Jawab orang itu: "Aku tidak dapat melakukan apa yang engkau 
minta, akan tetapi aku berjanji, bahwa aku tidak akan memerangimu dan 
aku tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangimu". Ma- 
ka setelah dilepas oleh beliau, si Arab dusun itu berkata kepada kaum- 
nya: "aku telah datang dari manusia yang terbaik". (Hadits tersebut ter- 
cantum dalam kitab Al- Humaidi dan Al-Riyaadl) 


CE an IA SIKA — okto 


1 


Gene 17914 PRA SK 
WE, ar Kes YA As 1 
PI pa 102 15 pa AA 290 


PAN Gapan2 PAI ee SA ja 
INA 


5245. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda: 
"Aku tahu satu ayat yang andaikata manusia senantiasa mengulang- 
ulanginya, pasti Allah akan mengabulkan apa yang diinginkannya, yaitu 
firman Allah: WA MAN YAT TAOILLAAHA YAJ 'ALLHU MAKH- 


365 





RAJAN WA YARZUOHU MIN HAITSU LAA YAHTASIB". (HR. 
Ahmad, Ibnu Majah dan Darimii) 


MA Yr OB pang &— Ne 
(SE 3 SA BN EVIL Is abnga 
, 1S tym HAN Lobo CN sa Moy 


5246. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Aku pernah dibacakan oleh 
Rasulullah saw. firman Allah: "INNII ANAR-RAZZAAOU DZUL 
OUWWATIL MATIIN". (HR. Abu Dawud, dan kata Tirmidzi hadits ini 
hasan shahih). 


ata 


dgan ng ma S.E NX 
Apn 23 -6. Na AE PIPA ATA TN 


AN 5 AG Pad “es 7 


na £ AN y0 FLA 


DS V9 9 mas 
sah saka: Dan Kakek 


3 Pakan J63 


$247. Dari Anas, ia berkata: Ada dua orang bersaudara yang salah 
satunya suka bekerja, sedang yang lain suka datang pada Nabi saw. Ke- 
tika yang suka bekerja mengadukan kebiasaan saudaranya pada Nabi 
Saw., maka beliau bersabda: "Mungkin kamu diberi rizgi dikarenakan 
olehnya". (HR. Tirmidzi dan katanya hadits ini shahih gharib). 


nga ) 


NI IA Aap KU 


”“ 


) 
pn Ta, “ Pn Kat Pan ueak La 
3 aa, okanns SBL: nu 


99 2 yk MI, pn 
Lgi ke Dadu NK La 
APV AO. Tara bngana 


(api 


5248. Dari Amru ibnul 'Ash katanya: "Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Sesungguhnya hati putra Adam mempunyai cabang di setiap lem- 
bar. Barangsiapa yang hatinya diskuti oleh semua cabang, maka ia tidak 
perduli kepada Ailah untuk dimatikan dimana saja dan barangsiapa yang 
bertawakkal kepada Allah, maka ja akan dicukupi oleh Allah segala yang 
dibutuhkannya". (HR. Ibnu Majah) 


x TAG ang ya 
aa | 


Ia PS pat are “) 
CE 2 Tatan ten Ipad 2, 
| “abi 

21 Cab 91 Ja 
Pura 

NT ATNY IN ap 


5249. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Sesungguhnya Tuhan kalian telah berfirman: "Sesungguhnya, andaikata 
hamba-hamba-Ku taat kepada Ku, maka akan Aku turunkan hujan di ma- 
lam hari kepada mereka, akan Aku munculkan matahari kepada mereka 
Gi waktu siang dan Aku tidak akan memperdengarkan kepada mereka 
suara halilintar". (HR. Ahmad) 

Bro 


Pa AA Dn IG KL — Kos 
CA Vata AAN Ya la 


367 





- Ke pen HA FA (SS F3 “ PAITO Lag 2 
KA ANA Sa An 65 11 Go ah 74 
yan na aa n, 3 23) DL 5 


& 


29 9.9 ya 


HASAN : aa: An aa: IG - 93 

LG Duga ess aan rd : 

Pe Lang IA Pn : aa AN : ah 
PAI ENG IE iyaa 


s. 
Keenan 


5250. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang fakir yang ma- 
— suk ke rumah istrinya. Ketika ia tidak mendapatkan suatu apapun yang 
dapat dimakan pada hari itu, maka orang itu keluar ke suatu tanah lapang 
untuk berdo'a. Ketika istrinya melihat bahwa suaminya telah keluar, 
maka ia pergi menuju ke penggilingan gandum dan ke tempat pembuatan 
roti, kemudian istrinya berdo'a: "Ya Allah, berikan rizgi pada kami". 
Ketika ia melihat kedalam lumbung, ia dapatkan lumbung tersebut penuh 
dengan gandum dan ketika ia pergi ke tempat pembuatan roti, maka ia 
dapatkan tempat itu penuh dengan roti. Ketika sang suami pulang, maka 
ia berkata: "Adakah kalian mendapatkan suatu anugrah setelah sepe- 
ninggalku?". Jawab istrinya: "Ya, kami mendapatkan anugrah dari Tuhan 
kami". Ketika sang suami menuju ke penggilingan gandum, ternyata ia 
dapatkan seperti apa yang diucapkan oleh istrinya. Ketika kejadian itu 
diceritakan kepada Nabi saw., maka beliau bersabda: "Sesungguhnya, 
andaikata ia tidak membuka penggilingan gandum tersebut, maka peng- 
gilingan gandum tersebut akan terus berputar hingga di hari. kiamat". 
(HR. Ahmad) 


£ ” 


Pan NG) Jr Un c Ga 

MOKIE: IE PILAN IN E-— No) 
22 ?, dun G1 3 

Ki Ne Kaba a An Ain 103 Nol: Sel 


HO pandan 


» 


Ke 


. 


5251. Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya rizgi seseorang akan mengejar seseorang, sebagaimana 
ajalnya mengejar orang itu". (HR. Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah) . 


IN SE IE, KANG - Kat 


3 — 


An Mp CE ah An 31 


PPNG FIT Kata 2... Ja ny Jo 24, 
LN De PN TR 
AKUR 2 3G 


Ani Oral BEA 


5252. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Aku pernah melihat Rasulullah 
saw. ketika menceritakan keadaan seorang Nabi ketika ia dipukul oleh 
kaumnya sehingga ia mengusap darah dari wajahnya seraya berdo'a: "Ya 


Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti". 
(Muttafag 'Alaih) 


Pk KA ee Cat 5 
BAB RIYA' DAN SUM'AH 
3 hah “Td 
ISI 1 
BASA peserAnak 


Sean PIPET 


Set 
su JG: IAI — oo 
Je # Tara A) yr geri! 
Si £PA YUI 215: aan ku 
NE 24079), aji Yaa Pd 
1 LA . 
Da Ol - 9 An okat KA th 
5253. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasululiah saw. bersabda: 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada typc dan harta kalian, akan 
tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian”. (HR. Muslim) 


TH Pai NOT 


alah Ya abi bea TE AE — oot 
PINANG: NG JG: a 
CEK PT INA AA Oak ar, 


5 PE Pn Medan ate Ta 2 
Ne MAYA Coke: an) 


5254. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya Allah SWT. berfirman: "Aku tidak butuh kepada sekutu, 


370 


barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan menyertakan niat- 
nya untuk-Ku dan untuk selain Aku, maka Aku akan tinggalkan ia dan 
perbuatan syiriknya". Dalam riwayat lain dikatakan, bahwa Allah ber- 
firman: "Aku terlepas dari perbuatannya dan dialah yang melakukannya". 
(HR. Muslim) 


pers SENANG IE Kap 0 oYoo 
IN ogn gr pa Tar 


TEA DIGO AAA ae Mu 


5255. Dari Jundub, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barang- 
siapa ingin memperdengarkan amal kebajikannya pada orang lain, maka 
Allah akan memperdengarkannya pada orang lain, demikian pula barang- 
Siapa yang ingin memamerkan amai kebajikannya pada orang lain, maka 
Allahpun akan memamerkan pada orang lain”. (Muttafag "Alaih) 


NN gr 


BIHAN Oon 
2 NN 012 KBK SAG : penata 
A53 3G ALE EN LA A19 3 ale na 
Away pe mae 


- 5256. Dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya: 
"Bagaimanakah jika seseorang beramal kebajikan, lalu ia dipuji orang 
dan disenangi karenanya?". Sabda beliau: "Hal itu merupakan berita gem- 
bira yang disegerakan bagi orang beriman"..(HR. Muslim). 


31 


SAY | 


PASAL KEDUA 


DA WSfose Ig - otw 


2x 
M0 6 3d sec Tg sae Pari ae 
Pai Jl ca 2 2 MN EN: Je € gekaa AN jo 
Te 2 aa It ab ad Laga 
SILAT HA Ma ai 
X Ka c , 4 rr 1 te” & 
TAM ALE eon A3 Ava ea 
HAN ow. ANA asa | 


”5257. Dari Abu Sa'id ibnu Abi Fadhalah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Di hari kiamat kelak, ketika manusia telah dikumpulkan, 
maka akan diseru: "Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal kebajikan 
karena seseorang, maka mintalah balasannya dari yang selain Allah, se- 
bab Allah tidak butuh kepada sekutu". (HR. Ahmad) 


KN ny 316 “ata Oh bud 
ya) Agu) AN Sp — NON 
EP ee Kr 1 Ig Tar VISA (Fu 


ng ENI en oa Iyan png dde 
Ira KO 1 p 
dubaaa IA: Ong PEN 


| 5258. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang beramal suatu kebajikan 
dengan tujuan untuk diperdengarkan kepada orang lain, maka Allah akan 


372 


memperdengarkannya kepada orang lain dan Allah akan menghinakannya 
dan meremehkannya". Lg Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) i 


NAN Ka yaa yA 
LIG, cg as . ang Pd 


anang AA AA 
PAN tg Kn jas 


La otyg BAN ly ' heran CN GK 4 C3 


2 1 


5259. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Pebalap 
yang niatnya ikhlas untuk mencapai akhirat, maka Allah akan mem- 
berikan kepuasan di hatinya dan Allah akan memperbaiki perbuatannya 
serta jika dunia datang padanya, maka ia tidak merasa senang kepadanya. 
Barangsiapa yang niatnya hanya untuk mencari dunia, maka Allah akan 
menjadikan kefakiran diantara kedua matanya, urusannya tidak akan sem- 
purna dan ia tidak akan mendapatkan kesenangan apapun, kecuali se- 
kedar apa yang telah ditetapkan baginya". (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 


Cab AG Tara 2503 - NN 


5260. Ad-Darimii meriwayatkan hadits diatas dari Aban, dari Zaid 
ibnu Tsabit. 


CNG: LGS aga E- NN 
KATA STA AON IN PEN YAI 


” - 


On ds 





td 


PA get sa AN ne 


Lg) Jun d ARA Ogan) 2 (ea 


“.. 

"0? age 2, TAX TI IA 
: | 

25 SWA Za 'SIAU nabi Laki 


MEP IMD Io BIN oby 

5261. Dari Abu Hurairah katanya: "Aku pernah berkata: "Wahai 
Rasulullah, ketika aku sedang duduk di rumahku di tempat shalatku, tiba- 
tiba ada seseorang masuk ke rumahku, maka aku merasa senang ketika 
orang itu melihat aku dalam keadaan baik". Sabda beliau: "Semoga Allah 
memberi rahmat padamu wahai Abu Hurairah. Bagimu akan diberi pahala 
dua kali, yaitu pahala ketika kamu merahasiakan amalanmu dan ketika 
terlihat amalanmu". (HR. Tirmidzi) 


, £ y0 JL (G . IS NIS, TG 
PAW SJ C 3, Ke 
ANT 8 ENI GB RSS 


Ga AU 2 Aa Hat Cant Tete MAL 
Ha Lakon DIN AA OA 
TI Na Fat PP Lal 27? 


LN oy. £ bea . Biyara AN AN 


5262. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Diakhir zaman kelak, akan muncul beberapa orang yang mencari dunia 
dengan menukar agamanya, mereka bersikap lemah lembut terhadap 
manusia bagaikan bulu domba, tutur kata mereka lebih manis dari gula, 
hati-hati mereka adalah hati-hati serigala. Tentang mereka Allah ber-. 
firman: "Pantaskah terhadapku mereka berani bersikap sombong dan ku- 


374 


rang ajar?. Dengan nama-Ku Aku bersumpah, pasti akan Aku kirimkan/ 
utus pada mereka dari mereka sendiri suatu fitnah yang menyebabkan 
orang yang bersabar menja bingung”. (HR. Tirmidzi) 


re | Aria £ 1) 


an CI He 5:06 
PIA PAN KANG AN 


Aan e 2 2. 


oi G1 CG 
SERA Se 3 AN 5 AA SI Tika 


Pa La tg & 


GP v3 GUN ol) S nya. sa 


5263. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw. menyampaikan fir- 
man Allah: "Aku telah menjadikan suatu makhluk, lidah mereka lebih 
manis dari gula dan hati mereka lebih pahit dari kayu jadam. Dengan 
nama-Ku Aku bersumpah, bahwa Aku “akan timbuikan suatu fitnah dari 
mereka yang amat dahsyat yang menyebabkan orang-orang menjadi 
bingung. Pantaskah mereka berani bersikap sombong dan kurang ajar ke- 
pada-Ku?". (HR. Tirmidzi) 


Ing 


CA OY . eaanaan, 


5264. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


375 


"Sesungguhnya, bagi segala sesuatu ada orang-orang yang berantusias 
dan bersemangat penuh dan setiap orang yang berantusias dan ber- 
semangat penuh pada akhirnya akan menurun semangatnya. Seorang 
yang berlaku amat antusias dan dengan semangat yang berlebihan, ja- 
nganlah dianggap sebagai seorang yang akan beruntung". “23) (HR. 
Tirmidzi) 


36 Paada Ted, Yap KAA .Xto 
H3 Jin NA & Na Apaan & 
DN Gema WK pa Yg 


5265. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Kiranya cukup 
seseorang termasuk jahat, jika seseorang dikenal sebagai seorang yang 
menginginkan kedudukan baik didalam agama maupun di dalam kedu- 
niaan, terkecuali seseorang yang dilindungi oleh Allah". (HR. Al-Baihagi 


— dalam Syi'bul Iman) | 
PASAL KETIGA 
pin D1 SO ENY - NU. 


, Dg en »y An ai Sta 


NG NP Jas ata, Many Da . Arlan 


23). Hadits tersebut mengisyaratkan, bahwa seorang yang berlebih- lebihan dan ber- 
laku extrim terhadap suatu agidah/madzhab beserta ritualnya, maka hal itu bukan- 
lah termasuk tindakan yang terpuji, sebab agama selalu menghendaki para peng- 
ikutnya untuk bersikap dan berlaku normal, lunak dan luwes. 


376 


p. KK . Len R3 s 2 
Len SO Aang Yara 


anne Nan, Na Gun 000 3h PUN, 
AN me sep Pale YA A eren 


ge Ju r 


Ae AAN SE HA 
Ob Ga AIA IE. Cal NG 
jong Va ATU ng "Si Aa ph 
“Re ha Se Ega OA AAN aa 
CAN or. Tas A39 


5266. Dari Abu Tamimah berkata: "Aku pernah melihat Shafwan dan . 
kawan-kawannya ketika diwasiati oleh Jundub. Tanya mereka: "Apakah 
engkau pernah mendengar dari Rasulullah saw. sesuatu?". Jawab Jundub: 
"Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang 
ingin memperdengarkan segala amal kebajikannya pada orang lain, maka 
di hari kiamat kelak, akan diperdengarkan oleh Allah segala amalannya 
dihadapan orang lain. Dan barangsiapa yang mempersulit dirinya didalam 
agama, maka di hari kiamat kelak, Allah akan mempersulit ia". Kata me- 
reka: "Berikan nasehat kepada kami". Kata Jundub: "Sesungguhnya yang 
pertama kali membusuk dari tubuh manusia adalah perutnya. Barangsiapa 
yang dapat menghindari segala makanan yang haram, maka laksana- 
kanlah dan barangsiapa yang dapat mendekatkan dirinya kepada syurga 
dengan jalan menjauhi pertumpahan darah, maka laksanakanlah". (HR. 
Bukhari) 


- ke. 7 ed L) 
SG ENI po P- ON1V 
g en Ga RPP ser (Rd 


IS lag ALAN hu Ada aa 


- 
Ta 


TN 


Ld 





155 Kas Pa Mean 2 | KAK La yg 

ta 27-79 APA MKKS 

Jeda akar Le gan OS UG 
Pa Jap IA an a2. JL 


Pa bas, pang Ae AMI 
Anna DN GAN Of 


“2 7 pi Pa Kar 
As SNI Kn BL AAN Kama 
Visa NAN Gagak Pa pp re NG 
DLS vgilg9 SERA (ASI YAN Am 


13 71 7? 2339 281 Y 25213 ar ng 
Ie TETAA aa Ca ep ti 2g do des X5 


Asa Ns UneANoi ear ' 
Ki HA Ro. AN 

5267. Dari..Umar ibnul Khaththab, bahwasanya pada suatu hari, 
ketika ia masuk kedalam masjid Rasulullah saw., maka ia dapatkah 
Mu'adz ibnu Jabal duduk di sisi kubur Nabi saw. seraya menangis. Tanya 
Umar: "Apa yang menyebabkan engkau menangis?". Jawab Mu'adz: 
"Yang menyebabkan aku menangis adalah salah satu sabda Rasulullah 
saw. yang pernah aku dengar: "Sesungguhnya, seringan-ringannya riya” 
termasuk syirik, barangsiapa yang memusuhi seorang waliyullah, maka 
Allah menantangnya untuk berperang. Sesungguhnya Allah amat cinta 
pada para Abrar yang bertakwa, yang menyembunyikan diri, yaitu orang- . 
orang yang jika mereka tiada, maka mereka tidak dicari dan jika mereka 
ada di tengah masyarakat, maka merekapun tidak pernah diundang dan 
tidak pula di dekati orang. Hati mereka adalah pelita-pelita petunjuk yang 
dapat mengeluarkan manusia dari segala permasalahan dan kesulitan". 
(HR. Ibnu Majah dan Ai-Baihagi) 


378 


hg NN 7 Lo tara 

AN AN 
“4 1 LL. P3 2 

Pa LINA 


hg t 
an GS JGA: aa 
| Lana 


5268. Dari Abu Hurairah, -ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika seseorang shalat di tempat terbuka, sedang ia menyempurnakan 
shalatnya dengan baik, demikian pula jika ia sedang shalat di tempat 
yang tertutup, sedang ia menyempurnakan shalatnya dengan baik, maka 
Allah berfirman: "Ini adalah hamba-Ku yang benar-benar ikhlas dalam 
ibadahnya". (HR. Ibnu Majah) 


AN Ga, CG -.. ar 
Leni Ya NN 2A P0 NM 
(Ind eta YG, nan 
SANA AOA 20K JG Aa 
AL 2 NE pAg AM KAA 


PK PA 271 2 - NG Dp 
A2) 9 AN KIA PN 6S 
212.» 10 


AF lola, Babe 


5269. Dari Mu'adz ibnu Jabal, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Di 
akhir zaman kelak, akan timbul beberapa kelompok yang secara terang 
mereka bagaikan bersaudara, sedang hati mereka bermusuhan. Tanya 
para sahabat: "Wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi?”. Sabda 
beliau: "Hal itu bisa terjadi dikarenakan di hati mereka tidak ada rasa ka- 
sih sayang yang murni dan ingin mengalahkan antara yang satu dengan 
yang lain". (HR. Ahmad) 


379 





” £ ri 2g P3, 


sk "3 yna 


”5270.- Dari Syaddad ibnu Aus katanya: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang sembahyangnya untuk 
riya”, maka ja telah melakukan syirik, barangsiapa yang berpuasa un- 
tuk riya', maka ia telah melakukan syirik, demikian pula barangsiapa 
yang bersedekah untuk riya”, maka ia telah melakukan syirik". (HR. 
Ahmad) 


IE AK 1G. GE AE OW 

24, Naa EA G- 

LN ANTA PATIA INI AN seat 

ngan pera AN IA Laga 5 & 

2G 7 ar 

1G KN ENG AN NE £ 

Ie Iga 2 LA AAA dgn: 2-5 
Peta Oa Ha Ab AIA 

f SA Ku ORA 25 TAI 

LG, Ne ? Aa Ta 

La O gel 9 SA Le 5 

173 , Ja 2g La rw Pp 3DII pot 
Penak 


La Lgi (CAK Tai 


TN 


AK 


$$ 


A3 
“N 


380 


8 Xena 


ON Ll HN ly. Ka ya DAS 


s271. Dari Syaddad ibnu Aus, bahwasanya ia pernah menangis. 
Ketika ditanya: "Apa yang menyebabkan engkau menangis?". Jawab 
Syaddad: "Aku menangis dikarenakan aku pernah mendengar suatu sabda 
Nabi: "Aku takut pada umatku berbuat syirik dan syahwat yang ter- 
sembunyi". Tanya Syaddad: "wahai Rasulullah, apakah umatmu sepe- 
ninggalmu kelak ada yang ingin menyusahkanmu?". Sabda beliau: "Ya, 
sesungguhnya mereka tidak menyembah matahari, bulan, batu dan pa- 
tung, akan tetapi mereka selalu riya didalam amal-amal mereka, se- 
dangkan syahwat yang tersembunyi, adalah seseorang yang di pagi hari- 
nya ia berpuasa, kemudian ia meninggalkan puasanya dikarenakan ia | 
tidak dapat mengendalikan salah satu hawa nafsunya". (HR. Al-Baihagi 
dalam Syi'bul Iman). 


Mass u 34 ?... »€ ,. 
On ga AI Go yaa JP NW 
2 11 ya GG pr KN Jxa7 
HN Year han AN yu) 
Xp Red “ ae ai “1 9 IG a 


H 
Tina KAK AKN 
na TN Tae, 2 CL 10 IN GI 192 Ii 


yap YURE 2S ran Tan YA HA 
“ puotay 3 


5272. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. per- 
nah keluar menemani kami, ketika kami sedang memperbincangkan 
tentang "Masiihid Dajjal". Sabda beliau: "Maukah kalian aku beritahukan 
sesuatu yang lebih aku takutkan dari besarnya Masiihid Dajjal?" Jawab 
kami: "Mau wahai Rasulullah". Sabda beliau: "Yang lebih aku takutkan 
dari besarnya bahaya fitnah Masihid Dajjal, adalah syirik yang tersem- 


381 





bunyi, yaitu seseorang melakukan shalat, kemudian orang itu menambah 


bilangan shalatnya ketika ada seseorang yang melihatnya". (HR. Ibnu 
Majah) 


Gir Pd Se CG Ka ya 
Pe NN IU LP NW 


Pa 


ig 7 “ NON KI RAR Aa 
AG, wi £ PA KE Inna od 
ag 


PPA AN TAU LAH TN KELANA UN NUA UP, 
Ou AI JEAAN 2) rd 9 LA aa 
” KE Le -“ ks) At » 

LS Kn Igo VE mw 3 HADI MAN 


ALI (alat “ en 2 pr p 
Ye aa 

BIL KANG NYA ) SA 

dota A ep 9? 39 


3 19 Ya EGA 
CE ANA AA 5 


5273. Dari Mahmud bin Labiid, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 

"Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap kalian adalah perbuatan 
syirik kecil". Tanya para sahabat: "Apa yang dimaksud dengan syirik 
kecil?". Sabda beliau: "Yang dimaksud syirik kecil adalah riya". (HR. 
Ahmad) 
Ditambahkan oleh Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman, bahwa Nabi saw. . ber- 
sabda: "Di hari kiamat kelak, ketika manusia diberikan pahalanya ma- 
sing-masing, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang selalu 
berbuat riya”: "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu berlaku 
riya' karenanya ketika kamu didunia, lihatlah apakah kalian akan men- 
Oapalkaa pahala dari mereka dan kebaikan?". 


MATA AAN AA Nanas ae NP NVL 
at 3 Kab pa 


Bo DAA sasa gal Peng 


382 


N 


Pa 


SEK AKA SU 


Je td ed 


5274. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Andaikata seorang beramal shaleh didalam sebuah batu yang 


tertutup, niscaya amalnya itu akan keluar kepada manusia sebagaimana 
adanya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


An Ud: TN TAG AN Okta NVo 


Maya te Mena, Ye 


Inn bt “2 


bo X AN API GA gen 
SN ma Jrdlola, 


5275. Dari Usman ibnu Affan, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa yang mempunyai hati yang baik atau yang buruk, 
niscaya Allah akan memperlihatkannya kepada umum melalui sebuah 
kebiasaan yang biasa ia lakukan". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


po c 


Aek ro PA ai, JT - OI 
PLAN oi SAE J3, 1 
PON Man Ka ana 


"OK 


5276. Dari Umar ibnul Khaththab, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku takuti dikalangan umat ini 


383 


adalah kiprah orang munafik yang manis tutur katanya dan buruk per- 
buatannya". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


SA IE Ia Aan AON AW 


Ra 


He IN JGs Ae 5, Ae Yo av 


c “3a Pn KANG IG. Sum - Ti €F 
KE olg0 3 AP Last ET SE G3 Sl ak 


Naga, Talaga PEN ne “3 an In 


S3 bean KAA Ang sel 3 olga AP 


LN. pacg 1 


5277. Dari Muhajir ibnu Habib, ja berkata: Rasulullah saw. pernah 
menyampaikan firman Allah: "Tidak semua manisnya tutur kata sese- 
orang Aku terima. Yang Aku terima adalah apa yang diniatkan dalam 
hatinya, jika yang diniatkan dalam hatinya untuk taat kepada-Ku, maka 
'diamnya orang itu Aku catat sebagai ujian dan berlaku sopan terhadap- 
Ku". (HR. Darimii) 


ATA PI 3 
LL 9 KAN IG 


# 


BAB MENANGIS DAN MERASA TAKUT KEPADA 
ALLAH 


MAN ut 


PASAL PERTAMA 


? , C na Kanan 
sda Jo ha ga per kang daa AA 
2 


: CAN oly 9 nasi X GE 


5278. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sungguh, andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan 
banyak menangis dan sedikit tertawa". (HR. Bukhari) 


At 1 Gt AKAN o. 
AG: San SIT AGN CE -0A 
"pt ba, Gg La 
3 : NAM: gate baya 055 


. PAKA PI, .. 7 
TAN N Sutan SNI oa 


' 5279. Dari Ummul 'Ala” Al-Anshariyyah, ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Demi Allah aku tidak tahu, apa yang akan diperbuat oleh 


385 


Allah terhadap diriku dan terhadap diri kalian, walaupun aku adalah 
utusan Allah". (HR. Bukhari). 


: ae 8 v 
kepo SNI APN 
Lan 3.3? An At 


Ka MATRAMAN AAN oa 
NK (2295719 Gaal 2 HA hat MET TA Yg 3in3 Lia 


LGA Kara. 


Lp Aan Krn Latber Para 
Penak abah (aa BC ep 
TT NA PL P3) 1721 
GAN Kpd K5 Pa SANA 


kta o'u 


5280. Dari Jabir berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Telah diper- 
lihatkan kepadaku api neraka dan didalamnya aku lihat seorang wanita 
Bani Israil sedang disiksa dikarenakan ia telah menyebabkan kematian 
seekor kucing, dikarenakan ia telah mengikatnya dan tidak memberi 
makan padanya sampai ia mati dalam keadaan lapar. Dan aku lihat Amru 
ibnu Amir Al-Huzaa'i, ia menyeret ususnya di api neraka, disebabkan ia 
orang pertama yang mengajarkan perbuatan shau'ibah". (HR. Muslim) 


AI SENI AN 
- 3 Ak , On € og Cp ai Bagan Pari 
PSPS 2 BR 
SAE Ce ae ALA Se ik 


Ang0 


SA ata 0G 
engan SI Anya 


5281. Dari Zainab binti Jahasy, bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
masuk dalam keadaan takut, kemudian beliau mengucapkan: LAA 
ILAAHA ILLALLAAH, sungguh akan terjadi pada bangsa Arab suatu fit- 
nah. Pada hari ini telah dibukakan pintu Ya'juj dan Ma'juj sebesar lubang 
ini", sambil beliau melingkarkan ibu jari dan telunjuknya. Tanya Zainab: 
"Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa karenanya, sedangkan di- 
antara kami masih ada orang-orang yang baik?". Sabda beliau: "Ya, jika 
kejahatan telah meraja lela". (Muttafag ' Alaih) 


Abaya ANA UT tebu — NA 


” 


Tran "J “rt P Lean 2”) , 357 
Kerana PICO Panas ma, 


2 


sa, Yaa, AA Ba LAN Sa SN ya 

Ta MM Le PG PP kara 
Anh MATA berag Vai 203 
Se 3 ol 5 LAN - ia 7 9, 31 


2 ari YO KEN Aa yaa: 


CON SERA ah 
Yao. ken 


5282. Dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Kelak diantaranya umatku 
akan muncul suatu kelompok yang berani menghalalkan pakaian yang 
terbuat dari jenis kain alhar, sutra, minuman keras, musik. Dan kelak 
diantara umatku, ada sekelompok orang yang turun dari gunung dengan 
memakai tali, kemudian ada seseorang datang kepada mereka untuk 


387 





meminta bantuan, tetapi kata mereka: "Datanglah kembali besok pagi, 
sehingga Allah menyiksa mereka di malam hari dan menimpakan gunung 
kepada mereka, sebagian dari mereka ada yang dirobah wajahnya men- 
jadi kera dan babi hingga di hari kiamat". (HR. Bukhari) 


vc. | KT. 
An Yo BNI JO: JG Gg P— NY 


Ne ja NIA 3 aga 
Ai MAA Aan 


Hd 
II GA 2 


5283. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Biasanya, jika menurunkan suatu siksa pada suatu kaum, maka siksa itu 
diturunkan secara merata kepada mereka dan kelak mereka akan dibang- 
kitkan menurut amal-amal mereka masing-masing". (Muttafag ' Alaih) 


KAS AN ta IG: IE PE — MAL 


(ca 


aa OM» AA Ar Rea LETAK d3 23 Na 


5284. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap 
orang akan dibangkitkan seperti ketika ia mati". (HR. Muslim) 


SG jadi 
PASAL KEDUA 


Ie 0 ja J6 IG Bnbai:£ - M0 


FA Wa EN PRE "As ale 
SA an. CA AE 


5285. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Aku tidak pernah melihat seperti neraka, yang mana orang yang me- 
larikan diri daripadanya selalu senang terlelap dalam tidurnya dan aku 
tidak pernah melihat seperti syurga, yang mana orang yang mengingin- 
kannya selalu terlelap dalam tidurnya". (HR. Tirmidzi) 


Sae PIL Ll AK R1 Ea 

An Ko AN Ogan J6: ES INA NM 
Page AA Pn PAK OA Pa Aa Gn 10 
one Ye 1G OP IG SNI eka he 


,.... 


2 An Go EL en an an 
Oa 0h Aa Lam LING La OP AAA 
5 - 


Pa NA Na mn MEN NG 
TN Yuli kaji ega 


. 9230 A, 
IR GUA Roy. Mas 


Pi 


5236. Dari Abu Dzar, iaberkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku men- 
dengar apa yang tidak kalian dengar. Aku mendengar berderitnya langit, 
karena memang sudah sepantasnya ia berderit. Demi Tuhan yang jiwaku 
ada di tangan-Nya, di langit tidak suatu tempatpun selebar empat jari, 
melainkan ada malaikat yang sujud kepada Allah. Demi Allah, andaikata 
kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan banyak menangis dan 


389 





sedikit tertawa, kalian tidak akan bersenang-senang dengan kaum wanita 
dan kalian akan keluar dari tempat-tempat yang sepi untuk melindungkan 
diri kepada Allah”. Kata Abu Dzar: "Sungguh, andaikata aku dijadikan 
pohon yang dapat dimakan". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


Ing KA 3 ma 

Ga LAN PP) HE — ONNV 
"GA MAA NOT (23 Cap 1 PI 
Lips, Gn SN Di Ea gagak 
SN org MEI An Ka DIN A0 Gaia Bh 


L pg. PN 


5287. Dari Abu Hurairah, iaberkata: Nabi saw. bersabda: 
"Barangsiapa yang merasa takut, maka sudah seharusnya ia berangkat di 
malam hari. Dan barangsiapa yang berangkat di malam hari, maka ia 
akan tiba di tujuan dengan selamat. Ketahuilah, bahwa harga pertaruhan 
kepada Allah mahal harganya dan ketahuilah, bahwa harga pertaruhan 
kepada Allah adalah syurga". (HR. Tirmidzi) 


Pan Gl a AN: mz 
- 


3 eng RS) 
Pa AN jati PAN Kn ykaa 


5288. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Di hari kiamat 
kelak, Allah berfirman: "Keluarkan dari api neraka seorang yang pernah 
ingat kepadaKu atau takut kepada-Ku di suatu kesempatan". (HR. Tir- 
midzi dan Naa dalam kitab Al-Ba'tsu wan -Nusyuur) 


Ma apana AE Knp — NM 


0. (ana 9.2 


lpllu pp GAN, 2: LI NAN AAN 


390 


CNN Pala Bana Mekeapon, 1 


Ben AN OR GA (M3 20333 
tar pi Laka Saman 4.96 


3. ERA AN 193 (623 Co Ta An Sains 


Ha RIO & 2g. OpAnan? 09 
PA SUN. Sa Oyku Uu PA 


5289. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah bertanya pada Rasulullah 
saw. tentang suatu ayat: WAL-LADZIINA YU'TUUNA MAA AATU 
WA KULUUBUHUN WA JILATUN, apakah mereka orang-orang yang 
pernah minum-minuman keras dan mencuri?". Sabda beliau: "Tidak, 
wahai putri Abu Bakar, mereka adalah orang-orang yang gemar berpuasa, 
bersembahyang dan bersedekah, dan mereka takut bila amalan mereka 
tidak diterima dan mereka termasuk orang-orang yang berlomba-lomba 
dalam segala bidang kebajikan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


eny Cr 1 ay “GT oi 
Aa Ro NI Lo oa 


Gn 


Si AAN RA La 
GMN OM) Aan al ade 
“ Pd and at 

5290. Dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwasanya Nabi saw. jika telah tiba 
waktu sepertiga malam yang terakhir, maka beliau berdiri dan bersabda: 
"Wahai manusia, senantiasalah ingat kepada Allah. Sesungguhnya telah 
dekat tibanya saat ditiupnya sangkakala atau terompet yang pertama dan 
yang kedua, sungguh telah dekat tibanya saat kematian dengan segala su- 
ka duka yang ada padanya, sungguh telah dekat tibanya saat kematian de- 
ngan segala suka duka yang ada padanya". (HR. Tirmidzi) 


391 


1G 14 


HAN AG an IE 


2, Tera Pera prt aer e PL te PTE Peda" 
He Ppap lg Au: r Ng 


x NA ra Mp A TAN ar Reba" 
Hana Peda Pam Io reg Al 
AG neh Ge ON yng , ea 
Ag dala Iko AN 3325 363 PES ka 

Pata Lt lan ata 


9522906. engan an 


P 


AG in Ta jer 33 


392 


“ 1274 aa 2 Led ON Sa IN 
UN tan 52 AS XS YANG KATA 


(GG ee IN GL Oh NI AG Aa 3 
kel: Hang Aneh SN ga Nina 
KK. - P2 233 - Peng ya . yana £ eta" 
TR pro Oya NA gely oa klan el) 


5291. Dari Abu Sa'id, bahwasanya pada suatu hari, ketika Nabi 
saw. keluar dari rumahnya untuk melakukan shalat berjamaah, maka 
beliau melihat sebagian orang yang tertawa. Sabda beliau: "Sung- 
guh, andaikata kalian banyak ingat pada kematian, pasti kalian akan 
sibuk memikirkan hal-hal yang mengerikan dari kematian. Karena 
itu senantiasalah mengingat kematian, sebab setiap hari kubur se- 
lalu berseru: "Aku adalah tempat mengasing, aku adalah tempat me- 
nyendiri, aku adalah tempat berkubang dan aku adalah tempat ber- 
semayamnya cacing". Jika ada seorang mu'min yang dikubur, maka 
kubur berseru padanya: "Selamat datang dengan segala senang hati, 
dulunya engkau adalah seorang yang paling aku senangi untuk ber- 
jalan di permukaanku dan ketika kamu mendatangi kami pada hari 
ini, maka kamu akan melihat, bagaimanakah sambutanku padamu". 
Maka kubur akan meluas sejauh mata memandang dan akan mem- 
bukakan suatu jalan tembus menuju ke syurga. Tetapi jika yang 
mati adalah seorang yang jahat atau seorang kafir, maka kubur akan 
berkata padanya: "Sungguh, tidak ada sambutan dan tidak ada 
tempat bagimu. Dulunya engkau adalah orang yang paling aku 
benci, ketika kamu berjalan diatas permukaanku. Kini, setelah eng- 
kau kembali padaku, maka akan kamu lihat apa yang akan aku 
perbuat kepadamu". Maka kubur akan menghimpitnya dengan keras 
. sampai tulang belulang orang itu hancur luluh". Rasulullah saw. 
mengisyaratkan dengan menghimpunkan jari-jarinya yang satu de- 
ngan yang lain. Selanjutnya kata Rasulullah: "Kemudian Allah akan 
membangkitkan tujuh puluh ular yang besar yang andaikata salah 


393 





satu dari ular-ular itu menghembuskan nafasnya ke bumi, maka tidak 
akan suatu makhlukpun yang tumbuh diatasnya. Ular-ular itu akan 
melahapnya dan merobek-robek tubuh si kafir hingga hancur dan hal itu 
berlangsung hingga hari kiamat". Selanjutnya sabda beliau: 
"Sesungguhnya kubur itu akan menjadi salah satu kebun dari 
kebun-kebun syurga ataukah akan menjadi salah satu lubang dari 
lubang-lubang neraka". (HR. Tirmidzi) 


PAK x TETEK AG 
en A53 GIE, Ad pe — NP, 
Aa 32 P3 I2 173 
CN ob. MENAT 3 30 39 la gk J6. Gak 
5292. Dari Abu Juhaifah, 'ia berkata: Para sahabat pernah berkata: 
"Wahai Rasulullah, nampaknya engkau cepat beruban". Sabda beliau: 
"Yang mempercepat aku beruban, adalah surat Hud dan saudara-saudara- 
nya (HR. Tirmidzi) 


BE Kat KA ea Or ca 1, 
3 or ae LN 
2136: 6 LEE 2 
3 


RON 

3 t On Lp sa SE Cia Uh 

& Kan 113 33 9 . SA) 
COM ol) 


5293. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Abu Bakar pernah 
berkata: "Wahai Rasulullah, nampaknya engkau cepat beruban". 
Sabda beliau: "Yang membuat aku cepat beruban adalah surat 
HUD, AL-WAAOI'AH, AL-MURSALAAT, 'AMMA YATA- 
SAA-ALUUN DAN IDZASSAMSU KUWWIRAT". (HR. Tir- 
midzi) 


394 


tg Sg 
SIN ra 


PASAL KETIGA 


JO ao9 4 


Pa x 2 
YG SANA Ia . 1 - 035 
- 
L) Ke - CA N . 2 23 Ta. 
Ina 3 5 Ag “ . add Ga : Ki 


— ve 


2 


1 


“G 9 sen Lal - 
NAN OM, Seni aka Hp Ass AN Jo 


5294. Dari Anas katanya: "Sekarang kalian menganggap remeh 
sejumlah perbuatan yang dulunya di masa Rasulullah saw. kami meng- 


anggapnya sebagai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa besar". 
(HR. Bukhari) 


MG PAN ar 


Ka Iyo 


) .- & T 
LoL —— PA "PI PA NYA UL 


5295. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah berkata: 
"Wahai Aisyah, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, sebab 


Allah akan menuntut walau sekecil apapun". (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi 
dan Al-Baihagi) 


2. Na 2 Na 

2 GL NK aa Sea BATA Cah Lha Ne anaa BIA 

16189. Ie SL NOSGL an y. 
GC A Ja yA ana 

Jen AMAN D aya! NG: ONE 





sa 3 abetat ai Petak Tai P3 ea Pena ML Kie Le L 
Cikiro Kan Uslep3 han A29 atau Abi ho AN 
Aa at LAI GO PEG PP 


CNP Kn UE Fi AA Ip kan 
1 aye ar “ ”. 
AP ARA SUN AT PAT PA #3 Sa 
at AT EL 1G, - Fera ' H 
Ss GE EA ana Agu 
SIA, S1 36. 5 y pe ngga 


NE s3 Ta Na Aa 2), 911 
ON UN KN SPTO YA as Da 


Hare : 


ara BI CNN 


K3 


Tail 


Gay, par 


5296. Dari Abu Burdah ibnu Abi Musa katanya: "Abdullah ibnu 
Umar pernah berkata padaku: "Tahukah kamu, apa yang telah dikatakan 
. Oleh ayahku kepada ayahmu?". Jawab Abu Burdah: "Tidak". Kata Abdul- 
lah: "Ayahku pernah berkata pada ayahmu: "Wahai Musa, sukakah kamu 
bila Islam kita ketika masih bersama Rasulullah saw., hijrah kita bersama 
beliau, jihad kita bersama beliau dan semua amalan baik yang kita laku- 
kan bersama beliau dijadikan sebagai penyejuk bagi kita, sedangkan 
semua amalan yang kita laksanakan sepeninggal beliau itu hanya sekedar. 
mencukupi hajat kita?". Jawab Abu Burdah: "Maka kata ayahmu pada 
ayahku: "Tidak, demi Allah, sepeninggal Rasulullah saw. kitapun ber- 
jihad, shalat, berpuasa serta banyak perbuatan kebajikan, lagi pula ba- 
nyak orang-orang yang masuk Islam di tangan kita, maka aku harap 
semoga amalan-amalan kita sepeninggal beliau juga dijadikan sebagai 
penyejuk hati kita". Kata Abdullah: "Demi Allah kala begitu Ta le- 
bih pandai dari ayahku". (HR. Bukhari) 


Wi Goda p5d6 08 OpPAINE-NV 


en . 


396 


MN LA 0 310 


NA Na KE BA sek 
TG AGAN da AG PPNI BINA 
Ka KN AS SANA 


“Ng Ba? na et) 9 


:K33. . , 9 2. 
| SALA Djaja. | SIP RP 
“Y otak, 


5297. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Aku diperintah oleh Tuhan melakukan sembilan perkara: Selalu takut 
kepada Allah secara tersembunyi maupun secara terang, bertutur kata 
yang adil ketika marah dan ketika senang, hidup sederhana ketika fakir 
maupun ketika kaya, menghubungi kaum kerabat yang telah memutuskan 
hubungannya, memberi orang yang tidak memberi aku, memaafkan orang 
yang menyakiti aku dan hendaknya diamku merupakan berfikir dan 
ucapanku merupakan dzikir, pandanganku merupakan 'ibrah dan aku 
diperintah untuk beramar ma'ruf". (HR. Raziin) 


AO SIB aka gd — MUA 


P3 “ Lai 


PaaR 31 7» ud anna Kala Fa 

naas X aa JS jala had ad 
wo IIA, | ra 2 Iu eta? C 
oya Cemia Laka Ka ba 


PNY: Ae Ag Og “AI AP3 


5298. Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda 
Rasulullah saw.: "Tidak seorang mu'minpun yang meneteskan air mata 
dikarenakan rasa takut kepada Allah, pasti Allah akan mengharamkan 
dirinya dari sentuhan api neraka walaupun dosanya sebanyak mungkin". 
(HR. Ibnu Majah) 


397 





BAB BERUBAHNYA MANUSIA 


Ba PT 2-5. 


PASAL PERTAMA 


5299. Dari Ibnu Umar, ia “berkata: Rasulullah saw. pernah ber- 
sabda: "Sesungguhnya manusia bagaikan seekor onta yang tidak mungkin 
dapat ditunggangi lagi". (Muttafag 'Alaih) 


Ted PIP 9, 0.3... 
Kena AN ali Fak Iin prake 


TN Lah atu 8 & S OYYEM 
KAM ja beudis dala Sa Aa 

1 Ary naa, Padat - 
Ie AI gag: Jab yen Ga AIA IP yg 


o Ahegam (3 3: JB dag 


$300. Dari Abu Sa'id katanya: "Rasulullah saw. telah bersabda: 
"Sungguh, kalian pasti akan meniru perilaku umat-umat terdahulu sedepa 


398 


demi sedepa dan sehatsa demi sehasta, bahkan sampaipun jika mereka 
masuk ke liang biawak, pasti kalian akan mengikuti mereka". Tanya para 
sahabat: "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan kaum 
Nashrani?". Sabda beliau: "Siapa lagi kalau bukan mereka". (Muttafag 
'Alaih) 


4 7 k at LI 7 7 y 41 

ag 2 an JB IE ka pel yap — ON 

916 NCAGU 5 # PNP UG ye CI, 
Find Ig Ie OGAN La : eluug Abe AN Ino 


BNN TANAMAN UPAYA Ip EA ot 
No - ne na 


5301. Dari Mirdaas Al-Aslami katanya: "Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Orang-orang shaleh akan pergi satu persatu, sehingga yang ter- 
sisa hanyalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagaimana 
tersisanya gandum atau kurma yang tidak baik, sedikitpun Allah tidak 
memperhatikan kepada mereka". (HR. Bukhari) 


ed 2 - 
7. II 2 | 
-. 2 
PASAL KEDUA 


Bahaya AW O gan: IS EP — ON 


”. 


“ 
NG ON 9 na yan IT Ia gr Tap 
. 51 . - si ! ti » . . 
Ai AN NO PETERPAN MAN au 


2G ar ai th .£ 
.,. Lai OA maa pa IE UP N Krng Fa 
OMA Oo. Ae ia AI Lah, gg ga 
PP ragi 


Na K9) 


5302. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jika umatku telah berjalan dengan sikap congkak dan mereka dilayani 


399 





oleh putra-putra raja-raja Persia dan Romawi, niscaya Allah akan mem- 
beri kesempatan bagi orang-orang yang jahat dari mereka untuk me- 
ngalahkan orang-orang yang terbaik dari mereka". (HR. Tirmidzi) 

Dan katanya hadits ini gharib. 


Kl PI ah 13 3 
D6 aga At AW! hua " Aa Ap Bi 

2179 3 AS £ 
KATANYA CPI Pera Da Ktp 


SKM ON . SE Gi $ Ka 


5303. Dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Hari 
kiamat tidak akan tiba sampai kalian akan memerangi pemimpin kalian, 


kalian saling berperang dan orang-orang yang paling jahat mewarisi du- 
nia kalian". (HR. Tirmidzi) 


N 


.. 


Kak deu yo A10 y25061 06. 2S — ON-t 
Kebon, engan 
. ON FYI u HAN 23 ow 
5304. Dari Hudzaifah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hari 
kiamat tidak akan tiba sampai orang-orang yang paling hina berubah 


menjadi orang yang paling bahagia dan paling kaya". (HR. Tirmidzi dan 
Al-Baihagi dalam Dalaa-il An-Nubuwah) 


. cp — . ! 
huh G0 PNG AK ane Ne Me 
AN ag aa Rar AE: IS ALI. 


“400 


AA Kap 3 Lan TEA Nara Basa Nagan TT 


PR La Ut pra 


Igo va oUkala 9, Asap yaa 02 P1) 
Kaya 6 KO KKNI La : 
KEK Penanda SO 


Ne pa Da 


Pep SAN A3 KAI, Ab3 AA 


- Pe 11), 2 Ia PE rap Maen 
CAS, Lg as GE sa ES 
) 


rata NG And Pa et Ha w 

IR 2G Ni TA hp YEN NU 
£. sa. .31 PKP) 1... 29 A39 

Tn Kap Ne ORA & 9: J6 KN 


5305. Dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Kuradhi katanya: "Aku 
pernah diberitahu oleh seseorang yang mendengar dari Ali bin Abi 
Thalib, bahwasanya ia berkata: "Ketika kami sedang duduk di masjid 
“bersama Nabi saw., tiba-tiba Mus'ab ibnu Umair datang, sedang ia 
hanya memakai sehelai selimut yang kumal dan robek. Ketika melihat 
hal itu, maka Rasulullah saw. menangis, sebab beliau tahu, bahwa 
Mus'ab merupakan seorang yang pernah hidup mewah, sedang pada 
hari ini keadaannya amat memprihatinkan. Kemudian Rasulullah saw. 
bersabda: "Bagaimana jika salah seorang dari kalian kelak, dapat ganti 
pakaian setiap pagi dan sore dan piring makanan dihidangkan di 
hadapannya silih berganti serta kalian dapat menghiasi rumah kalian 
dengan tabir sebagaimana Ka'bah dihiasi dengan tabir?". Jawab para 
sahabat: "Wahai Rasulullah, tentunya pada waktu itu keadaan kami 
jauh lebih baik dari sekarang, sehingga kami dapat lebih banyak ber- 
ibadah dan memberikan pertolongan pada orang lain". Sabda beliau: 
"Tidak, bahkan pada waktu ini keadaan kalian jauh lebih baik dari 


401 





pada keadaan Kamen di waktu itu". (HR. Tirmidzi) 
an OK 33 - ( 
GAISAN Jo & AS YALERI J6, ENI 


P Pu Na 


AN 2m PA Oa re 
NA ap Care D1 Io CM Ou. AE 


5306. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Kelak, 
akan tiba suatu masa yang ketika itu seorang yang mempertahankan 
agamanya bagaikan seorang yang memegang bara api". (HR. Tirmidzi) 
Dan menurutnya hadits ini gharib sanadnya. 


ebpyo A RAYA 3 JS: Aa Kamal 
2 ya tera ra AAA Ta 
ea SN SES NAN Y 3 
Pp Sa PAN KAA | 3 tara ng aa “13,20 aa yA 


(B3 aga N Se) Soga dyaa19 


PN PA etetn P3 rd 


DAI3 1G 0 1 
SL gen TS SG, Ate Nplok 
V8 BIAN oly . bana N GE S3 ls 3 (Kia 
NT saudi 


5307. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika pemimpin-pemimpin kalian orang-orang terbaik, orang-orang 
kaya dari kalian, orang yang paling murah hati dan segala urusan 
kalian dipermusyawaratkan secara bersama, pasti hidup diatas bumi 
jauh lebih baik dari tinggal di perut bumi. Dan jika pemimpin-pe- 
mimpin kalian orang-orang terburuk, orang-orang kaya dari kalian, 
orang-orang yang paling pelit dan segala urusan kalian diserahkan 
kepada kaum wanita-wanita kalian, maka tinggal di perut bumi lebih 
baik daripada tinggal di permukaan bumi". (HR. Tirmidzi dan katanya 
hadits ini gharib). 


402 


2g NN ena Ketan 


AREMA AAN IG US — —A 
wang dadang SisE ya 
na AA pan "1 agan 


“ 
CILPIL 2 aa Ka wJC 2) 


PAN KAN SAE yoo 


' 


CAN c 2 w d Ar 
PA On ra G4 LAN Abi Iga LG “pede 
AN P2 GRAN ayla oya 


$308. Dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Telah 
dekat waktunya umat-umat lain akan beramai-ramai menyerang kalian 
sebagaimana dihabiskannya makanan di piring. Tanya para sahabat: 
"Wahai Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu amat kecil?". 
Sabda beliau: "Bahkan jumlah kalian pada waktu itu amat besar, akan te- 
tapi kamu sekalian buih seperti buih banjir, dan Allah akan mencabut 
dari dada musuh-musuhmu (roh) dan Allah akan melemparkan kelemahan 
dari hatimu dan seseorang berkata: "Wahai Rasulullah apakah kelemahan 
itu?". Beliau bersabda: "Cinta dunia dan takut mati". (HR. Abu Dawud 


dan Al-Baihagi dalam Dala-il Nubuwah). 


Shen fa 


PASAL KETIGA 
Sis 91 III Mr Gen 
SI ABON JB oa e- NA 





Yz PA SA - Is 3) “PUN | 


Kits) HS. pete BEN us Oa BEAN 
ALE 3.3 He 1313 25 
Au Pergaa ST NA 


Sa 


-. 


In 9 
(MU olyy YAI 
5309. Dari Ibnu Abbas katanya: "Tidak timbul rasa khianat di suatu 
kaum, melainkan Allah akan menanamkan di hati mereka rasa takut, 
tidak akan tersebar perzinahan di suatu kaum, melainkan akan terjadi ke- 
matian ditengah mereka, tidak suatu kaum mengurangi timbangan dan 
takaran, melainkan Allah akan memutuskan rizgi bagi mereka, tidak 
suatu kaum menghukum dengan cara tidak adil, melainkan akan tersebar 
pertumpahan darah diantara mereka, tidak suatu kaum melanggar janji, 
kecuali Allah akan memberi kesempatan kepada musuh untuk mengalah- 
kan mereka". (HR. Malik) 


1. 7 
LA 19 9 JAN SG 
BAB MEMBERI PERINGATAN DAN ANCAMAN 


NGAIL 0 an 
ASI juaal 
PASAL PERTAMA 


SAN NG NAN CAT 7 - 
Iko AN any UG Ke NATA - NY 
“ 


', 1 et nup “ 


MB (duo ale, pooh) 


1 K, RA Y4 
- £ oo." 
7 


Gagak Peran 
Pa ee Chu Ya ' Hara PEN ana 
KAA Ie eng p KE KUA Kel 


Ing 219 Gp 236 Iyo J9 aa 
ah Moga Da . San 
Hen tr Ta LI ban ah eta LN 1:0 


ag (ANA Nan 2 3J/ Ia 


Bana dg Oa IS Kau 


pe aa 


(CE: KONI (angad 
KELANA TN LE 


9932 G1 On, et “daa” (aa ara 
Ha SEA IYA NS Ig EL og 


27. AAN, J6 Bargyay 011 ,» Ate “3 
6 


BIL OSIS ga 2 gaka BI SIG 
2 PD MN ek Da ea 332 ET Kak 


(ar NG ELIE Girka 1 91 ARPSDRA 


405 





ee 7 RAN 


— duo Map DL 1 PSI Maa Kapas 


5310. Dari Iyaadl ibnu Himaar Al-Mujaasyi'i, bahwasanya .pada 
suatu hari Rasulullah saw. bersabda dalam salah satu khutbahnya:' 
"Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku menyuruh aku untuk mengajari ka- 
lian pada hari ini apa saja yang kalian tidak mengetahuinya: Sesung- 
guhnya semua harta yang Aku berikan kepada seseorang adalah halal. 
Sesungguhnya Aku menjadikan hamba-hamba-Ku dalam keadaan suci 
semuanya, hanya saja syaitan mendatangi mereka dan memalingkan me- 
reka dari agama mereka, sehingga mereka mengharamkan apa yang Aku 
halalkan bagi mereka dan mereka disuruh untuk menyekutukan ' Aku 
dengan sesuatu yang tidak Aku beri kekuasaan. Sesungguhnya Allah me- 
lihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka, baik 
bangsa Arabnya maupun bangsa 'Ajamnya, kecuali sedikit dari ahlul 
kitab. Firman Allah: "Sesungguhnya Aku utus engkau supaya Aku 
mengujimu dan supaya Aku menguji denganmu. Aku turunkan kepadamu 
sebuah kitab yang tidak dicuci dengan air. Kamu dapat membacanya 
sedang kamu tidur maupun terjaga". Sesungguhnya Allah menyuruh aku 
untuk membakar kaum Ouraisy, tapi aku katakan: "Wahai Tuhanku, ka- : 
lau demikian mereka pasti akan menghancurkan kepalaku dan akan 
meninggalkannya seperti sebuah roti". Firman Tuhan: "Suruhlah mereka 
keluar sebagaimana mereka telah mengeluarkanmu, perangilah mereka 
dan Kami akan membantumu. Nafkahkanlah hartamu, niscaya kami akan 
memberi nafkah padamu. Utuslah suatu pasukan, niscaya kami utus lima 
pasukan sepertinya. Dan perangilah orang-orang yang tidak patuh pada- 
mu. Utuslah satu pasukan, niscaya Kami utus lima pasukan sepertinya. 
Dan perangilah orang-orang yang tidak patuh padamu dengan orang- 
orang yang patuh Saja (HR. Muslim) 


Haag AU 15) 2 AH: STEP Je . PEN 


2. z 


1» 13an 2 5 2 An Ge Go 


3 KAN jo AA GS 
“ LP Karat 20 2 nd 2... 
1 GBI aa Oslat | Aa Opa 


406 


ang Ginny 29, 18 KEB KAI 4 bejat 

2 39.01 5 9) | by 

pa ET Jap Golgb Ao! HA Kah 

AKB Gn na GAS 1 "ut nu “LG 

JO Bro Sal. AB 3 an ASI 

. Aa . ah 

sc, ayakan 9 7 126 “eta RTA 

C5: dp dede Be ND Bb 

gn et 3G An aa Let 3 P4 af oo. 

AYO YAE Sarla. su 
.. “ h - . “ » Pd 

: 2... 

L Adakan 33 


5311. Dari Ibnu Abbas katanya: "Ketika Allah menurunkan ayat: 
WA ANDIR 'ASYIIRATAKAL AORABIINA", maka beliau naik ke 
puncak bukit Shafa dan beliau berseru kepada kaum Ouraisy satu persatu 
sampai mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul di hadapan beliau, 
maka beliau berseru: "Wahai kaum Ouraisy, bagaimanakah jika aku 
memberitahu pada kalian, bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda 
yang sengaja datang untuk menyerang kalian, apakah kalian akan mem- 
percayai ucapanku?". Jawab mereka: "Ya, kami, akan mempercayai ucap- 
anmu, sebab selama ini kami belum pernah mendengar, bahwa kamu 
telah berdusta". Sabda beliau: "Ketahuilah, bahwa aku memperingatkan 
pada kalian akan tibanya siksa Allah yang maha pedih". Kata Abu Lahab: 
"Semoga kecelakaan menimpa kepadamu sepanjang hari ini, apakah 
hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?". Maka Allah menurunkan 
firman-Nya: "Tabbat yadaa abii lahabiw-watab". (Muttafag 'Alaih) 


sa. 2 3 Lau Lena G3 8... 
ID NN JB na KY 
P1 Sa Gta PALI An Ig Gay RL Lay 
Ge Mendata fo SI ES OSN LE jus 
".# - 1 2 Ya Oo Rn Ny ee 3g... 
VAN SR AOA GARA Inka 
s 


ai GIRI SU BAU EN Ga KAA 


407 





Te ai 2gp 0790 ”yp 24 21 - 

: ked 2 “el “as | . 
2, kuta 119 pd : JL 1 1) - 
ppap 2 


1. € a17 
Ma RUU Gp ab Ng kol Ds 


29 0000 2G “(dl PN Gn 10 Tur 
KENA AG KEC. JAN Gp KE Vika 
CAAT IA SA ALE Ce ME. ega 

S Pa - Pd La € 


ra 2) IP oa? Belang Me 11 CI 
NK SA EA ES 
Ifa 1291 .. Te jin Ti 7 Te z1) 
. . | . . (Ta & - 
& 3 2 Una Can Aj PK 
CT KAI Go TR akn gn PIA hr 
AS GA al KE pe Wa AN Ga 
La SAT ab IA KEL Lee eaa A 
A— AA dya Ak Knp 03 Cab adat 
2 9 ab 2921 (Ha 2 a rr £?£ Ly: 


5312. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika Allah menurunkan fir- 
man-Nya:"WA ANDZIR 'ASYIIRATAKAL AORABIINA", maka Nabi 
saw. memanggil kaum Ouraisy sehingga mereka berkumpul semuanya. Ke- 
mudian Nabi berseru: "Wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, selamatkanlah diri 
kalian dari api neraka, wahai Bani Murrah ibnu Ka' ab, selamatkanlah diri 
kalian dari api neraka, wahai Bani Abdu Samsin, selamatkanlah diri kalian 
dari api neraka, wahai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api 
neraka, wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, 
wahai Banu Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, 
wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka, sesungguhnya aku 
tidak dapat membela kalian dari Allah, hanya saja kalian masih terikat 
denganku dalam tali kekeluargaan dengan kalian". (HR. Muslim) 


Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, bahwa beliau berseru: 
"Wahai bangsa Ouraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, sungguh aku 
tidak dapat membela kalian dari Allah, wahai Banu Abdu Manaf, sesung- 
guhnya aku tidak dapat membela kalian sedikitpun dari Allah, wahai 
Abbas ibnu Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat membela 
kamu dari Allah, wahai Shafiyah bibi Rasulullah, sesungguhnya aku 
tidak dapat membela kalian dari Allah, wahai Fatimah binti Muhammad, 
mintalah padaku apa saja yang kamu senangi dari hartaku, akan tetapi 
aku tidak dapat membelamu dari Allah". 5 


NOT 


PASAL KEDUA 


P4 KAN 


385, & 297 Pad Tea ag | 
9 Ogan IG TE PA AN NI 
Ara te sap La IA AN GA gr 

7 Ui Ah J AAA Ob Hal: era 9 Ads 


4 jean AR NE TAG 


5313. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Umatku ini adalah umat yang diberi rahmat. Tidak ada siksa atas me- 
reka di akhirat. Siksa mereka hanya di dunia yang berupa terjadinya ber- 
bagai fitnah, gempa bumi dan pembunuhan". (HR. Abu Dawud) 


JET One ie Mo —011 


v$ 


AN 


.. PO IOI Lagrk INN AA 27 

: | : 

Ihkaol :Jb mang Asah Ay A gw) 

gagah, no 3 UN, OA 2 
w AU 


nya aa CF ARn9 : (AF 


MX 





“In 


(33 Pata 
DS AN GLS 23 Kn C 
SEA AanInang 2090, angan "79 


Lapang 95 1583 Ia YA R9 GA 
OI LI Ao. sista 


5314-5315. Dari Abu Ubaidah dan Mu'adz ibnu Jabal, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya awal mula lahirnya Isiam 
dimulai dengan kenabian dan rahmat, kemudian diikuti dengan masa 
kekhalifahan dan rahmat, kemudian diikuti masa kerajaan yang dominan, 
kemudian akan timbul masa kekuasaan yang sewenang-wenang, timbul- 
nya berbagai penindasan dan kerusakan di bumi. Mereka menghalalkan 
sutra, kelamin-kelamin wanita, minuman keras, namun mereka tetap 
diberi rizgi dan diberi kemenangan oleh Allah sampai mereka bertemu 
dengan Allah". (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


NG 


Kia An AR GAES OM 
3. 


y2 LP 1 pg Pr 37. 
pa WA DEL CRT SSI Un 
Ki an GIE. TN KAK 


aa MAN 


C EGA Sep Sat 


» dokdlotay 


5316. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya awal mula yang membalikkan Islam se- 
bagaimana dibaliknya sebuah gelas, adalah minuman keras". Tanya para 
sahabat: "Bagaimana mereka akan membudayakan minuman keras, 
sedangkan Allah telah menerangkan keharamannya?". Sabda beliau: 
"Mereka akan memberikan nama pada minuman keras dengan nama lain 
dan mereka menghalalkannya". (HR. Darimii) 


410 


BEA 


PASAL KETIGA 
NG: J6 Kaif. Peer IN ONV 
Tae PARU UK ? EA 
AN PA ANN NAN 


20 


Yana 33 NG CAT pa, Kan 
BEA IN Lee Sate 2 YAN la 
Ih aras 
ian eagtmenn Ng: ENG ah 
ah 0, 
Sos ya aga 
Iyan ka daan Kg 


5 KS. PERAN AN Ta uk 
Aa Gb Ha AA GA GENUIN 3 rear PRA AA 


Pm sa 


SY PR Pede ep 3 Pak 9 
naat 
ae) 


5317. Dari Nu'man ibnu Basyir dari Hudzaifah katanya: "Rasulullah 
saw. telah bersabda: "Masa kenabian akan berlaku di tengah kalian 


411 





sebatas masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah akan meng- 
akhirinya dan akan timbul masa kekhalifahan yang mengikut tuntunan 
Nabi sebatas masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah akan 
mengakhirinya, kemudian akan tiba masa kerajaan yang dominan sebatas 
masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah akan mengakhirinya, 
kemudian akan datang masa penguasa yang sewenang-wenang sebatas 
masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengakhirinya, ke- 
mudian akan datang masa kekhalifahan yang mengikut tuntunan Nabi". 
Kata Habib: "Ketika Umar ibnu Abdul 'Aziz duduk di kursi kekhali- 
fahan, maka aku menulis surat yang isinya menyampaikan bunyi hadits 
tersebut dan aku katakan: "Semoga engkau termasuk Amirul Mu'minin 
yang datang setelah berakhirnya masa pemerintahan penguasa yang 
dominan dan sewenang-wenang sebagaimana yang disebutkan oleh sabda 
beliau. Maka Umar ibnu Abdul 'Aziz sangat gembira dengan isi suratku". 
(HR. Ahmad dan Al-Baihagi dalam Dalaa-ilun-Nubuwah) 


412 


AN AL 
2) (LA 
” 
KITAB BERMACAM-MACAM FITNAH 


MLYET 


PASAL PERTAMA 


» 
TEA 


Ya A3 ME: SE KEILE OU 


? 


“al mer 171 AAA rr Penta ae ntr 
CA Ali BO Na SE BER EU 


dat ten ana “.c30) Alai GG ra au 

ea yag Ap ANYA CN 30! 
214 Ta B7 7/4 rd LN 

SA AG han 

Kar Gg Ah PTE PA AP oa 

Ag pa II 3 1 S7 9 21 ad 

KET an 8 TN  LAKA 


Aang KEL NA KELEN 


5318. Dari Hudzaifah katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw. 
berpidato dihadapan kami, dalam pidatonya itu beliau menerangkan 
segala sesuatu, sampaipun tentang hari kiamat. Pidatonya itu diingat oleh 
yang dapat mengingat dan dilupakan oleh yang tak dapat mengingatnya. 
Semua keterangan Nabi itu telah diketahui dengan baik oleh kawan- 
kawanku, yang andaikata aku terlupa sebagian, ketika aku melihat salah 
seorang dari mereka, maka aku akan ingat kembali, sebagaimana sese- 
orang yang ingat kembali wajah seorang kawannya yang pergi daripada- 
nya, kemudian jika ia melihatnya kembali, maka ia akan mengingatnya 
lagi". (Muttafag 'Alaih) 


413 





ge21., wr 


Se Iga bak. SE Re X1 
BLK IA Tai Naa Kn 
NAM Aa SS N MA Ap 


Op 
NANTI Lg auana 


Kanaan Han Kab manga yi 2. 


& “ 2 21 

SA PENATAAN SAN Yasa 
7 2.59 On , PALI LX p met 

IN 2 Situ D ga “ia, "3 | 


Pan Diya DA KASI Gta 


5319. Dari Hudzaifah katanya: "Aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Kelak akan digelarkan segala macam fitnah pada setiap hari 
satu persatu, sebagaimana dianyamnya sebuah tikar satu persatu. Setiap 
hati yang condong kepada setiap fitnah, maka akan membekas satu titik ' 
hitam di dalamnya, sedangkan setiap hati yang tidak senang dengan fit- 
nah tersebut, maka akan membekas satu titik putih di dalamnya, sehingga 
hati akan ada dua type. Yang satu putih seperti kaca dan ia tidak akan 
terganggu oleh fitnah apapun selama langit dan bumi masih ada. Sedang 
hati yang satu akan terbalik bagaikan kendi yang berwarna hitam pekat. 
Ia tidak akan mengenal kebaikan apapun dan ia tidak menolak kemun- 
karan apapun". GR. Muslim) 


2.3 - Pata, Pa .. Ka 
AA YA apa AA CNN TNAPAN AI 


AI , AA Ie Jap at Pa PP 
basa SEN Cg BILA uban Sa 
Sp 221 “1. 


MESIN S  ISAY 


414 


SA TATA CA tara Ela KaNaAA APA 

2 Jb ae aing Mel Ga de 20 

3? (2 au 2 339 
“ 


Ja Ke na Pan" Ka 
JPN ph Ga 23” Lea AG ea 


Pe Lai Nat Peti 4 Pad “719 Pe Pe Le AA Ke f 
APE YAP ATT Nona aa EA Hy 


re Uda | - PL Pa Pa 3... 
SAK LN LO ka As 


JNE IS NE LESTI CSI 


KEL MANA AT ANT Gak 
agar, GUN JS Alan 


5320. Dari Hudzaifah juga, bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
menyampaikan pada kami dua hadits yang salah satunya telah aku bukti- 
kan kebenarannya, sedangkan yang lain aku masih menunggu saatnya. 
Beliau memberitahukan, bahwa Allah sesungguhnya menurunkan amanat 
dikedalaman setiap hati orang, kemudian mereka mengetahui amanat dari 
Al-Our'an. Selanjutnya kata Hudzaifah: "Beliau juga memberitahukan 
tentang akan dicabutnya rasa amanat dari hati seseorang, yaitu adakala- 
nya seseorang tidur, maka telah dicabut dari hatinya rasa amanat 
sehingga amanat itu hanya meninggalkan bekas sebesar satu titik yang 
tidak jelas, kemudian ketika ia tidur kembali, maka dicabutnya pula rasa 
amanat yang hanya sebesar satu titik itu sehingga ia hanya meninggalkan 
sidik jari, sebagaimana jatuhnya bara api pada kakimu sehingga ia beng- 
kak dan menjadi abses, sedangkan didalamnya tidak ada sesuatu apapun. 
Sehingga akhirnya manusia berjual beli diantara mereka, sedangkan tidak 
seorangpun diantara mereka yang mempunyai rasa amanah. Dikatakan 
bahwa ditengah keluarga si Fulan ada seorang jujur, maka dikatakan pada 
orang itu: "Alangkah baiknya engkau, alangkah jujurnya engkau", se- 


415 





dangkan didalam hati orang itu tidak sedikitpun ada keimanan". 
(Muttafag ' Alaih) 


A33 Hengka KT an 
PN CNN JA, oat Kia 
AAN PAR RAN IK 
rana kang. Pai An ES 1, 
Ge PEN TPA : PAN Kayas Haa 3 
Pee IG LIS Ag: 21, 2 5 kg 1g 
EK Ken DI IKAT Pane 
Sh AR: OT ASA PEG Ne 
aa 3 PN Segan yana 
ANA SIN ATP HN RUP PA 
x5 Pan Kesan eos 23 
menata, EN NP AYAM YA 
BESAGAN 9 BEN ORKES S6 
Ca Ta KA EN TO TIGA NA 2 
Petakan Haa Terra IG kaka 9 


416 


2 IIA Pan 2 gag oh 01 MP, tan 3 
3 


(aa 


AS Koi BEI KTNA 


P4 v, 
De On En da, garrron, 
TAG DES 33 RAN MASAK 


st 


5321. Dari Hudzaifah katanya: "Kebanyakan orang bertanya kepada 
Rasulullah saw. tentang segala macam kebaikan, sedangkan aku sering 
bertanya tentang segala macam kejahatan, 'sebab aku takut aku mende- 
katinya". Selanjutnya kata Hudzaifah: "Aku pernah berkata: "Wahai 
Rasulullah, dulu di masa jahiliyah kita senantiasa hidup dalam dunia 
jahiliyah dan kejahatan, kini Allah telah mendatangkan kebaikan kepada 
kami, yaitu dengan datangnya Islam, apakah setelah datangnya kebaikan 
ini akan pula datang kejahatan?". Sabda beliau: "Ya". Tanyaku: "Apakah 
setelah masa kejahatan itu akan tiba kebaikan?". Sabda beliau: "Ya, 
hanya saja kebaikan yang datang itu tidak murni". Tanyaku: "Apa yang 
engkau maksud dengan tidak murni?". Sabda beliau: "Kelak akan muncul 
suatu kaum yang berjalan diluar jalanku dan tidak mau dengan petunjuk- 
ku, jika engkau tahu dari mereka, maka engkau akan menolaknya". 
Tanyaku: "Apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan?". Sabda beliau: 
"Ya, yaitu para da'i yang menyeru manusia menuju ke pintu-pintu neraka 
jahanam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, maka ia akan 
dilemparkan ke neraka jahanam". Kataku: "Wahai Rasulullah, beritahu- 
kanlah pada kami tanda-tanda mereka". Sabda beliau: "Mereka itu serupa 
dengan kami dan berbicara dengan bahasa kami". Tanyaku: "Jika aku 
mendapatkan tibanya masa itu, menurutmu apa yang harus,aku perbuat?". 
Sabda beliau: "Lazimilah kelompok muslimin dan pimpinan mereka". 
Tanyaku: "Bagaimanakah menurutmu jika tidak kudapatkan kelompok 
muslimin dan tidak pula pimpinannya?. Sabda beliau: "Di saat itu, 
jauhilah semua kelompok dan manusia secara total sampai tiba saat ke- 


417 





matianmu sedangkan kamu dalam keadaan seperti itu". Dalam riwayat 
Muslim disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sepeninggalku kelak, 
akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak meniru petunjukku dan 
sunnahku dan akan timbul pula manusia-manusia yang hatinya hati 
syaitan, sedang typenya type manusia". Kata Hudzaifah: "Wahai Rasulul- 
lah, menurutmu apa yang harus aku lakukan jika aku mendapatkan masa 
itu?". Sabda beliau: "Dengarkan dan taatilah pimpinanmu walaupun 
tubuhmu dan hartamu dianiaya, tetapi dengarkan dan patuhlah". 


daa Wo Opa 2 JB: ea nah 
Len 203) K5 1 mn 


Le y20 p? Pen 2 


mana TA Kg 


5322. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Cepat-cepatlah memperbanyak amal kebajikan sebelum tiba munculnya 
berbagai macam fitnah, sebagaimana datangnya gelap gulita ketika ma- 
lam tiba. Pada waktu itu, di pagi hari seseorang sebagai seorang mu'min, 
tetapi di sore hari ia telah berubah menjadi seorang kafir, atau di sore 
hari seseorang sebagai seorang mu'min, tetapi di pagi hari ia berubah 
menjadi seorang kafir, ia akan menukar agamanya dengan duniawi". (HR. 
Muslim) 


1 Ja Dt 


era Mp anpa  mpaai 
AG AN PERUT 
CT na, PGN Wpoge 


9 Jaa PP) PA Bas ox (nan Kek ta 


dng KN Bagi Vogka Kg yh. Ka rena Un OA 


418 


Pa 


P2 | 2yye 
Karen, “An ah Je. kem A6107 3: Abeaann 
aa AG AG Tesiia GAS “9, IA 0 PN apa 


Lpi pUL 


. Pa aa aa eh SAN Gp Kera 


5323. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

"Kelak akan timbul berbagai macam fitnah. Di masa itu, seorang yang 
duduk lebih baik dari seorang yang berdiri, seorang yang berdiri lebih 
baik dari seorang yang berjalan dan seorang yang berjalan lebih baik dari 
seorang yang berlari. Barang siapa yang ingin menyaksikannya, maka ia 
akan terperosok kedalamnya. Dan barangsiapa yang mendapatkan tempat 
bersandar atau tempat untuk berlindung, maka berlindunglah dengannya". 
(Muttafag ' Alaih) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Kelak 
akan timbul berbagai macam fitnah. Di masa itu, seorang yang tidur lebih 
baik dari seorang yang terjaga, seorang yang terjaga lebih baik dari se- 
orang yang berdiri, seorang yang berdiri lebih baik dari seorang yang : 
berjalan. Maka barangsiapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka 
berlindunglah Ps aa 


1 2 pg 9 
Has sen 6:06 pa 
7 77, 3 2 Ipar Ah Ge ? 1, Leg “an 1 
1 


KENA 3 Par 
Bias Geng Kat 


EGA Aya Ya an naa 


K3 g'“y Ab Wen, MATA . 
Ht ay K2) 'G 22 ANIS ag ahok 


SA II AA AIA 


419 





BEN: 0G RN ANAK 
“ 2 In yee 

KN ak, AA -e nan 
Petuah 


Len SAN IG TE GIE EA 
' oo 2G IA 2 Ira 5 
yeee Aa ag YES SA HERAN AG AN Eye 


PAP Pada 


23 Ana Ie Tia tk 
dot. JI 2 


5324. Dari Abi Bakrah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Kelak akan timbul berbagai macam fitnah, kelak akan timbul berbagai 
macam fitnah, kelak akan timbul berbagai macam fitnah. Di masa itu se- 
orang yang duduk lebih baik daripada seorang yang berjalan, seorang 
yang berjalan lebih baik daripada seorang yang berlari. Jika masa itu 
tiba, maka seorang yang mempunyai seekor onta, maka menyingkirlah 
dengan ontanya. Seorang yang mempunyai seekor kambing, maka 
menyingkirlah dengan kambingnya. Dan barangsiapa yang punya kebun, 
maka menyingkirlah dengan kebunnya". Tanya seseorang: "Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu, jika di masa itu ada seseorang 
yang tidak mempunyai onta, kambing atau kebun?". Sabda. beliau: ' 
“Hendaknya ia mengambil pedangnya dan pedangnya dipukulkan pada 
sebuah batu besar, kemudian ia hendaklah ia melarikan diri untuk men- 
cari jalan keselamatan jika ia dapat kesempatan". Kemudian Rasulullah 
saw. bersabda: "Ya Allah, saksikanlah, bahwa aku telah menyampaikan 
pesanmu, (tiga kali)". Tanya seseorang: "Bagaimanakah pendapatmu jika 
aku dipaksa sampai aku bergabung dengan salah satu dari dua kelompok 
yang sedang berperang, kemudian aku dibunuh oleh seseorang dengan 
pedangnya atau dengan anak panahnya?". Sabda beliau: "Orang yang 
membunuhmu akan memikul dosamu dan dosanya sendiri, dan ia akan 
menjadi sebagai penghuni neraka". (HR. Muslim) 


420 


Kekiha SN Van IG: Jb yentn IN LA NN 
aa P9 pedet 2 1 0 har 
SILANG F3 
7, ab 
Coy. Ja Ska AA J3 Sagala 


r 


an 


5325. Dari. Abu Sa'id katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Hampir tiba suatu masa, di masa itu harta yang terbaik dimiliki oleh se- 
orang muslim adalah sejumlah kambing yang mana ia menyingkir dengan 
ternaknya itu keatas bukit dan tempat-tempat yang ada mata airnya, demi 
untuk menjauhkan agamanya dari berbagai macam fitnah". (HR. Bukhari) 


PADA NAN p AA. BALA - - KYT 
ah 38. sea NA ANN EP ENI WPLAT 
IE BEN AE Ibopg 2 
Aeeniita - PASI un 


5326. Dari Usamah bin Zaid katanya: "Pada suatu hari Rasulullah 
saw. melihat salah satu benteng yang ada di kota Madinah, kemudian be- 
liau bersabda: "Apakah kalian melihat apa yang aku lihat". Jawab para 
sahabat: "Tidak". Sabda beliau: "Sesungguhnya aku melihat segala ma- 
cam fitnah telah turun diantara rumah-rumah kalian sebagaimana jatuh- 
nya air hujan". (Muttafag 'Alaih) 


NG Ne TK ang ane 
AN Jo AN Iga JG: ra SE —NNY 


2 
. Para, SERA GEN Re 11 - Ea ge 
GEN oU We Pun kie Jaja 


421 


5327. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak, binasanya umatku akan disebabkan oleh tingkah laku kawula 
muda suku Ouraisy". (HR Bukhari) 


age NG —  y3 


ega ye Ka 332536 IG KKN 
ban GIE sa 0 LE 
| pan. 7 f (“IG Muh 96. (Pe ”, Se 


5328. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tibanya masa kerusakan makin mendekat, dimasa itu ilmu akan dicabut, 
akan bermunculan berbagai macam fitnah, rasa pelit/individualis mera- 
jalela dan akan timbul berbagai macam kekacauan". Tanya para sahabat: 
"Apa yang dimaksud dengan akan timbul berbagai macam kekacauan?". 
Sabda beliau: "Akan timbul berbagai macam pembunuhan". (Muttafag 
' Alaih) 


Ka Ih PA PI an NG 17 
Da Asah sand buket — OA 
2”. & pi 


NATA P1 Ce Ih P, Sd org SN 
mara 2 Ian Ip 3 PA 3 An | 
2033 HAN AAN | BS IKS 

Ao 


5329. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan-Nya, dunia tidak akan 
berakhir sebelum tiba suatu masa, yang mana pada waktu itu seorang 
yang membunuh tidak mengerti apa motivasinya ia membunuh dan yang 
terbunuhpun tidak mengerti mengapa ia terbunuh?". Tanya para sahabat: 


422 


"Bagaimana hal itu akan terjadi?". Sabda beliau: "Yang sedemikian itu 
dikarenakan timbulnya kekacauan, seorang pembunuh dan yang terbunuh 
akan dimasukkan kedalam neraka". (HR. Muslim) 


Lan Ha 


Ao gan Jb: IG ye 2" —0, 
Ao. DA M5 N: Keyadea 


5330. Dari Ma'gil ibnu Yasar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "beribadah di masa kekacauan adalah bagaikan seorang yang 
berhijrah menuju aku". (HR. Muslim) 


Ppt ll 


MAA IG Gala ANE AM 


Lau - 
ae Ka Pu AR an aa 
IA 3 La BJ C2 Rea 2 LA P IG KEB 
NE Jana GG An engusu 
MA AAA, Kena In 
. Gg 1. An wrn 2 
NA AN YAN H9 As s Fo ES ya Kake 


5331. Dari Zubair ibnu 'Ady katanya: "Ketika kami datang pada 
Anas bin Malik dan mengadukan padanya tentang kedzaliman yang di- 
lakukan oleh Al-Hujjaj terhadap kami, maka kata Anas: "Bersabarlah 
kalian, sebab tidak datang suatu masa kepada kalian, melainkan yang 
datang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya, karena itu 
bersabarlah kalian, hingga kalian menemui Tuhan kalian, itulah yang per- 
nah aku dengar dari Nabi kalian saw". (HR. Bukhari) 





Saga 


PASAL KEDUA 


5332. Dari Hudzaifah katanya: "Demi Allah, aku tidak tahu, apakah 
sahabat-sahabatku telah lupa ataukah mereka berpura-pura lupa?, demi 
Allah, tidaklah Rasulullah saw. lupa menyebutkan nama seorang 
pimpinan yang menciptakan fitnah yang jumlah pengikutnya lebih dari : 
tiga ratus orang, dan beliau telah menyebutkan nama orang itu, nama 
ayahnya dan nama suku kabilahnya". (HR. Abu Dawud) 


' 


2 PAN SA AI PA 


,) aya “ 
sake Sena 206: JG na 
” yan Ie ea CG » an ra 
PA H0 BIS Kau KE RA de NA Te 


... 


PN P1 2 Isi 


BIAN 2205yNolu). A3 ea Pe 


ea 


s9 


5333. Dari Tsaubun, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya yang aku takutkan terjadi pada umatku, adalah timbulnya 
para pimpinan yang menyesatkan. Jika pedang fitnah telah menimpa pada 
umatku, maka ia tidak akan terangkat sampai hari kiamat kelak". (HR. 
Abu Dawud dan Tirmidzi) 


424 


—N 


“J9 Gen 2. bat 3 
Berpe AansaA dng ip ON 


is @. Keong Pn RITA NT 
Ni (LG Paupalan Oi Ga 


ga Ya 4 (ae ai 7 143 
sa Ata 
Ora ye AD Dipa Pd Oa Dua 
PP Saba onana 3 


aglagi Mann LA APA 3 


5334. Dari Safinah, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Masa kekhalifahan hanya berlangsung tiga puluh tahun, 
kemudian akan tiba masa kerajaan". Selanjutnya kata Safinah: "Hitung- 
lah, masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama dua tahun, masa 
kekhalifahan Umar berlangsung selama sepuluh tahun, masa kekhalifahan 
Usman berlangsung dua belas tahun, dan masa kekhalifahan Ali berlang- 
sung enam tahun". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud) 


SA IG AG: SES BP Oo 


9J ge kada 


C3: LA NET AGAN 5 EN KI 
der Kaya jas: Lb GAN SE AL 


(NG LA Kang 2 


Nan -. Igor 
Pem CAN A29 kkal Sotgra 


MN - 

1. Na 21 Kata Bernanah, ata 
TON BNI IMA 8 » Ui # JG "Ska 
Png 3x RA - PAI Ya i Pd rta, r 


# 
PINTA ge Kon EL Jar Pogy 20 en Peekua 
9 Slug 0) 8 L (9 Ap Aa Nas 





“6 2974 GI Pa Ken aa Naela 3721 id 


“Ope! dang La Ia Rea nan 
FA YA GAN Ag 2.6 GP: Ke 


9 13 Ken Tah MPA dana PN £. AP Asp 

TA reg papa an G: : A9! 35 

9 1129 AU KK PE PA LAU PLTN Apar 

Na eh 06 PA IAI 6 

au Sa 2 1g 30 , G - 1 

VAN TNI TA NG ai 
» 


GI Pa) 


CE JEN AG Ke TNI IA Me, - 5 
"9 ea G1? 


' LA PL AN 2 Re 27 
MAP NI NAN EA JE PAN Ara har 


. 


. 5335. Dari Hudzaifah katanya: "Aku pernah bertanya: "Wahai 
Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan datang kejahatan, sebagaimana 
kejahatan yang ada pada masa sebelumnya?". Sabda beliau: "Ya". Tanya- 
ku: "Bagaimanakah jalan keluarnya?". Sabda beliau: "Jalan keluarnya 
adalah pedang". Tanyaku: "Apakah setelah pedang ada yang tersisa?". 
Sabda beliau: "Ya, akan timbul pemerintahan di atas dasar kebejadan dan 
akan timbul perdamaian yang kacau/kotor". Kemudian tanyaku: "Kemu- 
dian akan timbul apa lagi setelah itu?". Sabda beliau: "kemudian akan 
timbul para da'i yang menyeru kepada kesesatan, di masa itu jika ada 
seorang penguasa yang berani memukul punggungmu dan merampas 
hartamu, maka sedapat mungkin taatilah ia, dan jika kamu tidak dapat, 
maka matilah kamu sedang kamu dalam keadaan menyendiri karena 
berpegang teguh pada agama". Tanyaku: "Kemudian apa lagi yang akan 
timbul setelah itu?". Sabda beliau: "Setelah itu akan tiba masa datangnya 
Dajjal, ia datang dengan dilengkapi sungai dan api. Seorang yang jatuh 
ke dalam apinya, maka ia akan mendapatkan pahala dan dosanya akan 
dihapuskan, dan seorang yang jatuh kedalam sungainya, maka ia akan 


426 


mendapatkan dosa dan ia tidak mendapatkan pahala". Tanyaku: "Kemu- 
dian akan timbul apa lagi setelah itu?" Sabda beliau: "Kemudian akan 
timbul masa anak onta yang dilahirkan, tetapi ia tidak ditunggangi sam- 
pai tibanya hari kiamat". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau 
bersabda: "Kelak akan timbul masa damai yang kotor dan timbul ke- 
lompok yang kotor". Tanyaku: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 
dengan timbulnya masa damai yang kotor?". Sabda beliau: "Di masa itu, 
setiap orang hatinya tidak akan kembali kepada kebenaran yang di- 
pegangnya". Tanyaku: "Apakah akan datang kebaikan setelah keja- 
hatan?". Sabda beliau: "Setelah itu akan timbul fitnah yang membabi 
buta. Dimasa itu, akan bermunculan para da'i yang menyuruh manusia 
untuk mendatangi pintu-pintu api neraka. Wahai Hudzaifah, di masa itu, : 
jika engkau mati dalam keadaan mengasing, maka hal itu lebh baik bagi- 
mu daripada engkau mengikuti seruan salah seorang dari mereka". (HR. 
Abu Dawud) 


BIA HE KI NEO | 
NY AY Haa IU Wp aga AN 
PETA LA LI, KAN RO MET PN AAN 
“Ga PN an 
GAIB Hiass: IG MENARI 


aer) 11297 PAI AP R Kgutraa 
SEAL Pakan Lo ma 


“N 


2. 
Ca “ 
Gn 
Ng 
Ep 


Yg JI, 7 yh : 
:NG AA AG: Ara 
”. - . .. ” 
IG 03 3 0 una 7 AL tp 3 9 
Jd Ka, ON sa TING 
- . - . gp 


4217 





pi... Jing “3 J1 ac 9 ta (KG LUNA 
0S La Pelan 
ASI Aan yg AMI: Lha bs B3 NN 


J7” AANG 


» NG NA Sa ca 55 Keling e- JG 
LIGA IG KAI SN aPanara 
NY aa De TA Sate SNN SIS 
. sal plola). Messnma 


5336. Dari Abu Dzar katanya: "Pada suatu hari, ketika aku mem- 
bonceng di belakang Rasulullah saw. setelah kami .melewati rumah- 
rumah di Madinah, maka beliau bertanya: "Wahai Abu Dzar, apa yang 
hendak engkau lakukan jika di Madinah sedang tertimpa masa paceklik, 
sehingga engkau bangun dari tempat tidurmu dan engkau tidak dapat 
sampai ke masjid dikarenakan engkau merasa lapar yang luar biasa?". 
Jawab Abu Dzar: "Kiranya Allah dan Rasul-Nya saja yang lebih tahu 
tentang hal itu". Sabda beliau: "Jika terjadi masa itu, maka jagalah dirimu 
dari minta-minta, wahai Abu Dzar". Tanya beliau: "Wahai Abu Dzar, apa 
yang engaku lakukan jika di Madinah sedang terjangkit wabah kematian, 
sampai seseorang akan membeli kubur dengan harga seorang budak?". 
Jawab Abu Dzar: "Kiranya hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang lebih 
tahu tentang hal itu". Sabda beliau: "Jika tiba masa itu, maka hendaknya 
kamu tetap bersabar wahai Abu Dzar". Tanya beliau: "Wahai Abu Dzar, 
apa yang hendak engkau lakukan, jika di Madinah tiba masa pembunuhan 
yang merata?". Kata Abu Dzar: "Kiranya hanya Allah dan Rasul-Nya 
saja yang lebih tahu tentang hal itu". Sabda beliau: "Jika tiba masa itu, 
maka bergabunglah dengan seseorang yang agamanya dan tindak tanduk- 
nya masih cocok denganmu". Tanya Abu Dzar: "Bolehkah aku meng- 
gunakan senjata?". Sabda beliau: "Kalau begitu, engkau akan sama de- 
ngan orang-orang yang berbuat kekacauan". Tanya Abu Dzar: "Lalu apa 
yang harus aku perbuat wahai Rasulullah?". Sabda beliau: "Jika kamu 
takut oleh silaunya kilatan pedang mereka, maka tutuplah wajahmu 
dengan ujung kainmu dan menyerahlah kamu agar yang membunuhmu 
memikul dosamu dan dosanya sendiri". (HR. Abu Dawud) 


N 


428 





3, Ata 


Lininnsaraoang, PA 
AA KAS KAA 35 PA SEX BA 
Key GMO» HA US 


3 Lan eat 


& 


5337. Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash, bahwasanya Nabi saw. 
pernah bertanya seraya menyatukan jari-jari kedua tangan jadi satu: 
"Bagaimanakah jika kamu mendapatkan Suatu masa yang manusia- ma- 
nusia bejad, janji-janji mereka tidak ada yang benar dan keadaan mereka 
sudah tidak terkendalikan lagi?". Tanya Abdullah: "Menurutmu, apa yang 
harus aku lakukan di masa seperti itu?". Sabda beliau: "Lakukan apa 
yang kamu ketahui, tinggalkan apa yang tak kamu sepakati, selamatkan 
dirimu sendiri dan jauhilah masyarakat umum". Dalam riwayat lain be- 
liau bersabda: “Lazimilah rumahmu, jagalah lisanmu, berpeganglah pada 
apa yang kamu tahu, tinggalkan apa yang tak kamu ketahui, selamatkan 
dirimu sebaik mungkin dan jauhilah masyarakat umum". (HR. Tirmidzi) 


IC ge FA Aria 


Pa ye un LA KEA AI —ONYA 
LABA Hangat 


P2 el? 


Ava Ngk LI rn r 
IS PASARAN yA 
PILEM PIL 
aga Ea Wat ala. PY) Saran 
02 2 AI 1109 ps ja te» 
HAKikus AI 56 (8 20 3 jaga 


ep 
5 gagal 5 $ za 


5338. Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika masa hari 
kiamat telah dekat, maka akan terjadi fitnah yang gelap seperti gelapnya 
malam. Di masa itu, di pagi hari seorang masih beriman, tapi di sore 
harinya ia berubah menjadi kafir, atau di sore harinya ia masih seorang 
beriman, tapi di pagi hari ia telah berubah menjadi kafir. Di masa itu, se- 
orang yang duduk lebih baik dari seorang yang berdiri, seorang yang 
berdiri lebih baik dari seorang yang berjalan, seorang yang berjalan lebih 
baik dari seorang yang berlari. Di masa itu, patahkanlah busur-busur 
panahmu, putuskanlah tali-tali busurmu dan pukulkan pedang-pedangmu 
diatas batu, dan jika kamu sampai di intimidasi oleh seseorang, maka 
bersikaplah terhadapnya dengan sikap yang terbaik". (HR. Abu Dawud) 


3 al. POP SMAN AG E- - 014 

biasa 21 CA sada ba 
WE IN IE GAS 
SINI YA NE 


Gap oa Kep 


430 











5339. Dari Ummu Malik Al-Bahzi, ketika Rasulullah saw. me- 
nyebut-nyebut fitnah yang akan terjadi, maka Ummu Malik merasa se- 
olah-olah fitnah itu akan segera terjadi, sehingga ia bertanya: "Wahai 
Rasulullah, siapakah orang yang terbaik pada waktu itu?". Sabda Rasu- 
lullah: "Orang yang terbaik pada waktu itu adalah seorang yang meng- 
asingkan dirinya di tempat gembalanya, ia menunaikan zakatnya, me- 
nyembah Tuhannya dan seorang yang menyiapkan kudanya untuk me- 
nakut-nakuti musuhnya dan merekapun juga berlaku yang sama". (HR. 
Ba 


ANA 5: » IG. apiyabyg ot 


F 


CA da TA EN Ta, Na AA TEMA NYA 
ow JIE Mau 
MU TALAN 


5340. Dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi saw. bersabda: "Kelak 
akan timbul suatu fitnah yang membinasakan bangsa Arab dan pem- 
bunuhnya akan menghuni neraka dan bahayanya lisan lebih berbahaya 
dari tajamnya pedang". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


Leo “ 23 PON Gery gn 
benda und RN aw) U Naa NG 
Kat Aa ed Sing &4 9 Inna AG, 
Mana: ANA 9 Ka: J6 Ia 
TKA IA na I Oa ag 
Head pegan aa ra AS 
' 5341. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Akan 


timbul suatu fitnah yang membabi buta, di masa itu seorang yang ingin 


431 





menyaksikannya, pasti akan terperosok kedalamnya dan bahaya: lisan 
lebih Pena dari pukulan pedang". (HR. Abu Dawud) 


“9 Hito 7 ar .. 


-$ 1 ug HA J5 Ghojatntip- ore 


"1 ae 2. "3 al lt P3 yA ar .. 
5 G 61 » ni c 
aa AG AI NA Pang 


2, AL Tia Maa. 
: Gx PL Uetan Yee Lag 
at La. oh Gee f3 5 


Jp GOA plus oi Ye 9 LAI NA 
ANA 4 Pa PA ENYA 
Asa AA Pang apa Tana 


, - TAN YAA | C9 
KE Ge Anal aral ojo a KAKI 
»2 AAA bae 


SA GE Lae CA A3 AS 2m AI 


Ga 


PP S&3ot A Ggud: vElleud Aga pu 


“ya “ 


NW 


Hans OA Ara 


ae 2gb Mou. 0x6 kt Le oa 


5342. Dari Abdullah bin Umar katanya: "Ketika kami sedang duduk 
di sisi Nabi saw, maka beliau menyebut-nyebut tentang akan datang ber- 
bagai macam fitnah dan beliau membicarakannya amat luas, sampai be- 
liau sebutkan adanya fitnah Ahlas". Tanya seseorang: "Apa yang di- 
maksud dengan fitnah Ahlas?". Sabda beliau: "Ia adalah kekacauan dan 
peperangan yang menyebabkan banyak pembunuhan. Kemudian akan 
timbul fitnah Sarra”, yaitu fitnah yang disusupkan dari bawah kakiku dari 


432 











seorang keluargaku, ia mengaku dari aku, padahal ia tidak dari aku, se- 
sungguhnya orang-orang yang aku cintai hanyalah mereka yang ber- 
takwa. Kemudian manusia akan damai dengan seorang yang kenal arti 
hidup beradab dan berdedikasi. Kemudian akan timbul! fitnah Dahma', 
yaitu tidak seorangpun dari umat ini melainkan akan ditamparnya dengan 
satu tamparan keras, dan ia menyebabkan seseorang yang di pagi harinya 
masih beriman, tapi disore harinya ia berubah menjadi seorang kafir, 
hingga manusia akan terbagi di dua jalur. Jalur keimanan murni, tanpa 
kemunafikan sedikitpun dan jalur kemunafikan tanpa keimanan sedikit- 
pun. Dan jika masa itu telah tiba, maka tunggulah munculnya Dajjal yang 
akan muncul pada hari itu atau keesokannya". (HR. Abu Dawud) 


- an 
SEBAYA DANA SN 
in 


. - r 
Tae ka PEN Io Lu NT Po 
ow. Ag Lepai NErUN TE AAN Je 
» Dglagh 


5343. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Celaka bagi 
bangsa Arab, kini saat terjadinya fitnah telah mendekat, akan beruntung 
seorang yang menahan tangannya". (HR. Abu Dawud) 


Ogan “ 


JG, 23 JAN E- Ni 


ni tata 7 ag bagan Aka 
Aa penat Ta IIA, 


Ka Gr STAN 


5344. Dari Migdad ibnu Aswad katanya: "Aku telah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Seorang yang bahagia adalah seorang yang 


433 


dijauhkan dari segala fitnah, seorang yang bahagia adalah seorang yang 
dijauhkan dari segala fitnah, seorang yang bahagia adalah seorang yang 
dijauhkan dari segala fitnah, dan seorang yang terkena fitnah sedang ia 
bersabar, maka ia diberi pahala yang lebih mengagumkan". 

(HR. Abu Dawud) 


Ih ac 


Lyra aa atuh Un ha 
AI Leo IN Da IG: JG SES - X0 


“3 A9 241PIK M3 EGA. AA, Za ma 
Ap ia Kasad Up 299131 ha H9 

& ASP ALS Te 
Ap » ane aaaa Ss 
, £ Rea 2.6 9 3 Pena 20 0.9 PAP 
ON (NG 9 gate Sila mar 
garme At IGO 21 Yu AN aa ana GL TN 
#erbla db Can Asi Pa TT P3 Ki 
» “3 


Ab IE RAI 


“ .. , 


andy, AAS PAN Ka ab 


" 


5345. Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jika 
pedang fitnah telah diletakkan ditengah umatku, maka ia tidak akan di- 
angkat sampai hari kiamat. Tidak akan tiba hari kiamat, sampai beberapa 
suku kabilah umatku akan mengikuti kaum musyrikin, bahkan sampai se- 
bagian dari umatku ada yang menyembah berhala-berhala. Kelak, di- 
tengah umatku akan muncul para pendusta sebanyak tiga puluh orang. 
Setiap orang dari mereka mengaku, bahwa mereka adalah Nabi Allah. 
Aku adalah penutup para Nabi, tidak ada kenabian lagi setelah aku. Akan 
muncul sekelompok orang dari umatku yang berjuang membela kebe- 
naran, tidak akan merugikan mereka, siapa yang tidak senang pada 
mereka dan hal itu akan berlangsung hingga tiba hari kiamat". (HR. Abu 
Dawud) 


434 





4 


AA Ai Apije 2, 2.79. Png w ap 90 
Ya Op 


Ha gl ANU 18:36 tg 


DANG PP AK Ta MT TN ar ALI 
Aka ya jeda | TK KP SN 
er Jasa 11154 KD Ka» 191 229 
Pena Ce Senja Pen A01 
sa 


MA dana: pvg PENA 


5346. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Kelak putaran Islam akan berputar tiga puluh lima atau tiga puluh tujuh 
kali. Jika mereka binasa, maka ada jalan bagi siapa yang binasa. Jika 
agama mereka membangkitkan mereka, maka ia akan bangkit bagi me- 
reka selama tujuh puluh tahun". Tanyaku: "Apakah dari yang tersisa 
ataukah dari yang telah lewat?". Sabda beliau: "Dari apa yang telah 
lewat". (HR. Abu Dawud) 


Ke EA 24, 


PASAL KETIGA 


aa Mean Ta 


3 GCG Y NAK “ 
AI Ko ANN Sanyo: AN 0G Ea 
BAN 3 ab AA 225 CICN tata ... 
Ga) Fe PAKAN ataptagaa 
PKJ P3 gterapua kd 
YA NGERI 
PRE Ra “ AOA, A9 ap 
A55 KATA jai lah Pn LG 
Kd k (TA, 2 pen aa / Anak as 
Kolahtoters: 9 AASAN AN han AN Sg JG nari 


” 


435 





4 


SE LE: LAI 
Md Ody KP Ala NAN Oa (pub 


5347. Dari Abu Wagid Al-Laitsi, bahwasanya ketika Rasulullah 


'saw. keluar menuju ke medan perang Hunain, maka beliau lewat di se- 


buah pohon yang bernama Dzaatu Anwath. Kaum musyrikin suka meng- 


gantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu agar mendapatkan 
'kekuatan. Sebagian orang berkata: "Wahai Rasulullah, berikan izin pada 


kami untuk mengagungkan pohon Dzaatu Anwath sebagaimana yang 
mereka lakukan di masa jahiliyah. Sabda beliau: "Maha suci Allah, per- 
mintaan kalian sama dengan permintaan kaum Musa yang minta dijadi- 
'kan bagi mereka patung-patung sebagai Tuhan. Demi Tuhan yang meme- 


gang jiwaku di tangan-Nya, kelak kalian akan mengikuti tradisi orang- 


orang sebelum kalian". (HR. Tirmidzi) 


NAN Ra: rae Ke aj 2» 
SNN IE LB AE — KAN 


2 e 
La 2 La AAN LA, C MAN - ta 1 
Tere9 OP AN KANAN S3 AA 

Gito ola) 


5348. Dari Ibnul Musayyab katanya: "Telah terjadi fitnah: yang 
pertama - yaitu ketika terbunuhnya khalifah Usman ra.-. Tidak seorang 
sahabat yang pernah ikut perang Badar pun yang terlibat dalam kejadian 
itu. Kemudian terjadi fitnah yang kedua -yaity tragedi Al-Kurrah-. Dalam 
kejadian itu tidak seorang sahabat yang pernah ikut perjanjian Hudsi- 


436 











biyahpun yang terlibat dalam kejadian ini: Kemudian terjadi fitnah yang 
ketiga, maka fitnah itu tidak terhenti sampai sekarang, sedang. kaum 
muslimin tidak mampu mengendalikannya”. (HR. Bukhari) 


PMII LG 


BAB PEPERANGAN-PEPERANGAN 


NS LG 
ASI! jual 
PASAL PERTAMA 


AN Go Kong an ar ega 


PET YAN Ig 3 PA Oa 


LIA NA GAN GULA agen 
EK Kana YA KATN 259 IG Fa 


AI RA Arena Per ePacn 


(1 
ken Haa H9 NAN ALAN Anas”, aa vena 


FE SA DES ADS 
LNG KASI EN ANAK ai 


1 
8) 


» - 


437 


Pd 3 31 1g ata 3 


BEN ARA AN NS KAI 0 
33 LED KATA KTI HAN AN MEN TS sb 

aa KA 2 2 ifa, 2 A7 02 3/61 3 1. 

Satoe DA YA LIA KR Ka 


N . 


pem SALA Se SKA AN GAN 
Gam ao MAAN CA na 
Aa papan MANA YO Ya | 
ten ZA Dsn base 
adegan Calo Gan NA yark 


5349. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Tidak akan tiba hari kiamat sebelum terjadinya dua kelompok 
besar kaum muslimin yang saling berperang yang membawa korban 'ke- 
matian yang besar sekali. Seruan kedua kelompok tersebut satu, yaitu 
Islam. Tidak akan tiba hari kiamat hingga akan bermunculan para Dajjal 
pendusta yang jumlahnya mendekati tiga puluh orang. Setiap orang dari 
mereka mengaku, bahwa dia adalah Nabi Allah. Tidak akan tiba hari 
kiamat, sampai tiba masa dicabutnya ilmu, banyaknya gempa bumi, de- 
katnya waktu, timbulnya fitnah-fitnah, timbulnya banyak kematian/ 
pembunuhan, makin 'banyaknya harta yang berlimpah ruah sehingga 
orang-orang yang mempunyai harta bingung karena tidak tahu siapa yang 
mau menerima sedekah/zakatnya sampai ia menawarkan sedekahnya pada 
seseorang dan seseorang itu menolaknya, dikarenakan ia sudah tidak 
butuh pada bantuan orang lain, akan bermunculan gedung-gedung yang 
tinggi dan seorang yang lewat di suatu kuburan, maka ia berharap kalau 
ia yang menghuni kubur itu dan akhirnya matahari akan timbul di se- 
belah barat. Jika matahari telah timbul dari sebelah barat, maka semua 
manusia akan menyatakan keimanannya masing-masing. Di saat itu, 


438. 





keimanan seseorang tidak akan diterima dan di saat itulah hari kiamat 
akan terjadi, sedangkan pada waktu itu, ada dua orang lelaki yang sedang 
menggelarkan bajunya masing-masing diantaranya, tetapi ia tidak sempat 
melipatnya kembali. Terjadinya hari kiamat, sedangkan di saat itu sese- 
orang baru saja memeras susu untuk diminum, akan tetapi ia tidak 
sempat untuk meminumnya. Terjadinya hari kiamat, sedangkan di saat itu 
ada seseorang yang sedang membenahi tambaknya untuk menampung air, 
akan tetapi ia belum sempat menyelesaikannya. Akan terjadi hari kiamat, 
di saat ada seseorang yang mengangkat makanan ke mulutnya, akan te- 
tapi ia belum sempat mengunyahnya". (Muttafag 'Alaih) 


GEA YA YAN AMA DG IG AS Pang 
Berenang, C3 ag A5 WAY 
Si “3 1. LA ee SAYA 
: Na, Se AA Ing 
A9 pia 9 Va 2 PU Na 


5350. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasululiah saw. bersabda: 
"Tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum kamu memerangi suatu kaum 
yang memakai sandal dari bulu dan sebelum kalian memerangi bangsa 
Turki yang mata mereka sipit, wajah mereka marah, hidung mereka pi- 
pih, wajah mereka bagaikan perisai yang pipih". (Muttafag ' Alaih) 


BALE io 12536: SEKEN 
3033 PIR TA SANA SIG 
HA Kai BS ala 0 PI 2 e 
Sido RAN on AI DAY 3 


5351. Dari Abu Hurairah, “ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


439 





"Tidak akan tiba bari kiamat, sebelum kalian memerangi bangsa Khau- . 
zan, dan Kirman yang wajahnya merah, hidung mereka pipih, mata me- 
reka sipit, wajah mereka bundar dan er mereka dari bulu" “(AR. 
Bukhari) 


8. 0, 9 nge IA ne nh 1 
PE Asia 22739 — ofoy- 
LA TI 

. 09x 


5352. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Amru ibnu Taghlib da- 
lam hadits yang serupa, hanya saja disebutkan, bahwa wajah-wajah me- 
reka lebar-lebar". 


An GA MP SET EPA Pe ofor 
KANG yak NP 3 3 NA WAIYA 339: Fase 
an Tp Oa - Lan »772 naa 
Pin ATAP: KAA 
ad AA, PPA meja Pa 
2ebt3 KANAN (3 Frge to ph 
Aan LAS 


5353. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak akan tiba hari kiamat, sebelum kaum muslimin memerangi kaum 
Yahudi. Di saat itu kaum muslimin membunuhi kaum Yahudi sampai se- 
seorang kaum Yahudi di belakang batu atau pohon dan di saat: itulah, 
batu atau pohon akan berkata: "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di- 
belakangku ada seorang Yahudi. Datanglah kemari dan bunuhlah ia, ke- 
cuali pohon Al-Ghargad - sebuah pohon berduri -, sebab pohon itu adalah 


pohon kesenangan orang Yahudi". (HR. Muslim) - 


440 











STA BUNG: GE Koh, 
“ C—an9 1 data Pa Ia , 59 se. 
be 3 HET 55 5 . 


P Ne 


Lenyir OLAA sg Mt 


5354. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Hari kiamat tidak akan tiba sebelum ada seseorang dari suku Oathaan 
yang menggiring manusia dengan tongkatnya". (Muttafag ' Alaih) 


Lio D9 IG: G2 AE — Noo 


- 


Anu Gu LI Ly gn 00 CG 
AI Jan We JNE: 3 


. 


“ te F2 ” AN ny ITN, 


AIO SM PA SO LAI 239. ok 
an segi 


5355. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak akan berakhir siang hari dan malam hari sebelum tiba munculnya 
seorang penguasa yang bernama Jahjah". (HR. Muslim) 


AO Ca ge AIO ME PE NON 


PELAN AAN Ds Kontak 
| "Ao. peaen CSI 


5356. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Aku telah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Kelak, Allah akan membuka bagi kaum mus- 


441 


limin sumber-sumber kekayaan dinasti kerajaan Persia yang ada di istana 
putih". (HR. Muslim) 


, -, | 
ANN OA AP Ao 
3f NI ana Deen 
SG RSI SAK Fa 
: NE ENG Ce Pa eh Ia Pera - GL ari 
NK 2 Sen 7. 2 Kd 


II , Jeusp” YAN IU 


5357. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Setelah runtuhnya dinasti kerajaan Persia, maka tidak ada dinasti lain 
yang berkuasa di Persia setelahnya. Dan setelah runtuhnya dinasti Ro- 
mawi, maka tidak akan ada dinasti lain yang berkuasa di Romawi sete- 
lahnya. Kelak kalian akan diberi kesempatan oleh Allah untuk mem- 
bagikan harta kedua dinasti itu diantara kalian untuk kepentingan per- 
juangan di jalan Allah. Dinamakan perang, karena di dalamnya diper- 
bolehkan untuk mengatur taktik". (Muttafag ? Alaih) 


TEA IE: SE HEbapi BE Non 


00” “ “1 


Fa KAT G1 nana GG SAN 
AN Genap nya ye rona Kagkae 
B1 25 Tara taat geeih JI, “Pete H 
Nm Li Keras PN Dag # Kita as sa 
Aa OTP YAA Ea 


5358. Dari Nafi? bin 'Utbah katanya: "Bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Kelak, kalian akan memerangi jazirah Arabia dan Allah akan 
memberi kemenangan pada kalian. Selain itu, kalian akan memerangi 
negeri Persia dan Allah akan memberi kemenangan pada kalian. Demi- 


442 





kian pula kalian akan memerangi: kerajaan Romawi, dan kalian akan 
diberi kemenangan oleh Allah. Selanjutnya kalian akan memerangi 
Dajjal, dan Allah akan memberi kemenangan bagi kalian". (HR. Muslim) 


Ae ALA INAP BEA 


pd Da 915 y Pad 293 Lan ar. 


| ANA G TAP 
pk Cr Aga: aga 


PR 


Sina AN JEKYA Cab 
TA “baca Wadul pa aienh Kega 


AAA 232 An P3 Para II Ga ea 


aa IN ng “4 31 dp LG 3J 201 Pe 
Sha CGI 25 Gan 
pa (1 
: CAN ob. urat 


5359. Dari 'Auf ibnu Malik katanya: "Di waktu peperangan Tabuk, 
aku datang pada Nabi saw. yang ketika itu beliau sedang berada didalam 
sebuah gubbah yang terbuat dari kulit. Di saat itu beliau bersabda: "Ada 
enam perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat: Satu, kematianku. 
Dua, ditaklukkannya Baitul Magdis. Tiga, datangnya wabah kematian 
yang menyebabkan banyak kematian diantara kalian. Empat, berlimpah 
ruahnya harta kekayaan diantara kalian sampai seorang kaya akan mem- 
beri pada seorang seratus dinar, tetapi yang diberi tetap marah padanya. 
Lima, akan timbul suatu fitnah yang mengobrak-abrik rumah-rumah 
bangsa Arab. Enam, kalian akan berdamai dengan orang-orang kulit putih 
dan mereka mengkhianati janji perdamaian, sehingga akan muncul pada 
kalian pasukan musuh yang bernaung dibawah delapan puluh bendera 
dan setiap bendera akan bernaung dibawahnya dua belas ribu pasukan- 
pasukan". (HR. Bukhari) 


443 








TP. 274 ep BI LG Haa aga. 

AAN Seong HADI aah 
9 31 2 . 

JA MAN Ga APA SA DPI 


Heran 171 — In an 9. 


upootu dor e— SHS 
IA TANI MO CA 2G 


Dr HPA “JL 29 3 pang 301 31 
Apa Ap PEN Gaga 
. 29291, 21271 Kah LN ANU / LG G5 
Id KA CR uu dobee sonteda PAC 
AN karat 


S5 Tya LN ES de 
(LI Pa SAN Opa an RO AG. RA aa 


yua 


AG SMA Peta KD 
5G LL, DIAN KAN ass 

Ot (Dea S0 SEN akn AC Cepah 
| NE AAA IAPe 
Ka Ul ANA D3 ET 
Aja AS MN ETA DN II 
» Mawolu. Aan 


5360. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 








"Tidak akan tiba bari kiamat, sebelum bangga Romawi turun dari wilayah 
A'mag atau Badig dan mereka akan dihadang oleh suatu pasukan dari 
kota Madinah. Pasukan penghadang itu adalah manusia-manusia terbaik 
pada waktu itu. Jika kedua pasukan telah saling berhadapan, maka pa- 
sukan Romawi akan berkata: "Biarkan anda dan orang-orang yang telah 
menawan orang-orang kami. Kami akan memerangi mereka sendiri". Ja- 
wab kaum muslimin: "Tidak, demi Allah, kami tidak membiarkan kalian 
memerangi saudara-saudara kami". Maka pasukan Islam memerangi pa- 
sukan Romawi hingga sepertiga pasukan Islam melarikan diri dan mereka 
tidak akan diterima taubatnya oleh Allah untuk selamanya. Kemudian 
akan gugur sepertiga dari pasukan Islam dan mereka adalah seutama- 
utamanya kelompok syahid, sedangkan sepertiganya akan berhasil me- 
naklukkan kota Constantinopel. Ketika mereka sibuk membagikan harta 
rampasan perang diantara mereka dan senjata mereka telah digantungkan 
diantara mereka, tiba-tiba ada seorang yang berteriak dan berkata: 
"Sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kalian diantara keluarga 
kalian". Sehingga mereka keluar dari kota Constantinopel dan yang se- 
demikian itu adalah bathil belaka. Ketika mereka tiba di Syam, maka si 
penyeru akan keluar dari Syam dan ketika mereka sedang mengatur ba- 
risan untuk peperangan, maka terdengarlah suara adzan, di saat itulah Isa 
ibnu Maryam turun untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Setiap 
musuh Allah yang melihat Isa, maka mereka akan luluh sebagaimana 
luluhnya garam didalam air. Dan andaikata Isa membiarkan mereka, ma- 
ka mereka akan binasa dengan sendirinya, tapi Allah akan membinasakan 
musuh-musuh Allah dengan tangan Isa sendiri dan darah mereka akan 
mengotori lembing Isa". (HR. Muslim) 

au TC RUna  SNNE ALA AN NULL An 

ASASI Ou an: AN X5 £ —NV 

LA AKI CG 11an A (7 CL ATAA s1. 

(RN 352 ta, ) s9 


Ns aa On « DIAN Mg Ga na 
an: SEN Naa 15:96 
Hand ab pr G4 BAYU re BA AG Aga 


2? 2 96 an 15 Pn ag 
23 Galant OPS ANA 


445 





IL LELIT Lp Ta aanat, GL GAN 
PEKAN AN NELE A23 Pita 


- 
ap 009 Ll Pl 
“ 


Na Au & TN ARI Je 
PPI EN PI DNA ra Ogah 
s . 
ae INAL uda guna TT ANN LAIN 
ASEP A29 FA pat JA JA Ah 


$ 
.. 


BA 99K 21001 YA PIA Parang, Pa 
AN PN Ab Doa LK AI tahi 


La Lg) DIN LINI, 231 G- 1 Mekar 
SE PA ag AI Ga JP Iga BAU Iki 


”.1 Po pg 1 tt Ka Pe. c ) “91 Ie 
”- . . | 1 Pa . 
PALA PA Ker 
#31 peooe an 92 , penari 31 PL Ag 
Kenya NA Do Ade Oa MAN ed PIA 
GL GI KIAT 2 Ar PA Jaa Ta s TU LAN UNI 
FE SEE HSE AB GS Gian - 
ANN La III LEAN NG KN Rn nat But 
bae PKS AG lp AN ga dang Lan 


#. 


- mg 3 

An AN ea TAS IS 
. € 8 Pa 2 
AS in LA Sl gl Aa Ga de Je 


27 GL, 4 1? IX) dn 29 “1 anto 
Fa pa Nop . Gasata are SA 
PSA CIIN TA 2 Ma La NI LATIT aah G 
ALAN Dg AP BALITA 
seh Inn Aan ana) 017119 290 
Tn Ah Tata Pata! ne a. 0 gu TAN 
DI TA BELAG ANN Pesukeku 
PA, Lia Tenan garang 2 31 
2 yna pena Gay PAS BK 
0 


"Paw. hang 


Ca 





2 


5361. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Hari kiamat tidak akan 
tiba sebelum tiba masanya harta -waris tidak dibagikan dan tidak ber- 
gembira dengan harta rampasan perang". Selanjutnya ia berkata: "Pasuk- 
an musuh akan menyiapkan pasukannya untuk membinasakan penduduk 
Syam. Di saat itu umat Islam akan menyiapkan diri untuk menghadapi 
pasukan musuh, yaitu bangsa Romawi. Pasukan Islam telah berbai'at un- 
tuk mati dan mereka tidak balik kecuali dalam keadaan menang. Setelah 
itu mereka berperang mati-matian hingga tiba di malam hari, Sehingga 
mereka akan kembali ke kubunya masing-masing, kecuali seorang yang 
menang. Kemudian pasukan Islam mengadakan bai'at untuk mati, kemu- 
dian mereka berperang mati-matian hingga tiba di malam hari. Demi- 

. kianlah keadaan itu berlarut-larut hingga pada hari ke empat, maka 
bangkitlah umat Islam yang tersisa dan mereka berperang mati-matian 
melawan pasukan musuh, sehingga setiap burung yang lewat di sisi me- 
reka pasti akan mati karenanya dan ...", sabda Rasulullah saw.: "Aku me- 
ngenal nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, warna kuda-kuda 
mereka dan mereka adalah sebaik-baik kesatriya yang berjuang di muka 

. bumi di waktu itu". (HR. Muslim) 


pe 110 v GG ta (3 
Ken Sio SN LAI AN 
PTDI at AI 
L 


(Kb A na Spons nagin 


| #9 ah NN Lara LAM aa 
PES CAK, AN aa , "6s 3 
P3) “neh, Nge , ( Ogan Aya 
Ar se apa Naa ne 


AN, NA AL SA Pa 
Agu IAIN akan ga AN cp 
- ARE Aa TELP KUAT A3 naa aga 
» 1 29! Ann JO. aan As AMA & Si 


”. 


447 





Wahai “ PA SN» Kya Ka 


ed 
SIB AG Ra tak 
Ha Me nen TAAT NE Na YAI: LEAN 


P) Tn ea UM “91 Td 4 ar 3 
aa NAN GP PALI 


” 


020 IR GUA IL Len GAN Feat 
PAT AA TA KEK AG CANGY 


» kewaolay 


5362. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Apakah kalian telah mendengar, bahwa kota Madinah satu sisinya be- 
rada di dataran dan sisi yang lain berada di laut?". Jawab para sahabat: 
"Ya, kami telah mendengarnya wahai Rasulullah". Sabda beliau: "Tidak 
akan tiba hari kiamat, sebelum daerah itu diserang oleh tujuh puluh ribu 
pasukan dari Banu Ishag. Setelah mereka berhasil mendudukinya, maka 
mereka akan menetap di situ. Mereka tidak berperang dengan senjata dan 
tidak akan melempar anak panah. Mereka mengucapkan “LAA ILAAHA 
ILLALLAH ALLAHU AKBAR". Maka akan jatuh salah satu sisinya 
yang berada di laut, kemudian mereka mengucapkan "LAA ILAAHA 
ILLALLAH ALLAHU AKBAR", maka akan jatuh pula sisinya yang 
lain. Maka mereka mengucapkan untuk yang ketiga kalinya ucapan 

"LAA ILAAHA ILLALLAH ALLAHU AKBAR", di saat itu mereka 
merebut kota Madinah dari tangan musuh-musuhnya dan mereka berhasil 
mendapatkan harta rampasan perang. Di.saat mereka membagikan harta 
rampasan perang diantara mereka, maka akan terdengar seorang menyeru 
yang memberitahukan bahwa Dajjat telah muncul, sehingga mereka ke- 
luar semuanya dan meninggalkan segala sesuatu yang ada didepannya. 
Kemudian mereka kembali". (HR. Muslim) : 











» : 


GA sj 1 aa ' 
HA La NG KAN Sa Oi ab Kagaakekn 
Pn NN ELLG TNNIIIL AA UNIK 3 
» AANG Roll Naa 


? 


. 


nga No SE AA A65 
Ka IA ATA RA 
5363. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Dibanahinya Baitul Magdis merupakan kehancuran bagi kota Madinah, 
kehancuran kota Madinah merupakan timbulnya berbagai peperangan, 
timbulnya berbagai peperangan merupakan ditaklukkannya kota Con-' 
stantinopel. Dan ditaklukkannya kota Constantinopel merupakan muncul- 
nya Dajjal". (HR. Abu Dawud) 


Pap NG NI Da 


1 na 2, ar | 

1 bean bale AN Ju PI) ga: IG KE — OV TI 
AN UT MN PET ALA CN TLLA GL KU NUN Pa Ha 
IA A9 KekdadaaN P3 9 atasi Aoi 


rae 


| / Ch - Pa 
2925013 LAIN Ob gta Karsa 
: ta Ne 


5364. Dari Mu'adz ibnu Jabal, ia berkata: Rasulullah saw ber- 
sabda: "Timbulnya peperangan yang besar, ditaklukkannya kota 
Constantinopel dan munculnya Dajjal berlangsung tujuh bulan". (HR. 
Tirmidzi dan Abu Dawud) 


449 





PA 3 pa 29 h..8 | 
Gea Yan e ay ad ot AA ne — No 
IGO II 3 PA AA ak KeahaUU Re, 
Ig Ae 29 ia Laga KAN 3 KA v0 ka 


FAN AD 1Obg agbghoty. AMAN 
- 


5365. Dari Abdullah bin Busur, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: "Antara terjadinya peperangan dan ditaklukkannya kota Madinah 
berbeda enam tahun, kemudian Dajjal akan muncul pada tahun yang ke 
tujuh". (HR. Abu Dawud) 


WAE DAN Mg S3 ANN 
| SA Tan 3 ba (ee Lama VK an TOR N 


rara 7 


Logbaloly IP 


-— 


5366. Dari Ibnu Umar katanya: "Hampir sejak kaum muslimin 
hingga kota Madinah sampai tempat bertahannya mereka hanya tinggal di 
Suatu tempat yang bernama "Silah", dan Silah adalah suatu tempat dekat 


dengan Khaibar". (HR. Abu Dawud) 


Rafa AIA Saba : 96, 1 29 - NV 
ea - LO NN, ac 

DA CN Gb YO Gigi J si t » Kap hade 

Ate Pen AAA UR MEN OR bi AA aa, hee ea Aan MAA 
Open) Opa Dandan Anie Pap 


SEA Ben onta 119 11 


TPA TT SU PANTAT 
Letak LAS IE: hg SIN Ke AA ya 


450 








29 yan "IL G3- 
6 


a , chat Pa / 
CAN IIA DK MOS Gek ya YP 


2 CA CI IPIN AL taat LT 
AAN Lema 1 ge , merana ( KAI 
, PA ce NU Al EA ALAN RP 4 La L MAA 

“ te “ " 4 - . »« 
2gb Moy. BAGAN A as IA 253 UK IAA 


5367. Dari Dzi Makhbar katanya: "Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Kelak, bangsa Romawi akan mengadakan perjanjian 
damai dan keamanan. Kemudian kalian akan memerangi mereka, sebab 
mereka adalah musuh-musuh dibelakang kalian. Kalian akan mendapat 
kemenangan dan akan mendapatkan harta rampasan perang, Kemudian 
" kalian akan berdamai dan pulang sampai kalian akan tiba di Maraj 
Dziitulul. Di tempat itu ada seorang yang beragama Nashrani yang meng- 
angkat salibnya seraya berkata: "Salib telah menang". Mendengar ucapan 
itu, maka seorang dari kaum muslimin bangkit dan berhasil mematahkan 
salib itu, maka di saat itulah pasukan Romawi memungkiri janjinya dan 
mulailah peperangan berkecamuk kembali". Menurut riwayat lain di- 
tambahkan: "Disaat itu, kaum muslimin mengangkat senjatanya masing- 
masing, kemudian mereka berperang mati-matian sampai mereka men-' 
dapatkan kemuliaan syahid". (HR. Abu Dawud) 


Pa Pada Dt Ta “ r a Ng &, 9g Ber 
3 kasalipo Gua LAN IAik— NM 


2 ” 
- 


F Pot Ia 166 AA KAN Sa: Tea "- 


a 


n 4 a13 « gaga I, 2 ae 
.mowoy. AAN Ga Pem NI YAAN 


. 
-. ” 


— 


5368. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw bersabda: 
"Janganlah Habasyah diperangi, selama mereka tidak memerangi kalian. 
Sesungguhnya harta Ka'bah tidak akan dikeluarkan, kecuali Dzus- 
Suwaigatain dari Habasyah". (HR Abu Dawud) 


451 





AN 


. 


Ayana KEY LN AE : PELAN 


pa 4 ? ai rr 
Oo. OS GAN 3 C3 29 WA 1965 
| N BL 9 2g 


5369. Dari salah seorang sahabat Rasulullah saw., bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian memerangi Habsyah, selama 
mereka berdamai dengan kalian. Dan janganlah kalian memerangi bangsa 
Turki selama mereka tidgk memerangi kalian". (HR. Abu Dawud dan 
Nasa'i) 

3 Ran" Gpp 2000 


GL a aaanna 
PA OEnp: RPP NN, 


WA KA Ko P3 
03, se ea Aa 9 IA Ia 
DNA PAR SEA IP 


' 29 1JI AN Or uki 0 LG 
Cu RANPEANN NG 
2 


/ 3 ny1 ay 
Daan SEN IG La 9 Kain AL LAN 
. 29 » ot. IG Gi 


Ta NN Na 
kn: Lakon 


Ye 


. 


“ 


5370. Dari Buraidah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Kelak 
kalian akan diperangi oleh bangsa yang bermata sipit, yaitu bangsa 
Turki". Kata Buraidah: "Kalian akan menggiring mereka sebanyak tiga 
kali sampai mereka tiba di jazirah Arabia". Pada awal mula menggiring, 
diantara mereka ada yang selamat, sedangkan pada masa yang kedua di- 
antara mereka ada yang selamat dan ada pula yang binasa, sedangkan 
pada masa yang ketiga, maka mereka akan terbunuh semuanya". (HR. 
Abu Dawud) 


452 











Oa er KIM (19 aa A00 Ta A13 Ga : 
9 bebe Jan ADIT yan DD 1 AS — NVI 
2173 2 CD en Tah Phone aa 
PEP LN yaa 1 SA Ga HA Aya ya | je JW 
2 1 Kan rata Gr en Sanga Ia NA 
TANI GAN AN ad EU KAA NG 


7 “ai 1, LAS 


Na Ppt IS ear 
Ps SA, SENANG tak 
ENI ea ITA Na MEA IA 
KAS aa er SEA Yong Gg ale 
4 21 7. 1 saga - EK & “) PN 
CAN BA BIL KE A5 


tar PAK 21 f 17 
Sasa AN sapa 


La er N Heat Lah 


ne “1, 1019131 G3? be! “ 
Bea AN pay AP HE ta Ok 


aglaglolay 


5371. Dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak umatku akan mendatangi suatu kota yang bernama Bashrah di 
tepi sungai Dajlah. Diatas sungai itu terdapat sebuah jembatan yang ba- 
nyak penduduknya. Bashrah akan menjadi salah satu kota milik umat 
Islam. Jika akhir masa telah tiba, maka akan tiba keturunan Ganthura?. 
Wajah mereka lebar, mata mereka sipit, mereka akan masuk kota 
Bashrah hingga tiba di tepi sungai Dajlah. Ketika mereka berperang, pen- 
duduknya akan terpecah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok ada yang 
mengumpulkan binatang ternaknya untuk menyelamatkan dirinya, kelom- 
pok ini akan binasa. Adapula kelompok yang menyelamatkan dirinya saja 
dan kelompok ini akan binasa. Sedang yang terakhir ada kelompok yang 
mengumpulkan anak istri mereka di belakang punggung mereka, kemu- 
dian mereka mengadakan perlawanan mati-matian sehingga mereka 
terbunuh sebagai syahid". (HR. Abu Dawud) 


453 





. . p 


” ” 
Lana Get Luv Ta Ula aa un Uai 
(pora 9 Up ya Hb ap gw Ul 9 


rr 
9 
AE AP AL UNAN Make Fr Gr Z at III G 
Oa Ogah 289 2139 OKI Te KG 


N 
“ 


& 
UN 
W 


” AAN otg! 
sagoarlolay | akar 
5372. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Wahai 
Anas, sesungguhnya manusia telah banyak yang mendirikan kota-kota be- 
sar. Diantara kota-kota besar itu ada yang bernama Bashrah. Jika engkau 
melewatinya atau memasuki kota tersebut, maka jauhkan dirimu dari 
angin kencang yang menerbangkan batu-batu, demikian pula jauhkan 
dirimu dari kebun-kebunnya, pasar-pasarnya, dan pintu-pintu para 
penguasanya. Sebaiknya engkau tinggal di pinggiran-pinggiran kota itu, 
sebab kota itu akan mengalami bencana alam gempa bumi, hujan batu 
dan masa kekeringan. Adapula kaum penduduknya tidur malam sehingga 
di pagi harinya penduduknya berubah menjadi kera dan babi". (HR. Abu 
Dawud) | 


..,r » P3 
CAN Oi Aja SG NW 
NBL IGAG KI MIE RG 
4 KAN BAK GW tah 7 2 EA 

sa naa L' “Ur 


454 





” 


£ 3, ng AAA | 9139 NI be KN 
Kelas fan LaMO 30 knghde Senja 
PA Jan gagah 


Kp Aa pap ag Na KAI an aN 


' 2glayA oluy pet 


5373. Dari Shaleh bin Dirham katanya: "Ketika kami berangkat 
untuk berhaji tiba-tiba ada seorang berkata kepada kami: "Di dekat 
kalian ada sebuah desa yang bernama Ubullah - dekat Bashrah -, mau- 
kah kalian singgah di tempat itu?". Jawab kami: "Mau". Kemudian 
orang itu bertanya: "Siapa diantara kalian yang mau memberi kesem- 
patan padaku untuk melakukan shalat dua rakat atau empat rakaat di- 
dalam masjid Al'Asysyar, sebab aku mendengar, bahwa masjid itu 
adalah masjid Abu Hurairah dan ia pernah berkata: "Aku pernah men- 
dengar kekasihku Abul Oasim saw. bersabda: "Sesungguhnya di hari 
kiamat kelak, Allah akan membangkitkan dari masjid Al-'Asysyar 
para syahid yang akan disamakan derajatnya dengan para syahid Ba- 
dar". (HR. Abu Dawud) 


PN C4 5 "Ah 
Ca | 


PASAL KETIGA 

3 CG) 1 a ni L) sa .. 
TEKS Mk Hata P— AV, 

“aa LE anang Pa Pai 

|) 

H3 begae AM Goa dn Ga aa : 063 
4g AU "dg a17 La KT JUL, oi 
PER In Ola: IG JG Gas Tas YAA 

“ yi Lx » 3.9, « 
Ih Fesban dn 15826135 US 


455 





"Ka , LP An - .71 3. 172, 
AA Ta 9 Aa Dakal9 ye aa 
AS Ea GS AAS ITN BSA Ta Gia 


aa oa, PA »6 Pan NO PIA Ia, KS 
Jaran, Ai SU) WIN Maa TE 

Pa Daan AN Antena «AKG TEE Ad C2 

Aa DL $ ra NA P3 Ca: 
sega Uh Ar -. EL APA IYA 5-35 Giaa 


KA NAS IG TA ANU KA IG 
MENATA YA SIA A aa ge at 


. P 
La po00n PR ea Knee P rar 2271 Ore y- 
. . . , u . 5 "si 
SU MA Ng e. 31 
II rta yh "2.390 01 Ja NG 9 (0 ny 
ye Ja ls (09 sha 5 AI oya A9 koe 
“ . Pad ... M —.. 
2 A As 0 


5374. Dari Syagig dari Hudzaifah katanya: "Ketika kami sedang 
bersama Umar, maka ia berkata: "Siapa diantara kalian yang ingat pada 
hadits Rasulullah saw. yang menyatakan tentang fitnah?". Jawabku: "Aku 
yang hafal hadits tersebut". Kata Umar: "Ucapkanlah, sesungguhnya eng- 
kau adalah seorang pemberani". Selanjutnya kata Hudaifah: "Aku pernah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: "Fitnah seorang lelaki ditengah 
keluarganya, hartanya, dirinya, putranya dan tetangganya dapat dihapus- 
kan dosanya oleh puasa, shalat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar". 
Kata Umar, "Bukan itu yang aku maksudkan, yang aku maksudkan ada- 
lah fitnah yang akan bergelombang sebesar gelombang laut". Kataku: 
"Wahai Amirul mu'minin, mengapa engkau ingin mendengarkannya, 
sedangkan antara engkau dan fitnah itu masih terpisah oleh pintu yang 


456 











. tertutup". Tanya Umar: "Apakah pintunya akan dibuka ataukah akan ter- 
buka sendiri?”. Kataku: "Pintunya akan dibuka oleh orang". Kata Umar: 
"Kalau begitu, pintu tersebut tidak akan tertutup selamanya". Ketika kami 
tanyakan pada Hudzaifah: "Apakah Umar mengetahui, siapakah yang akan 
menjadi pintu?". Jawab Hudzaifah: "Ya, ia tahu bahwa pintu itu akan 
terbuka sewaktu-waktu dan aku menyatakan suatu hadits yang tidak di- 
campuri dengan kata-kata dusta". Kami berkata pada Masrug: "Siapakah 
yang menjadi pintunya?", maka Masrug menanyakan hal itu kepada 
Hudzaifah. Jawab Hudzaifah: "Yang menjadi pintunya. adalah Umar". 
(Muttafag: Alaihy 


DE KG bau 23: Ie ate NVo 


P rn 


naa bg Gaji ot 


5375. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ditakluk- 
kannya kota Constantinopel akan bersamaan dengan datangnya hari 
kiamat". (HR. Tirmidzi dan katanya hadits ini gharib). 


4517 


PAKA In LG 


A.A 


BAB TANDA TANDA DEKATNYA HARI KIAMAT 


Ke 
3 ka | 
PASAL PERTAMA 


"dur 


PA EA YA PAITO SP Iongip— Mn 

TEE ANIS AM Aga Mn Data 

Aa SN AS aa. NG SLR CAK aa 
Aas: 3 LAN Dena RUK 


.. 


st: Napi ala Ca 


5376. Dari Anas katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Termasuk tanda-tanda akan tibanya hari kiamat adalah: ilmu 
akan diangkat, banyak kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya mi- 
numan-minuman keras, sedikitnya populasi kaum lelaki dan banyaknya 
populasi kaum wanita sehingga perbandingan populasi kaum lelaki dan 
kaum wanita adalah satu berbanding lima puluh". (Muttafag Alaih) 


Eee PE TA TE AAA TU Te LAU MN AAA 43 
| “ 4 “id lb — NNV- 
NAGA Sar 0G 9 Toman AJE 

PE AI LN PAP AAN r 


| Ph Gan 
Op MN KAEN y Ko Ol: Yg K9 


458 








5377. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jika hari kiamat telah dekat, 
maka akan bermunculan orang-orang yang suka berdusta, karena itu 
jauhilah mereka". (HR. Muslim) 


a17! ar IG “ cah ” ct pyar | : 
pesan CAN LAN: IG BD DUNS — ONVA 


ra ap 

2 Ka AU agan na AA PE Ad PP RN 

Wah: GS AAN Go an GL Mel ba ag 
1“. kan ci Mal “ 

BG KEGI 3G. MAAN NAGA san 


37 1 


palotay DEAAN PEN apa KE PAN 


5378. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika Nabi saw. sedang ber- 
cakap-cakap, tiba-tiba ada seorang Arab dusun datang -.kepada beliau 
seraya bertanya: "Kapankah tibanya hari kiamat?". Sabda beliau: ”'Jika 
amanat telah disia-siakan, maka tunggulah tibanya" hari kiamat". Tanya si 
Arab dusun: "Apa yang dimaksud dengan menyia:nyiakan amanat? .. 
Sabda beliau: "Jika suatu urusan diserahkan kepada seorang yang bukan 
ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran". (HR. Bukhari). 


9 Ta la Tea Tar 


Hhegade Sa MA IG KS — NVA 


Ag | 9 ae 1 2th KELANA 14 
AA yA Gan Gaan 9 suasa ANN 
PALI GC AL ID NC AG rara us 


ANIS GI Kan haha KA LANG AG 663 
dam otay.. ses 292 LA 


5379. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak akan tiba hari kiamat, sebelum berlimpah-limpabnya harta, sam- 
pai jika seorang mengeluarkan zakat hartanya, maka ia sukar mendapat- 


459 





kan seorang yang mau menerimanya dan tanah Arab akan kembali 
menjadi lembah yang subur dan sungai-sungai". (HR. Muslim) 


paca s- 29 G Ag 
Kep Da AAA UNA 18. per — NN 


ata beta . - . . 8. 
KAN 1 Perngaa CAM X1 TOL Tag 
Pa PENA, g 0. .. 
NE x A3 d0 DAN pp YON 


5380. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Di akhir 
zaman kelak akan ada seorang khalifah yang suka murah tangan tanpa 
perhitungan". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Pada akhir umatku, ada seorang khalifah yang suka memberikan harta- 
nya pada rakyatnya tanpa perhitungan". (HR. Muslim) 


Ny 


An Yo SWAG: SELASA 


“ng 1G SANA GA 03 So 222 
. 2yan)) Ae .. Tg 


ny. 129 2 Per ua 


ana Re BA 


5381. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Hampir tiba waktunya sungai Furat melimpahkan simpanannya yang be- 
rupa emas. Barangsiapa yang mendapatkan masa itu, maka Janganlah ia 
mengambilnya". (Muttafag ' Alaih) : 


5 Han porg 1G: KAA or wa 


td 


Ke a3 : re “? La Abah 259 
»3. 


« PI KESAN rate GA 








23, 9 - PE OA 
Ogan Man guys Ke KANE 


272 gr ») 3 55 


bra JASA OA eny YA 


5382. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak akan tiba hari kiamat, sebelum sungai Furat mengeluarkan gunung 
emas dari dalamnya dan manusia berperang memperebutkannya. Setiap 
seratus orang dan mereka yang berperang, maka hanya seorang saja yang 
selamat dari kematian, dan setiap orang dari mereka akan berkata: "Biar 
aku saja yang selamat". (HR. Muslim) 


aa, INI AI IE AN 
Da Ga, SIA EA SAYA 13 


Kana Aa 2. Ka 122 AA P3 
La 533 Oa 310i TATO (Eng CAtaa) 


. 


ai 3 2x , Ta 20. I2e 
350,3 LA 0) D3. Pan Ay 


5383. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak jika hari kiamat akan tiba, maka bumi akan memuntahkan isinya 
yang berupa lempengan-lempengan emas dan perak, sehingga seorang 
yang kuat/pembunuh akan berkata: "Karena ini aku akan membunuh", 
dan seorang yang suka memutuskan tali kerabat berkata: "Karena ini aku 
putuskan tali kekerabatanku", demikian pula seorang pencuri berkata: 
"Karena ini aku dipotong tanganku". Semua pelaku kejahatan mengaku, 
bahwa ia melakukan kejahatan dikarenakan emas dan perak, karena itu 
tidak seorangpun yang dapat mengambilnya sedikitpun". (HR. Muslim) 


461 





tw 


Pr 2 23 


Kan Ae Raja AVI GIG IE AR — AL 


“ 


0 any Aa La RAN ata G9, 
JOEY PELAN LE, 3G pat GI 


Pd 
-" bad G PA 239 
? LA GIA Na NI Ar, pprn 
PATI ATI ENYA KTT IY WA AA 
Ka - .. 


Pa oruy SAI 133 Pn 2 


5384. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan-Nya, tidak akan tiba hari 
kiamat sampai akan datang seorang yang mondar-mandir di suatu ku- 
buran seraya berkata: "Alangkah senangnya jika aku yang menjadi peng- 
huni kubur ini". Padahal keinginan orang itu merupakan suatu keinginan 
yang langka. Yang mendorong ia berkeinginan seperti itu, hanyalah di- 
karenakan beban hidup yang menjadikan ia berputus asa". (HR. Muslim) 


Pi - 
GD w 


Kasian Aja ah 36, KE AN0 
NA CAT aa La) ter Fa ITA 
SA ai 2) an re AAIY 203 


ap 


Na 


Ka Inan jan 


“na 
5385. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


“Tidak akan tiba hari kiamat, sampai tiba munculnya api di tanah hijaz 


yang akan menerangi leher-leher onta di kota Bushraa - sebuah tempat di 
kota Hauran-". (Muttafag 'Alaih) 


ntr Tak w 27. « PA La 
(Ha ha PPA AAN m1 — NM 

2” 9976 : c » c Pad 
NIA Ik NO pang PEKAN br, NATA 


462 


a ang 
CN Oo Zi 
SAS OA 
5386. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Awal 


mula datangnya hari kiamat adalah munculnya api yang menggiring ma- 
nusia dari timur ke barat". (HR. Bukhari) 


GEN KAI 


PASAL KEDUA 


Kebo fa AS 91536 IG oi 1g — KAV 

Lre »3 yee and Na 990 5 
KN 3 GA TA aga TANYA At 201: Ea 
DEA 0 daa : ara ae 
. JAENA 2) G5. KANG AN 2 UK 


» Gia ola) 


5387. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
akan tiba hari kiamat, sampai waktu yang satu dengan yang lainnya akan 
berdekatan sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, 
serninggu terasa sehari, dan sehari terasa sesaat dan sesaat bagaikan se- 
orang yang tersentuh api". (HR. Tirmidzi) 


ANA EPA 3G, Key j- AN 

- 0... oera PPI Panai 
sa Sa ea Aha Cai Ga KA kai 

Kak. OA Kas. Ca SK amp 





Aas KAS OA LE NU IE SALA YAN 
Hen ag Kanan 


(naa eng en, 


LAN Aga: IG ig Sdbok og « 
r PP ee ben aan GL RA, 

DP ES Aa AKAN Psi IN TO IAN 

- It AA TU Pd P) ta 29392 9, Pp 

KAA Ita (Aa Aa 223 JII 

r k3 PN NP pi 
5 

Laga og D3 OM Lap 
5388. Dari Abdullah bin Khawlah, ia berkata: Rasulullah saw. per- 
nah mengirim kami ke suatu medan perang dengan berjalan kaki, agar 
kami mendapatkan ghanimah, akan tetapi kami kembali tanpa membawa 
ghanimah sedikitpun. Ketika beliau melihat kekecewaan yang terlihat di 
wajah kami, maka beliau berdiri seraya berdo'a: "Ya Allah, janganlah 
beban mereka engkau pikulkan kepadaku, sehingga aku tidak dapat me- 
mikul beban mereka. Janganlah beban mereka dibebankan pada mereka 
sehingga mereka tidak dapat memikul beban mereka dan janganlah beban 
mereka dipikulkan kepada orang lain, sehingga orang lain menolak 
untuk memikul beban mereka". Kemudian beliau meletakkan tangannya 
diatas kepalaku seraya berkata: "Wahai putra Khawlah, jika engkau me- 
lihat khilafah telah turun di tanah suci Baitul Magdis, ketahuilah, bahwa 
kegoncangan-kegoncangan, ketakutan-ketakutan dan urusan-urusan besar 
telah tiba. Disaat itu hari kiamat lebih dekat kepada manusia dari dekat- 

nya tanganku pada kepalamu". (HR. Abu Dawud) 


- ' P3 TA Ka aan KO, 
LI Ka ANE: SEA NON 


464 


Penrp r 2". £ PL Lo 0. 
SAN KEIAING o VKENAN: IL 


- La .. 
9 “G0 SE AMNLA EGA ea AN Cha 
S9 KA AGAN £ CE RN Lang Gaya 


LP II TEN EA Pa Nu / 


oa 

Ob. OA gas 9 hb J9 
ya 91 yo 7 91982 Arr PA 
MANA 2285065 ppi “i TA UNA TI VER AMAN 


ks) , AI ” Pa 4 th ?74, 
Ha Slug Tb Ora Ep 55 


La Moh Pe . naga 3? ” PP ” 
190) BO oa LA AG AA Ka 
GE ELANG ANU 


Ld 


ARI 4 aan tea 
Gol, Kn Laba PU su9 


5389. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Jika harta rampasan perang telah dijadikan sumber kehidupan, amanat 
sebagai keuntungan, zakat dianggap sebagai pajak dan menuntut ilmu 
untuk mencari kesenangan duniawi, seorang lelaki telah patuh kepada 
istrinya dan seorang ibu telah didurhakai, seorang lebih mendekatkan ka- 
wannya dan menjauhkan ayahnya, telah banyak suara-suara keluar dari 
masjid-masjid, orang-orang jahat telah merajaleia di tengah suatu masya- 
rakat, pemimpin-pemimpin bangsa datang dari orang-orang rendah, se- 
orang dimuliakan dikarenakan ditakuti kebiadabannya, telah bermunculan 
para artis dan segala macam seni musik, telah membudayanya minuman- 
minuman keras dan generasi akhir dari umat ini sudah berani mengutuk 
pada generasi pertamanya, maka disaat itu perhatikanlah benar-benar, 
bahwa akan bertiup angin berwarma merah, gempa bumi, tanah longsor, 
merubah bentuk wajah, hujan batu serta akan muncul berbagai macam 
bencana yang berturut-turut sebagaimana rantai kalung yang telah ter- 
putus talinya. (HR. Tirmidzi) 


. 
“ 
N 


AA 


465 





« - Kai 2 3 Go “1G P3) 
pegarga Aa Tai sa Jaa 232KEG 45 
3 7 "rn Lela 3 ” 
pr aUPA 33 0G KAN 6 
GMN ON. (Te 


5490. Dari Ali r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jika 
umatku sudah berani melakuan lima belas macam perbuatan, maka Allah 
akan menurunkan bencana pada mereka. Diantaranya yaitu belajar agama 
untuk mencari kesenangan duniawi, bersikap baik dengan kawan dan ber- 
sikap tidak baik dengan ayah, dan telah membudayanya minuman-mi- 
numan keras dan pakaian sutra". (HR. Tirmidzi) 


ad /. 


KANAN Ae LEYA MA GA UAN 


At daan IG: Ge 2g ken PANNEP KN 


Le Not 2 2.27 ?a1 


2 AI BADAN alay » Kant YAA PD AK 


"p “ La 

Pa ea AS aa Ke LA " 
ATB AA YA TEKI IG: Iatodg 
2.1 ? A2 9... AN Nge "NP 


Kja Meta arena NG 


AG ti ? AN GANI 


9.7 2 
PN ea AA pg Gea MANA 


2 Me 


Na laa ERA Aa X3 (23 
KIRANA PEG 

5391. Dari Abdullah bin Mas” ud, ja berkata: Telah: bersabda 
Rasulullah saw.: "Dunia tidak akan berakhir, sampai bangsa Arab akan 
dipimpin oleh salah seorang dari keluargaku yang namanya sama dengan 
namaku". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud). Dalam riwayat Abu Dawud 
disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Andaikata umur dunia tidak ter- 
sisa kecuali hanya sehari, maka Allah akan memanjangkan hari itu 
hingga Allah mengutus di dunia ini salah seorang dari ahlu baitku yang 
namanya dan nama ayahnya sama dengan namaku dan nama ayahku. Ia 
akan memenuhi bumi dengan keadilan sepenuhnya sebagaimana dipe- 
nuhinya bumi dengan berbagai macam kedzaliman dan kesewenang- 
wenangan". 


- PE, 37 aan ud & 
eat Heh 417 2212 9 3 ru ine ara 
KANG 3 In Koin da" Tang banya 
| o 290 lol) 


5392. Dari Ummu Salamah katanya: "Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Mahdi akan muncul dari 'itrahku dari anak cucu 
Fatimah". (HR. Abu Dawud) 


2... CP 3 AG a.. 


rn 


ngtay ola Gia pa 


5393. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Telah bersabda Rasu- 


467 





lullah saw.: "Mahdi akan datang dari keturunanku. Ia seorang yang 
dahinya luas dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan 
keadilan sepenuhnya sebagaimana dipenuhinya bumi dengan berbagai 
macam kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Ia akan berkuasa selama 
tujuh tahun". (HR. Abu Dawud) 


“Aa 2 ag Ka FAKE NN 


2 334 ?41 


, 2 PR" n Nan 
GEA GA Ie DANA RA adi 


5394. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi saw. pernah 
bercerita tentang Mahdi seraya berkata: "Kelak akan ada seorang yang da- 
tang kepada Mahdi seraya berkata: "Wahai Mahdi, berilah bantuan pada- 
ku". Maka Mahdi akan memberi bantuan pada orang itu sepuasnya", 
(HR. Tirmidzi) 


0. 2 IL “ng apa ar v 

peda Ie jo CINA Aka pl ie — NO 

, Lea Aha anna Gan 1 03 Ka 
A5 Se Sapi pnp 


Kena YAN ia AA ANGIN Ya 


NI EA 
299. 'e “ea pa Ge g Jaga) 27 

casa pakae An La Ia Haa 
3 pa 


, ca ta an 
9" POT 2 (Hp amel 4 PAK CI 
teras LENIGA SA UG Kai 


“ S2 








/ Lg IKA, yang IA 2 
DA Pee Ke sa 
2 7» 34 RAK Ah $$ Ga 37 Sen 96 
—N 2 ed onakan Ca ana 8 , 
Pd Pe nk ,. 
SA Ts eat 2 PA ab 


Fc 
“IP eg, “3 reg 2 . P4 
dea 3 Fo Gk pa Sai An IT KE 
| Lo! PE MEA | eeta 
MINI AN UP s An 
5395. Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Ke- 
lak akan terjadi pertikaian di saat kematian seorang khalifah, kemudian 
akan ada seorang dari penduduk Madinah yang melarikan diri ke 
Mekkah, sehingga semua penduduk Mekkah datang padanya untuk me- 
ngeluarkannya, sedang ia tidak mau. Kemudian orang itu dibai'at men- 
jadi khalifah diantara Ka'bah dan magam Ibrahim. Kemudian akan diutus 
kepadanya suatu pasukan dari Syam, kemudian pasukan yang datang dari 
Syam itu akan dihancurkan oleh Allah ketika mereka berada di Al Baida” 
- diantara Mekkah dan Madinah -. Ketika orang-orang melihat hal itu, 
maka para waliyullah dari Syam dan orang-orang baik dari Irag akan 
berdatangan untuk membai'atnya. Kemudian akan muncul salah seorang 
dari suku Banu kalbi dari Ouraisy yang mendukungnya dan ia akan me- 
nang. Ia akan menjalankan sunah Nabi dan ja akan mempraktekkan Islam 
dengan baik di bumi. Kejayaannya hanya berlangsung tujuh tahun, kemu- 
dian ia akan meninggal dunia dan ia akan dishalatkan oleh kaum mus- 
limin". (HR. sa Dawud) 


a23 P3 Pd 


Kledyoh PANEN Iban HPA 
4, PA De - Pr tra , (Mana Letra 
(eng Ye banana Ih 


Lani, Mean 2 Yana A ax 
As Gobel dea eAN Sad HAN Gp : 


Ha 


YAAA, 


469 





9. 9 Pog Go0 01 IG are Gan Cat 
Ka Tea Won AR G3 AM 


Ken NAN asa fa 
BEE RAN GS Oon KA 
sa rom 5 jang NG Ht 

para aga 


5396. Dari Abu Sa'id katanya: "Rasulullah saw. bersabda: "Kelak, 
suatu bencana akan menimpa pada umat ini, sehingga seseorang tidak 
akan mendapatkan tempat untuk berlindung yang dapat melindungi diri- 
nya dari kedzaliman seseorang. Kemudian Allah akan mengutus sese- 
orang dari keturunanku dan ahlu baitku yang dapat memenuhi bumi de- 
ngan keadilan sepenuhnya sebagaimana penuhnya bumi dengan berbagai 
macam kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Di saat itu penduduk 
langit dan bumi akan senang padanya, sehingga langit tidak pernah ber- 
henti menurunkan air hujannya sebanyak mungkin dan bumi akan menge- 
luarkan apa saja, segala macam tumbuh-tumbuhannya sampai orang- 
- orang yang hidup ingin agar. orang-orang yang mati dihidupkan kembali 
agar dapat menikmati kemakmuran yang ada. Ia akan berkuasa selama 
tujuh hingga sembilan tahun". 


BA Aa . 77 nd6: 96 keattgp YE- KV 
Taji: 2ANG 1 d9 PA 215 sena seh | 
kya G2 AN TAAT AN entah 

TI dada ya "eh sena 1 KAI 


470 








#1 yaa 


: ya iola AIA: IG ih Or 


5397. Dari Ali ra. katanya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak akan datang seseorang dari belakang sungai yang dikenal dengan 
nama Al-Haarits, ia mempunyai seorang panglima perang yang bernama 
Manshur, yang akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada keluarga 
Muhammad sebagaimana kaum Ouraisy memberikan dukungan pada 
Rasulullah saw. Karena itu wajib bagi setiap mu'min untuk memberikan 
dukungan pada Al-Haarits". (HR. Abu Dawud) 


AN SRI: 6 5, Aa yaa Agip- 
Pa GAYA MAKAN 3 utan KAN ja 


, ge cong3 a, Gor “4 
Sisa kogan TOYS Ya aa P3 HAN mb 


PIIL AIA 2 II, AN NA 
Wujday, (eye jerraaen Iso En Aa 


5398. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan-Nya, tidak akan 
datang hari kiamat sampai ada binatang buas yang bercakap- cakap de- 
ngan manusia dan sampai ada seseorang yang bercakap-cakap dengan 
ujung cemetinya dan tali sandalnya, yaitu ketika ia diberitahu tentang apa 
yang dilakukan oleh istrinya bila ia tidak ada di rumah". (HR. Tirmidzi) 


PAT KAN 


PASAL KETIGA 
2 IN 0 , 29 Aa 
par AA 36, Dotes” 1 - NN 


471 


: - OA 
. auto. LE Kn pn BK juag. 


5399. Dari Abu Oatadah, an Rasulullah saw. bersabda: 
"Tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul setelah dua ratus tahun". (HR. 
Ibnu kasi 


” rage 


(OTG TA NA TE 56.56 29 1P— Otu 


CN PN, (21 z 


CON AON KUIS 
” . ” 2 “1? 4 P2 gp. 2. 
Da Pa BAY AN Oly Gd NAS ya 3G 


c. “0 “ 
5400. Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: '"Jika 
kamu lihat bendera-bendera hitam telah datang dari arah Khurasan, maka 
datanglah ia. Sesungguhnya disana telah ada khalifah Allah, yaitu Al- 
Mahdi". (HR. Ahmad dalam Dalaa-ilun Nubuwah) 


Ae: 16,4 aer Gang ota 


P3) NG #A Hn UN an ad 
As KANAN 
dada banana. ma Kat Ol bae 
?,J “0 gr PA Lg | I pre SEA gara ” 
aa Aan gas kana 


ben 


KM ea TP K3 PSA AA 2039 NY PA " 
: EN Su d2 Pi pholays Saga 


5401. Dari Abu Ishag katanya: "Pada suatu hari, Ali pernah melihat 
kepada putranya - Al-Hasan - seraya berkata: "Sesungguhnya putraku ini 
adalah sayyid/penghulu sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah 
saw. Akan keluar dari keturunannya seseorang yang namanya sama de- 


472 





ngan nama Nabi, tindak-tanduknya sama dengan Nabi, tetapi typenya ti- 
Naa en Pena ban dengan kesini sepekan. (AR. Abu 
Dawud) 

2 na Peagah re , , 

Coke: Jaga Tebing Gm ON. 


.. 
CAN KAN AA GIS 225 aan 
IS Td aga @ AI An 
« 9 .n3 
h La AN GL, Keras 1 ja 
Hera Z9 KATA pt as Perean Pa 2. 
Ta sena Penis da 


Pe ANA MATI APU y TENTY N dat 
TN AU : hee ira xe 19 Aka Ka KA 
$ ON ag Gran 


5402. Dari Jabir bin Abdillah katanya: "Ketika di salah satu tahun 
di masa pemerintahan Umar, yang di tahun itu juga Umar meninggal 
dunia, ketika belalang tidak terlihat satupun di Madinah, maka Umar 
terlihat amat susah sekali, sehingga ia mengutus beberapa utusan yang 
' berkendaraan kuda untuk menuju ke Yaman, ke Irag dan ke Syam untuk 
menanyakan tentang belalang, apakah ia masih ada di negeri-negeri itu. . 
Ketika seorang utusan dari Yaman datang dengan membawa sejumlah be- 
lalang, kemudian dilepaskan setelah berada di hadapan Umar, maka 
Umar bertakbir ketika melihatnya. Selanjutnya Umar berkata: "Aku per- 
nah mendengar Rasululah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah menjadi- 


433 








kan. seribu umat, enam ratus dari padanya berada di laut dan empat ratus 
daripadanya di daratan. Sesungguhnya awal mula kehancuran umat.ini 
adalah ditandai dengan binasanya belalang, jika belalang telah binasa, 
maka umat umat akan binasa secara berturut-turut sebagaimana ber- 
urutannya untaian permata didalam sebuah datang”: (ER. Senen da- 
lam Syi'bul Iman) 


414 








- -g0 “ 1 
9EAN SG5AE Jihan ok ng 
TANDA TANDA HARI KIAMAT DAN MUNCULNYA 
DAJJAL 


2 


PASAL PERTAMA 


Lu Ma AM TA SKKAEN NA AG 
pa bi: JB Mulya Ado oLN 


r 


t 
1" 6 EKA 363 WAE tb han) a- 


lu3. bad jan 
Tengaran 112 


MIA AKA 
Map osapns sa 5 
He NANANG PN YA 


gaga ra LAIN PN LALU, ge 
tags SATA ATT Ba Baut 
: p ..9 AT 
ian 5 , EN tuo 


Tana Lela nya IGAI Pn A41 Yy1, 
5 1 213213 A Ya I6 


ai at TA 10 2s 09 A13 
ea 1 27. 323p 903 "CJ Lam 
SI EN sa yak Han 2019 


"/ MI? una Ru 
hn SAOS rela 3 34! z 


475 


5403. Dari Hudzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari berkata: "Ketika kami se- 
dang duduk bermudzakarah, maka Nabi saw. datang pada kami seraya | ber- 
tanya: "Apa yang sedang kalian diskusikan?". Jawab para sahabat: "Kami 
sedang mendiskusikan tentang hari kiamat". Sabda beliau: "Sesungguh- 
nya hari kiamat tidak akan tiba sebelum kalian lihat timbulnya sepuluh 
macam tanda-tandanya, yaitu munculnya asap, munculnya Dajjal, mun- 
culnya seekor binatang, timbulnya matahari dari arah barat, turunnya Isa 
putra Maryam, datangnya Ya'juj wa Ma'juj, terjadinya tiga kali gerhana, 
gerhana di sebelah timur, gerhana di sebelah barat, gerhana di jazirah 
Arab dan yang terakhir akan muncul api dari Yaman yang menggiring 
manusia ke mahsyar". Dalam riwayat lain disebutkan: "Akan muncul api 
dari pusat kota Aden yang menggiring manusia ke mahsyar". Dalam 
riwayat lain: "Yang ke sepuluh adalah akan berhembus angin yang me- 
lemparkan manusia kedalam laut". (HR. Muslim) 


Ph CG. c 


Pare 
peakskN Jun AA au A5, 8 ar 
.. IA ep Uta Papa 
papan 19 8 : adi Tr gali P4 
xa Aa Ta ya 1s. & 73 OP. Ca 


5404. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw.. bersabda: 
"Segerakanlah beramal baik sebelum timbul enam perkara: asap, Dajjal, 
binatang bumi, munculnya matahari dari 'arah barat, siuknya manusia 
dan kematian kamu". (HR. Muslim) 


& 


' , | 
KW AAL IA TAK, UNEG TEE TU NA IN KUN 
AN gn) Hat “Sung 2 Wasit - 010: 


476 





Il Te Enam 4 919 Pa Do 
AA ATK yg PAKAN va. TAN ak) 
Ip 


hay, . DEA 


$405. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Awal mula tanda-tanda hari kiamat adalah 
terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang kepada manusia di 
waktu dhuha. Jarak antara munculnya keduanya tidak berbeda lama". 
(HR. Muslim) 


PA IA PPA IA RAY ATI HARU 
Lang Gor Eny yaaa 


ENG (TENIS 
Yola ik KG JERNG Mg, A0 ja 


5406. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Ada tiga perkara yang jika ketiganya datang, maka pada hari datangnya 
beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang 
kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) 
mengusahakan kebaikan dalam masa imannya: Terbitnya matahari dari 
sebelah barat, timbulnya Dajjal, dan timbulnya binatang bumi". (HR. 


Muslim) 
SIN ON 
- 


Pe IYA Aa HE dg s 3 


ANA rah | 3g Pan 
Pan SN GA aa AN He 


477 





. ” , 
Tara yenge Pa an Ita” "AA 13 an £ 
KA AN La Jab 9 XS al TIANN TEK 
pa. 3 Oi IN TAG TON CU Tr Leteta AAA 

aa db tp 9 Mop 


Pat - “ 
van 13 Pa 


227 ANA Tp Ia CAS Ona Th Le Oak 
Cm EKP TN G1 TI MO 


IG IN ON aal 


Aga PN TA JG. G 


5407. Dari "Abu Dzar, bahwasanya ketika matahari terbenam, maka 
Rasulullah saw. bertanya: "Kemanakah matahari ini pergi?". Kataku: 
"Hanya Aljah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Sabda beliau: "Sesung- 
guhnya matahari pergi untuk bersujud di bawah "Arsy dan ia minta izin 
untuk terbit, maka ia diizinkan oleh Allah untuk, terbit. Hampir saja tiba 
waktunya ia bersujud, tetapi. Allah tidak mau menerimanya dan ia minta 
izin untuk terbit, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Di saat itu“Allah 
berfirman kepada matahari: "Kembalilah kamu. dari arah datangnya 
kamu", sehingga matahari terbit dari arah barat. Yang sedemikian itu 
adalah seperti yang difirmankan dalam ayat '"WASYSYAMSU TAJRII 
LIMUSTAOARRIN LAHAA"/Dan matahari berjalan di: tempat per- 
edarannya. Sabda. beliau: “tempa peredarannya adalah dibawah 'Arsy". 
(Muttafag “Alat) A 


Na Aa) aa 36, anta ot | 
.P I tpy 2 000 z 2 P , 
G3 PNG: Ops Kasad x 


ed 


2. 


478 











5408. Dari Imran ibnu Hushain katanya: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Diantara masa diciptakannya Adam hingga 


tibanya hari kiamat, ada kejadian yang lebih besar dari munculnya 
Dajjal". (HR. Muslim) 


La ga. 17 


' On 

An ja RI 256: IBL IE ot 
L) Pad 7 as... 5 , O AN M3 

Tayan sn kasa 


CO OA 1.2 1 argo MA SA Ka pen 


AO NI we 09 yg 


5409. Dari Abdullah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Se- 
sungguhnya Allah tidak akan tersembunyi dari kalian, sesungguhnya 
Allah Ta'ala tidak bermata juling dan sesungguhnya Masihid Dajjal ju- 
ling mata sebelah kanannya, matanya menonjol bagaikan kelereng yang 
bundar". (Muttafag ' Alaih) 


2 Tee Laka abi 1G der 1 — ON 


an UN La) Sa u ap 
aa AA NASA Sip ka 


Ga 
: TA Ia LAMA “3, MATA 
MS KAP LINA SA an NY 


5410. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak 
seorang Nabipun yang diutus, kecuali ia telah memperingatkan umatnya 
dari Dajjal yang juling dan penipu. Ketahuilah, bahwa Dajjal bermata 


479 





 juling, sedangkan Tuhanmu tidak bermata juling: Diantara kedua matanya 
tertulis kafir". (Muttafag 'Alaih) 


N 
C 
S 
ts 
CX 
SA 
KN 
X Ca 
3 
ON 4 
Md 
N 
Ta 
P - 
NX 
.“N 
1 
| 
Oo 
— 


9: Kong Gan A3 MU IG Ton 250 

far, pena &. belaka V3 danoAn 

PGA Sd ” ed 

It Mg CAN pe IA JI IG gg 

P3 AYO be c gu KAS. 

A 4 dl jas Asah F9 AMS he 
LELAKI Ae IA Kur En edan 

ACA ON KAI: Ja 


5411. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Maukah kalian-aku beritahu tentang Dajjal, sebagaimana setiap Nabi 
telah memperingatkan kepada kaumnya?. Sesungguhnya Dajjal bermata 
juling, ia datang dengan membawa kesenangan bagaikan syurga dan ke- 
sengsaraan bagaikan neraka. Sesungguhnya yang ia katakan syurga ada- 
lah neraka dan aku peringatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh telah mem- 
peringatkan Ke (Muttafag ' Alaih) 


(an 


:16 ag" Dg Kino oLY 
SBN AKA TE 
1 AO NP 
AGE KAN KYA TA Ka 


GA 


N 


Te 


Tuk AAN PAS knegin LAN 


480: 








f7. bat Yaa SERBA AKP “4 ra al “nh kata. 
Ye 


am Ah | 


na ad h Fi 727 
an Abg 2 ye aga 2 

5412. Dari PRA bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya Dajjal datang membawa air dan api. Adapun yang dilihat oleh 
manusia sebagai air, maka hal itu adalah api yang dapat membakar. 
Adapun yang dilihat manusia sebagai api, maka hal itu adalah air yang 
dingin dan segar, barangsiapa dari kalian yang mendapatkan masa itu, 
maka masukilah di dalamnya yang ada api, sesungguhnya itu adalah air 
yang segar dan nyaman". (Muttafag 'Alaih) Muslim menambahkan, bah- 
wa beliau bersabda: "Sesungguhnya Dajjal matanya datar, diluarnya ter- 
dapat benjolan menonjol yang tebal, diantara kedua matanya tertulis kata- 
kata kafir. Dan kata-kata itu dapat dibaca oleh setiap mu'min, baik yang 
dapat menulis ataupun yang tidak". 


MP, 2 AN uv 3 v 


mung hasan Jo AN Aan J6 IS Ot 
Wek haki PEN Gn S RAN ya SA JEKI 
"Paw. Ae AAN 


$413. Dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Daj- 
jal itu juling mata sebelah kirinya, tebal rambutnya, ia datang dengan 
membawa hal-hal yang menyenangkan bagaikan syurga dan hal-hal yang 
menakutkan bagaikan neraka. Adapun hal hal yang menakutkan adalah 
syurga, sedangkan hal-hal yang menyenangkan adalah neraka". (HR. 
Muslim) 


#ns 2 


Aas (P3 oat pu Ap — 01 


(32 BL 


Ce ati, TA IN, Kak: 


481 





“, - 4 - 
Ke A3 an sari R3, bag hny. 


rs 5s 


62 yA YANG ey 
0 26 8 sa -. dala NA “2 DAA PG. 


| Pata AA 2 Keaga 


PE Ha s0 2 


st PU) NA 
' 
- Pi Peak D PA Yul pagar par SKA 


DA aka AAA Ii 


PAI A0: 4 be gl" 
#- Du ' 
Te AA AC 
CAGA IN" NAS Tn nat 


Pa 


Matan ga) RAK 0 


Mn AN) 2 Megi Lu SK 


93, , SAN Te aga ya Ag , Ia mAN Ir NG 
-. NN ma AT -ng 


Bt Pe - s2 


a Smera to" ANA Pap NA 


- Aa 


FR 
3" 


Kaitan) break Ka gen 


BI DUGIAA re d0 LA 


Tan Api anta £ 3 3 3 TG 


“0 2 eneg 


sadap Yaya boa AOA pat. NENAA 


Pa “t- bor 


Teka MOI, me 


MEN CON MA Aa Ogan NK ay DUNIA 





| & An Tama Ya abAh Sah Ata 
AGAN PAPAN PETA 
tea PRA bean MN Tapi KAA, | 


6762 


| reg KTA LET 1d 
TN LRA AN MU MEN KOLAM OMA: PA 
Pa 0u 


| TI NA AA PA" 2 ap 


(71 beber nae 366 
#. 


pPRaIaa : 2 pin, KIP SARAN 


8.7 2-- - an ... Lana 


CE Teen KENA Ng 


Pa MR” NN ET et 2 / 1 


DAK Kaki aan TETNAN / sad BIA 
anaga 340 Asa Dela 


PKAT P1 0 Gp tr. .A 1 


ani Ta TAN ss 5 p3 Y. CAR 
1) Prako 


2. Pegag Bu ee Dea Hap Hah P7! Yee Aa 


Ana rn 
ar 25k Tani ANA, Poto ai 2 tu TO, 29 
TA AA EN 3 
TA 2. ay) 
£ p LN Anne —.. tu 2 ndak maka ng 


AAN 


N 





Tya pkai : OA Tatan aan 


Sand en | 


ADP, an: KAA Km 


"4 P.'t au 3, Ba 


ea SA ASN PENA AN 


YA Ap) er. 12, rn 


so AAN PAW NA Ti 


Lai PON TEMPO MULIA RD In UK A UAN 3 


1g sbb PALA, 


tep NELLA 0 - 


Ska s COP KI Ka Agan 6 
8 3 arah | Mang Ama an aa 


PMN apa € 3 se 


su ala aa 


SA pt #. ne En en NI "yen Po AI 
es ka band 
ras ben ara Pe” KI Sa as gi C3 | 


Heretane 


PIA hi Asad ak abu AA 


NG PPA FSAh 8 nyi ye, Se 


ALAN LA Cai O: saku, 


bet Cbepo Sep sel Gan (kenny 


PLAN KAN AIA 


SG “9) LA” neng Yap 4 








Ca 


Hp, LEAN aa | 

La aan PLAN AGAR A 
PRA EA aa 
bkan 3 
P5 kata, F, Ega AAA 
TERI Gan Aa ENG NG bamsolao MAAN 
Shape Yen Ha SEN 


5414. Dari Nawwas ibnu Sam'an, bahwasanya ketika Rasulullah 

saw. menyebut-nyebut tentang Dajjal, maka kata beliau: "Jika Dajjal 
— keluar sedangkan aku masih berada di tengah kalian, pasti aku yang akan 
menghadapinya untuk kalian. Akan tetapi, jika ia keluar sedangkan aku 
telah tiada diantara kalian, maka setiap orang harus membela dirinya 
sendiri. Allah adalah wakilku atas setiap muslim. Ketahuilah, bahwa 
Dajjal adalah seorang pemuda, rambutnya keriting kecil-kecil, matanya 





menonjol dan ia serupa dengan Abdul 'Uzza ibnu Oathan. Barangsiapa 
diantara kalian yang mendapatkan masa keluarnya Dajjal, maka bacakan 
padanya awal surat Al-Kahfi, sesungguhnya ayat-ayat itu dapat .mc- 
lindungi kalian dari fitnah Dajjal. Ia keluar akan menempuh perjalanan 
diantara Syam dan Irag, kemudian ia berteriak ke kanan dan ke kiri 
seraya berseru: "Hai manusia, tetaplah kalian". Tanya kami: "Wahai 
Rasulullah, berapa lamakah masa keluarnya Dajjal?". Sabda beliau: "Ma- 
sa berkuasanya Dajjal selama empat puluh tahun, akan tetapi sehari pada 
masa itu ada yang terasa bagaikan setahun, ada yang terasa bagaikan 
sebulan dan ada yang terasa bagaikan seminggu dan seluruh hari-harinya 
seperti hari-hari yang ada pada kalian". Tanya kami: "Wahai Rasulullah, 
andaikata satu harinya seperti setahun, apakah cukup bagi kami untuk . 
melakukan satu kali shalat dalam satu hari?". Sabda beliau: "Tidak, per- 
kirakanlah waktu-waktu shalat, kemudian lakukanlah setiap shalat sesuai 
dengan waktu yang kamu perkirakan". Tanya kami: "Wahai Rasulullah, 
bagaimana kecepatan Dajjal ketika berjalan di bumi?". Sabda beliau: 
"Kecepatan Dajjal berjalan di bumi bagaikan hujan yang ditiup angin, 
jika ia tiba di suatu kaum, maka ia menyeru mereka untuk percaya pada- 
nya, jika mereka percaya, maka Dajjal menyuruh langit untuk bujan, 
menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Tumbub- 
tumbuhan akan lebih subur dari biasanya, demikian, pula ternak-ternak 
akan lebih sehat dan banyak mengeluarkan susu lebih dari biasanya. 
Ketika ia tiba di suatu kaum dan ia menyuruh mereka beriman ke- 
padanya, sedangkan kaum itu menolak seruannya, maka ia akan me- 
nyingkir dari kaum itu dan sebagai akibatnya tanah mereka akan gersang 
dan pailit, sehingga mereka tidak mempunyai kekayaan sedikitpun. Ke- 
mudian ia lewat di suatu tempat dan ia berkata: "Wahai bumi, ke- 
luarkanlah segala kekayaanmu, maka di tempat itu mengeluarkan segala 
kekayaannya dan kekayaan itu mengikuti Dajjal. Kemudian ia memanggil 
scorang pemuda yang gemuk, ketika pemuda itu menghadap padanya, 
maka pemuda itu dipotong menjadi dua, dan masing-masing tubuhnya 
terpisah sejauh lemparan anak panah. Anehnya, ketika ia memanggil 
pemuda itu kembali, maka pemuda itu akan datang padanya dengan muka 
berseri-seri dan tertawa. Ketika ia sedang mendemonstrasikan kebolehan- 
nya, maka datanglah Isa Al-Masih. Ia turun diantara menara putih di sc- 
belah timur kota Damaskus. Ia datang dengan meletakkan kedua telapak 
tangannya diatas sayap-sayap dua malaikat. Jika ia menundukkan ke- 


486 











palanya, maka akan mengalir air dari kepalanya dan jika ia mengangkat 
kepalanya, maka akan berjatuhan air dari kepalanya bagaikan .mutiara- 
mutiara. Setiap orang kafir yang mencium bau nafas Isa, maka ia akan 
meninggal dunia. Dan jika ia bernafas, maka nafasnya akan terbang se- 
jauh mungkin. Kemudian Isa segera mengejar Dajjal. Dan ia men- 
dapatkan Dajjal di depan pintu Lud - sebuah tempat di Baitul Magdis -, 
di tempat itu Isa berhasil membunuh Dajjal. - Selanjutnya Isa mendatangi 
orang-orang yang telah dilindungi oleh Allah- dari fitnah Dajjal, kemudi- 
an ia mengusap wajah mereka dan ia memberitahukan pada mereka 
tentang kedudukan mereka di dalam syurga. Di saat itu Allah berfirman 
kepada Isa: "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan sejumlah makhluk 
yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Tidak seorangpun dari hamba Allah 
yang dapat mengalahkan mereka. Datangnya mereka secara berbondong- 
bondong bagaikan air banjir. Pasukan yang terdepan melewati danau 
Tibriah, air danau itu mereka minum habis sehingga pasukan yang ter- 
belakang yang lewat diatas danau itu berkata: "Tentunya di tempat ini 
dulunya ada air". Kemudian mereka berjalan terus hingga sampai di 
gunung Humur - sebuah gunung di Baitul Magdis-. Kata mereka: "Kami 
telah membunuhi semua penduduk bumi, mari kita membunuh penduduk 
langit". Kemudian mereka melemparkan anak panah mereka ke arah 
langit dan Allah menurunkan tetesan darah kepada mereka. Maka Nabi 
Isa dan kawan-kawannya sempat tertahan di Baitul Magdis, sehingga ke- 
pala sapi bagi mereka dianggap lebih mahal dari seratus dinar bagi se- 
seorang dari kamu pada hari ini. Ketika Nabi Allah Isa dan sahabat- 
sahabatnya turun, maka Allah mengirimkan penyakit kepada Ya'juj wa 
Ma'juj di dalam leher mereka, sehingga di pagi harinya mereka semua- 
nya mati jadi satu. Ketika Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya turun ke 
tempat yang lebih rendah, maka setiap sejengkal tanah tercium busuknya 
bau bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya 
mohon pada Allah agar busuknya bau bangkai Ya'juj wa Ma'juj di- 
. hilangkan dari bumi, maka Allah mengirimkan burung sebesar onta yang 
memindahkan bangkai-bangkai itu ke salah satu tempat yang telah di- 
tentukan oleh Allah. Kemudian kaum muslimin menyalakan api untuk 
menghilangkan busuknya bau bangkai mereka selama tujuh tahun. 
Selanjutnya Allah menurunkan hujan sehingga tidak satu rumahpun, baik 
di dataran rendah atau di dataran tinggi, melainkan akan terkena air hujan 
itu dan Allah mencuci bumi sampai menjadikan bumi cemerlang bagai- 





kan cermin. Kemudian Allah berfirman kepada bumi: "Tumbuhkanlah 
buah-buahanmu dan kembalikanlah kesuburanmu". Pada waktu itu, buah- 
“buahan dan rumput-rumputan akan tumbuh subur sehingga manusia dan 
hewan akan gemuk oleh banyaknya bahan makanan yang tersedia di 
muka bumi. Ketika mereka sedang senang-senang, maka Allah mengirim- 
kan angin yang harum baunya, yang mana angin itu akan menyebabkan 
kematian bagi setiap mu'min dan setiap muslim, sehingga yang tersisa di 
muka bumi pada waktu itu hanyalah orang-orang jahat yang hidupnya 
senantiasa diwarnai dengan berbagai macam kemaksiatan. Pada mereka- 
lah hari kiamat ditimpakan. Muslim juga meriwayatkannya tanpa perkata- 
an "TATHRUHUHUM BINNAHBALI sampai SAB'A SINIINA". (HR. 
Tirmidzi) 
Jen (un wu 203... . 
ha POP IG KAN Ka MAKE oto: 
” 


3 otr Pane Ni - - 
AI TAAT CA GE kaga Ra 33 
, Cak 4 £ G3 ea (z 5 
PAI Pa PAS 
GOL hg taka? 03 


"1 Ot 


3 Sui Ta -- 
LE AA Kenya A 6 ag 
ya ram Ji. MEN AA 


p- 


A4 rat 3G NI Et 21 Ja 900 Pan Ta 
sea TER Ga KAN AS ih sen Kn 
Ga Pad 29,7 
Klo ta Pra (Gg 2 
GI Jong! 2 kud | 2 


P4 b 
PA Tan TA ang. , & , 
Aa Kagadean AN gua Te) Sa 
7149 Tara, In ID NAS 2633 : 2g : 
Jgad JG 


'v) "9D 0 gram 9 O Ke 


“ . 


rs 
1 
N 


488 








LC p 
9 


-1 


.r 39 
8 sed 


. 


36 


OP Kar 
3 ar 


G3: 


0 PAS 


0 


an no 


33 
dalan 


SS —. 
2 Ng “2 
1 SD 
« 3 
“2, ND 39 
P2 Y 
Nat NN 
ANT ica 
SY Ni »: 
AY N Na 
.Y. - « 
5 N TN “p 


. te 

S Na 3 “3 
No NX, aa 
“8 - AN 
- 

DH Dg 

x .. 

« X2 ' 


IR 


. 


VI yg, AT 
| ad 
12 
ba CX 1g 
AS 
59 “33 N 
5 ND ma 
AN en 2 
T ay 
G9 DN 
LN sg 
J Gg 
“9 Na 2 
2 Aa 1 Sang 
AN 8 Lg N 
“3 Lb 
PC Aa | kate 3 
AN 5 
A.A HST 
. y. 20 
“Ary, WN 
N3NN “8 
- 3: N na 
“ at ND 
N9 
“1 


P Led 


Caw olay: GA 


5415. Dari Abu Sa'id Al-Khbudri, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Jika Dajjal keluar, maka seorang mu'min akan membawa segala 


orang mu'min itu: "Aku hendak mendatangi seorang yang baru keluar 
itu". Tanya mereka: "Apakah kamu tidak beriman dengan Tuhan kami 


perlengkapan perangnya, kemudian ia akan menuju ke markas tempat 
Dajjal berada. Tanya para petugasnya: "Kamu hendak kemana?". Jawab 





itu?". Jawab si mu'min: "Sesungguhnya Tuhan kami tidak akan ber- 
sembunyi". Kata para penjaga: "Bunuhlah orang ini", akan tetapi sebagi- 
an orang dari mereka berkata: "Bukankah Tuhan kami telah melarang 
membunuh seseorang tanpa izinnya?”. Maka si mu'min itu digiring 
menghadap kepada Dajjal. Jika seorang mu'min melihatnya, maka “ia 
'berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah 
disebutkan oleh Rasulullah saw". Maka Dajjal menyuruh pengawalnya 
untuk menangkap si mu'min dan menyiksanya dengan siksaan yang amat 
mengerikan. Tanya Dajjal pada si mu'min: -"Apakah kamu tidak. mau 
beriman padaku?". Jawab si mu'min: "Mengapa aku harus beriman pa- 
damu, sedangkan engkau adalah Dajjal yang pendusta". Maka Dajjal me- 
merintahkan para pengawal untuk memotong tubuh si mu'min dengan 
gergaji mulai dari atas kepala hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. 
Kemudian Dajjal berjalan diantara dua potongan si mu'min seraya 
berkata: "Bangunlah kamu". Maka si mu'min segera bangun kembali, 
'— kemudian Dajjal bertanya padanya: "Apakah engkau akan beriman pada- 
ku?", Jawab si mu'min: "Bahkan aku lebih tahu tentang kepalsuanmu dan 
kejahatanmu". Kemudian si mu'min berseru: "Wahai manusia, sesung- 
guhnya ia tidak akan dapat berbuat kepada orang lain setelah ini". Maka 
Dajjal menangkap si mu'min, kemudian ia mengambil sepotong besi 
untuk dimasukkan diantara tengkuk sampai tenggorokan si mu'min, akan 


tetapi ia tidak mampu melakukannya. Kemudian Dajjal menangkap kedua | 


tangan dan kaki si mu'min dan segera melemparkannya sehingga ma- 

. husia beranggapan, bahwa ia dilemparkan kedalam api neraka, padahal si 
mu'min telah dilemparkan kedalam syurga. Selanjutnya sabda Rasulullah 
saw.: "Orang itu adalah orang syahid yang terbesar di sisi Allah". (HR. 
Muslim) 


Jaa nd: 2 RO 3, Fa £- on 


Bu 


GEN 0 Tae 
HE AN Ip 23. DG 2 Hg, jalu 


“ 


490 





uan 
un 





2 Ah 


Aly TS da: 96x 3g Uu 


5416. Dari Ummu Syuraik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Kelak, manusia akan menyelamatkan dirinya dari Dajjal sampai mereka 
naik di puncak-puncak gunung". Tanya Ummu Syuraik: "Wahai Rasulul- 
lah, dimanakah bangsa Arab pada waktu itu?". Jawab Rasulullah: "Jum- 
lah mereka amat kecil". (HR. Marun) | 


Laga KAN dye dad REA. Fu (1g -01V 


en 


si NS EL PANSOEPT 29 Pn pa (og 16 
day ANN ng 


5417. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Kelak, 
Dajjal akan diikuti oleh tujuh puluh ribu kaum Yahudi dari kota Ash- 
fahan, mereka memakai pakaian-pakaian hitam". (HR. Muslim) 


2951596:965, utan gi LE —0M 


LGA Tea As Ah 2 
KA 3S 0 SENI Gi Bag adean ja KT 
3 se 


« S3 3 MAN GUA PARG NY soul 
2 33 GKI 


KA PERAN WAS 2 


“ 
Ia Ca g SES Tone LT 


SA 





NAN BEN Lengan kebioka 


“ 


, 1 & 9g, La net 44 ,.. 
aa Na AYO KE TEA Cr 
Ta te: 2 Gang gih A 9 Ae Ka ks 
KA NN AN Tas 


» £ 


na KI a. 


. 5418. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Kelak jika Dajjal hendak memasuki kota Madinah, maka ia 
'akan ditolak untuk memasukinya. Ia hanya sampai di batas kota Ma- 
dinah. Maka dari kota Madinah akan ada seorang lelaki datang padanya 
seraya berkata: "Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang pernah diberi- 
tahukan oleh Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya". Kata Dajjal: 
"Bagaimanakah kalian, jika orang ini aku bunuh, kemudian aku hidupkan 
kembali, apakah kalian masih meragukan pada kekuasaanku?". Kata me- 
reka: "Tidak". Maka Dajjal segera membunuh si mu'min itu kemudian 
menghidupkannya kembali. Kemudian si mu'min berkata: "Demi Allah, 
kini makin jelas bagiku, bahwa engkau adalah Dajjal yang pembohong". 
Ketika Dajjal hendak membunuhnya kembali, tapi ia tak dapat melak- 
' sanakannya". (Muttafag Blah). 


c- .- S5 Pena Id MM UU 
“ - « —-0N 


GA IL MA AI - Ge aa G5 
Pesta sa Sge-36 , 
SEN 3 NA 
ANN Lap ara Da 

. sin Ao, Nag 


492 








5419. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Dajjal datang dari arah timur, kemudian ketika ia hendak memasuki kota 
Madinah, maka ketika ia sampai dibelakang gunung Uhud, para malaikat 
mengalihkan wajah Dajjal ke arah SyAU dan disanalah ia binasa". 
(Muttafag 'Alaih) 


Dag CHA AAN 
“ KERYAAN JEN ye NE AAII Y3 MA, 1G. Ie 


yan ola): Kan, gas 


5420. Dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Ke- 
takutan fitnah Dajjal tidak akan masuk ke kota Madinah, sebab pada 
waktu itu kota Madinah mempunyai tujuh pintu gerbang, setiap pintunya 
dijaga oleh dua malaikat". (HR. Bukhari) 


LAIN AN TON NAMA 


g . 9 ep 
agan SA, G3 SG APN 


At Masi MYOB NY 

Kesa IE Sah AN GS — 

Hee pnya JG 13 ON anda 
SAE KAA NG LIS. nas 


eaa Tageti-4 peri, 


K0 MI INI KAK 


. "y 


493 








bep 


A5 ra an era 2 Oa AND 


be nh uh DIAN OI PPK RP Ld 
NA GA AA KA : 
ay - PP Hah di Hap pin!) “ 

& Ira 
NA: Fita Tas ba "ah 239 PA 


? #0 na 


X0 Pa ang PGA CE Mada NA Ag 
Stade wan Aa Aga KAN HL Al 


“5 "Ng TP,N RP, ... ii Ban 


, 


£ ASIN SA LA: Inna 

ARE KAPAT 
1 2. Kana Leena 
PON AP IKA ALAN 
& AN AA NA 
Tesnsa Dra wa ena Aa 
PIN fanta 2 aa BB 

KAL nOag | 
Pa ha Nan aki PI 


EN 





Na MANA, PISA PI ae ACA 
Oa EL SSK ... pa Ga) 
paaabeap ea Ciss Kerana 
Gg th: PA 06.23 


AG KL - 1g 

(IG, anta “L Kai J6 Aa . 
OI 10201 ny 34 A8. 1 OI eh 

53 PIYA eren TA ol 


Kaya Jos KAA YG 
DE PN INA 


NA 
2g pnp 


anna ara 0G. TERTATA 
EE, LA YK aa Kn 5 Ye 
peang PALA ox Tae TAN 
CA TA ap Mara 
ANTA YO YAAA WR 
: »yo- a011yG 01 


ANU II, SEN Te 2 Arak 3 CL 


495 





$, AE PAR Yanti (ag LAN 
pi, ant ey, ant ud NT Mana OT III 
aa SE KAK 1 AN TAN ! 

12 


paga PP 
(ja otot gi Sa Ba SIS. 74 
Ka kok LA BATAN NO EN 1 


” 


13h -? 7» “0G 11129 '- Ted 2m 
Keno AN O5AI6 G3 aa DX 
ke sinduesih— RI Ba 3 ia 


SOE ELANG gk abon 
KASN SH Tg pak SS KAN OI 
PADA KN gA 

CASN Paha Bp SA 


NP St APA 
Cop" 9 Bai “Ng iya 


5421. Dari Fatimah binti Oais katanya: "Aku pernah mendengar se- 
orang penyeru Rasulullah saw. yang menyuruh kita untuk melakukan shalat 
berjamaah di masjid. Kemudian aku segera menuju ke masjid dan ikut 
shalat bersama Rasulullah saw. Setelah selesai shalat, maka Rasulullah 
saw. duduk diatas mimbar sambil tertawa, kemudian beliau berkata: 
"Hendaknya setiap.orang tidak meninggalkan tempat shalatnya masing- 


ha 


496 








masing”. Kemudian beliau bertanya: "Tahukah kalian, mengapa aku kum- 
pulkan kalian?". Jawab para sahabat: "Hanya Ailah dan Rasul-Nya saja 
yang lebih tahu". Sabda beliau: "Sesungguhnya tidaklah aku kumpulkan 
- kalian untuk memberikan berita suka ataupun duka pada kalian. Akan 
tetapi aku kumpulkan kalian dikarenakan Tamim Ad-Dari seorang 
Nashrani yang datang untuk menyatakan keislamannya. Setelah itu ia 
bercerita kepadaku tentang Dajjal, yang ceritanya sama dengan yang per- 
nah aku ceritakan pada kalian". Sabda beliau: "Tamim Ad-Dari bercerita 
padaku, bahwasanya ia pernah berlayar bersama tiga pului orang kawan- 
nya dari suku Lahmin dan Judzam. Ketika perahu mereka dipermainkan 
oleh ombak selama sebulan, maka mereka mengarahkan perahunya di 
sebuah pulau, sehingga mereka terdampar di pulau itu ketika matahari 
telah terbenam. Ketika mereka masuk ke tengah pulau, maka mereka 
mendapatkan seekor binatang yang banyak bulunya, sehingga tidak 
terlihat pantatnya dikarenakan banyaknya bulu. Kata mereka: "Siapakah 
engkau?". Jawab binatang itu: "Aku adalah Jassaasah". Tanya mereka: 
"Siapakah jassaasah itu?". Jawab binatang itu: "Wahai kaum, pergilah 
kalian kedalam kuil itu, sesungguhnya kalian akan mendapatkan sese- 
orang yang rindu mendengarkan khabar kalian". Mendengar ucapan bi- 
natang itu, maka salah seorang dari kami merasa ketakutan, karena ia 
takut kalau-kalau yang berada didalam kuil itu adalah syaitan, tetapi 
kami tetap masuk kedalam kuil dan didalam kuil itu kami temukan se- 
orang bertubuh amat besar dan amat kokoh. Semua tubuhnya dilapisi 
dengan pakaian besi. Tanya kami: "Siapakah engkau dan bagaimanakah 
khabarmu?". Jawab orang itu: "Kalian telah tahu tentang diriku, karena 
itu beritahukan padaku siapakah kalian?". Jawab mereka: "Kami adalah 
orang-orang Arab, ketika kami berlayar, maka perahu kami dilemparkan 
oleh ombak hingga terdampar di pulau.ini. Kemudian kami bertemu 
dengan seekor binatang yang banyak bulunya dan ia memberitahukan, 
bahwa ia-bernama Al-Jassaasah dan ia menyuruh kami untuk pergi ke 
kuil ini, sehingga kami segera datang ke kuil ini untuk menemuimu". 
Kata orang itu: "Beritahukan padaku tentang sebuah desa yang bernama 
Nakhl Baisan, apakah kurma-kurmanya masih berbuah?". Jawab kami: 
Ya". Kata orang itu: "Ketahuilah, bahwa telah dekat waktunya bahwa 
pohon-pohon kurma yang ada di dekat desa itu tidak akan berbuah lagi". 
Selanjutnya orang itu berkata: "Beritahukan padaku tentang danau Tib- 
riah, apakah airnya masih mengalir?". Jawab kami: "Ya, airnya masih 


497 








banyak". Kata orang itu: "Ketahuilah, telah dekat waktunya bahwa kelak, 
air danau itu akan habis". Selanjutnya kata orang itu: "Beritahukan pada- 
ku tentang mata air Zughar, apakah airnya masih tetap mengalir dan 
penduduknya masih mengairi sawah ladang mereka dengan air itu?". 
Jawab mereka: "Ya, sebab airnya amat banyak dan penduduk banyak 
yang mengairi sawahnya dengan air dari mata air itu". Kata lelaki itu: 
"Beritahukan padaku tentang berita seorang Nabi yang ummi, apakah ia 
telah tiba?". Jawab mereka: "Ya, Nabi itu telah datang di Mekkah dan ia 
berhijrah di Madinah". Tanya orang itu: "Apakah Nabi itu diperangi oeh 
bangsa Arab?". Jawab mereka: "Ya". Tanya orang itu: "Bagaimanakah 
sikap Nabi itu terhadap kaumnya?". Jawab mereka: "Nabi ummi itu 
mendapatkan dukungan dari sebagian orang Arab dan mereka patuh 
padanya". Tanya orang itu: "Apakah benar apa yang kalian ucapkan?". 
Jawab mereka: "Ya". Kata orang itu: "Sesungguhnya jika mereka taat 
padanya, maka hal itu akan membawa kebahagiaan bagi mereka. 
Sesungguhnya aku beritahukan pada kalian, bahwa aku adalah Dajjal dan 
hampir tiba waktunya aku diperintahkan untuk keluar. Jika aku keluar, 
. maka akan aku datangi setiap desa selama empat puluh malam selain 
kota Mekkah dan Madinah, sebab kedua kota suci itu merupakan daerah 
terlarang bagiku. Dan setiap kali aku berusaha untuk menerobos kedua 
kota itu,.maka aku dapatkan malaikat yang menghadangku dengan pe- 
dang terhunus, bahkan segala tempat di kedua kota itu terdapat malaikat 
yang menjaganya". Setelah Rasulullah saw. mengakhiri ceritanya itu, 
maka beliau menekankan jari telunjuknya diatas mimbar seraya berkata: 
"Ini adalah kota Madinah, ini adalah kota Madinah". Kemudian beliau 
bertanya: "Apakah telah aku sampaikan berita ini pada kalian?". Jawab 
para sahabat: "Benar". Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya kisah 
yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari menjadikan aku terpesona, sebab 
kisahnya sama dengan kisahku yang pernah aku beritahukan pada kalian 
tentang Dajjal dan tentang kota Madinah dan Mekkah. Ketahuilah, bahwa 
Dajjal akan muncul dari arah timur. Ketahuilah, bahwa Dajjal akan 
muncul dari arah timur". (HR. Muslim) 
aki g- da ads: nd 73. 2 


| 7 £ 
TE NE ENI 215. OR 


Lead pad ." 


KA gen Je TA “Ki Kn 9, CA Gi Na 
KAN 


ad wp WAY Vga JG K9 


498 





Ha Pa TA jar TAI Ae Pyar 


sp ” 


Ke TA Aa san aed €. 2 Ta Kei 

Talaga Un S3 ai Ga plan an 8 TN 
CSI bau Ai Kn G3 Kara: LA 
Sati RN Iga SA Ws 


e Yanana 1G 


Jaminan Cal aa Anta 


Gta Tata 1S ' LK ae bagan d3 
Pa hg: s6 Ryan. Alessia VER 
TAN ten & IDA, Po 


“aka 


Iya pa KAN Gta Opa Pr PAPAN Lega 1g 


POIN 19335 


: PN 068. Cnyja 


5422. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Semalam aku bermimpi, disekitar Ka'bah dalam mimpiku aku 
melihat seorang lelaki yang berwajah tampan sedang rambutnya diurai 
sampai sebatas bahu dan dari rambutnya terlihat air menetes. Ia ber- 
thawaf di Ka'bah sambil meletakkan kedua tangannya diatas bahu dua 
lelaki. Ketika aku tanya: "Siapakah orang ini?". Jawab mereka: "Orang 
ini adalah Isa putra Maryam". Selanjutnya aku melihat seorang berambut 


# 


499 








keriting, mata sebelah kanannya juling, matanya menonjol bagaikan buah 
anggur yang masak, ia mirip dengan ibnu Oathan. Ia berthawaf #engik 
meletakkan kedua tangannya diatas bahu dua lelaki. Ketika aku 'tanya: 
"Siapakah orang ini?". Jawab mereka: "Ini adalah Dajjal". (Muttafag 
?Alaih) Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi saw. mensifatkan Dajjal: "Ia 
seorang yang berkulit merah, gemuk, keriting rambutnya, mata sebelah 
kanannya juling, ia mirip Ibnu Oathan". 

Dan Abu Hurairah bercerita tidak akan datang hari. kiamat sampai 
matahari terbit dari barat (tempat terbenamnya). 


PASAL KEDUA 





SE RP: AE PAT Aja — 


“2 pp 


LNG IG: EK Ab TILNG:06 
Sman (aa NG $ KAN 
Torn S3 AG YA IK pecin) 

Lagtagololay. JA 


5423. Dari Fatimah binti Oais didalam hadits Tamim Ad-Daari kata 13 
nya: "Tamim berkata: “Tiba-tiba aku bertemu aa seorang wanita “1 







Pia ke gedung itu, aku Gasa : Ka! 
.rambutnya ke belakang dan ia terikat dengan rantai. Ia" Angan 


500 





langit dan bumi. Tanyaku: "Siapakah engkau?". Jawabnya: "Aku adalah 
Dajjal”. (HR. Abu Dawud) 


An TS Ia in cat EP — ON 


PEN AE AKAN IG Tasik 
Teen GA Ra AGS Ke 


») MANA 


PAN "ngga AAA TATAP STATAAA 


| cash pd ola) pa 


5424. Dari Ubadah ibnu Shaamit, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Aku pernah menceritakan kepadamu tentang Dajjal sampai aku 
takut kalau-kalau kalian tidak dapat mengerti. Sesungguhnya Dajjal 
pendek tubuhnya, kakinya tidak sempurna, keriting rambutnya, juling 
matanya, bentuk tubuhnya tidak sempurna, jika ia datang kepada kalian, 
ketahuilah, bahwa Tuhan kamu tidak bermata juling". (HR. Abu Dawud) 


Dan tnaga “ Kar IG aa Nun , NE — oNO 
Ke » la Nak, P 4G 3 harta, “- 
Bapa MO Ii ayem ka 
J ar an ta ” 13 Pd Pa La Aur 
AA TU Aang DA Saga. speak 


6: 27 (6 PA EA s.uJj 97 
ATAP AI pee NO Agama Kep henda 

Ge KE 1 (31 Na TA II, “aya 
ola LE Pa Igo lahap: JS Map Ca y3 AGS 


501 








Lag elo Sanga 

5425. Dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah katanya: "Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang Nabipun yang diutus 
setelah masa Nuh, kecuali ia telah memperingatkan kaumnya dari bahaya 
Dajjal". Kemudian beliau menyebutkan tanda-tanda Dajjal pada kami. 
Selanjutnya beliau bersabda: "Mungkin salah seorang dari kalian yang 
pernah melihat aku dan mendengar sabdaku akan mendapatkan masa itu". 
Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan hati kami 
pada waktu itu?". Sabda beliau: "Pada waktu itu keadaan hati kalian se- 
perti pada saat ini atau mungkin lebih baik". (Ek. Tirmidzi dan Abu 
Dawud) 


WIN KIP Ajay 
| Dan NEAN: G Kaghbek ko AN Ona Ia 


PARA GAY Ae nata 


FA YAN PAGE 
| aa ol AS AN SN 


5426. Dari Amru bin Huraits dari Abu Bakar Ash-Shiddig katanya: 
"Rasulullah saw. pernah bersabda: "Dajjal akan muncul dari arah sebelah 
timur, yaitu dari tempat yang bernama Khurasan. Ia mempunyai pengikut 
yang wajah-wajahnya bagaikan tameng yang telah ba (HR. Tir- 
midzi) 


Th Iya “ ,, kj , 2» 

Io ga BASE 

Pa Ker ( | p 9 Gara kata ”.nr Lg 00 LL 
JNOAN An aa JENI  a Kaga ka 


A Kao hasa Gg ? 3yge 9 2013011 
ANANDA IN nu 09 AI 


0 pt 


502 








5427. Dari "Imran bin Hushain, ia berkata: telah bersabda Ra- 
sulullah saw.: "Barangsiapa yang mendengar berita kehadiran Dajjal, 
maka usahakanlah menjauh: daripadanya. Demi Allah, adakalanya se- 
seorang didatangi oleh Dajjai dan ia menganggap Dajjal sebagai seorang 
mu'min, sehingga ia menjadi pengikutnya dikarenakan diperlihatkan ber- 
bagai macam syubuhat kepadanya". (HR. Abu Dawud) 


36:45 JAGA HP AS - - 0 


AE Jen paste 
ADA LA AAN UAN 
Ep, bay PN EN 


5428. Dari Asma' binti Yazid bin Sakan, ia berkata: Nabi saw. 

| bersabda: "Masa hidupnya Dajjal di muka bumi selama empat puluh 

tahun. Adakalanya setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seming- 

gu, seminggu bagaikan sehari, sedangkan sehari bagaikan nana (HR. 
Al-Baihagi dalam Syarbus Sunnah) 


KAI TB LAN ea po 


ed 


Me aa anta Kanaan 


Tadi reda 


5429. Dari Abu Sa'id' Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ada tujuh puluh ribu dari umatku yang menjadi pengikut Dajjal, 


503 





. mereka memakai jubah berwarna hijau". (HR. Al-Baihagi dalam Syarhus 
Sunnah) : 


yh Anyer oa 1. 2 pena 9 55 


Le neng An ALA IN, ae 
SI AA Oh Iin JIN PS HO banya 


IL pa ta PK LIL. 4 PL. s 
LN LA Gada EA 3 PEN AA Toke 


1n3 J NeD: 


1 IL Jaa IP Ge AAA 4 “As , Oa 
ANE TN TON PAN SANTA 
PIP Ora 27 3G An ag, . 
ALE LAN TN AANG Wira SATA 


KAN AT 3 Nae LAN 
MASYA GA TN AT 
LAN AIO AAN KAK Al 2 AJA en 0 
(YO KASANONSENA | 


SPI KPA IU IL .n APLI Le 
LES DIN TAN 
Ing Lara 8 . 797 P 2 ya so, 
S9: IG Kah ka SO DRL cap AH 
: ?“. - Fi 


Pad 


BS 1-00 nan INA Jang 7 PAKA 
Tae Ob J z « os Dg og Slan0 as, 1 
ANA NA NA ALA NA PA ANA ah 
Ie Ja Opi 3 II Ka ca SEGEL 
“ : 
"3d LAM 1S 9 Anna RAIN, 
Nae DG AAN EGA 


“pnp! PIP ad er 


Aa 0EL AN ATAN Oa is 1 
SA AYAT AA NN 


504 





Kaka na ena gs teata kaan 
« 


PN RU Tut 


Dy Wee. - an 9 TS 
Hrga ag / , 1 Boa D1 
LS 0S Sean ba 963 welad 
Pn PKU Ya 27 PPL MEN AN 4 P4 

Vte: Haa tag MN nara 
MAA SEN RAL MAAN NP: 
pat PN rn 

abon Aa 


5430. Dari Asma” binti Yazid katanya: "Ketika Rasulullah saw. 
berada di rumahku, maka beliau menyebut-nyebut tentang Dajjal, sabda 
beliau: "Sesungguhnya masa fitnah Dajjal tiga tahun. Selama setahun 
langit menahan sepertiga air hujannya sedang bumi menahan sepertiga 
tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua langit menahan dua pertiga 
air hujannya, sedangkan bumi menahan dua pertiga tumbuh-tumbuhan- 
nya. Pada tahun yang ke tiga langit akan menahan seluruh air hujan, 
sedang bumi menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya sehingga tidak 
sedikit binatang ternak dan binatang buas yang mati kelaparan. Me- 
rupakan ujian yang paling berat adalah ketika Dajjal datang kepada se- 
orang Arab dusun seraya berkata: "Bagaimanakah pendapatmu, jika aku 
hidupkan kembali ontamu, apakah engkau mengakui bahwa aku Tuhan- 
mu?". Kata si Arab dudun: "Ya aku mau". Maka syaitan diciptakan men- 
jadi seekor onta yang gemuk dan banyak air susunya, sehingga orang itu 
mau beriman kepadanya. Selanjutnya ia datang pada seorang telah 
ditinggal mati oleh saudaranya atau oleh ayahnya. Kemudian ia berkata: 
"Bagaimanakah pendapatmu, jika aku hidupkan kembali ayahmu dan 
saudaramu, apakah engkau mau bahwa aku ini Tuhanmu?". Jawab orang 
itu: "Ya". Maka syaitan diciptakan sebagai saudara dan ayah orang itu se- 
hingga orang itu menjadi beriman kepadanya. Selanjutnya kata Asma”: 
"Kemudian Rasulullah saw. keluar untuk buang hajat, kemudian beliau 
kembali sedangkan sahabat-sahabat yang telah mendengar kisah Dajjal 


505 








ini mereka memikirkan dengan penuh. perhatian dan, s 

akan batiaya yang bakal dihadapi oleh mereka. Selamanya aa beliau 
sampai di pintu, maka beliau bertanya-padaku: "Bagaimanakih keadaan- : 
mu, wahai Asma??": Kataku: "Wahai Rasulultah, engkau teliti moncerita- 
kan Dajjal pada kami, sehingga hati kami menjadi takut karenanya". 
Sabda beliau: "Jika Dajjal muncul sedangkan aku masih hidup, pasti aku 
yang. akan melawannya, namun jika ia muncul setelah aku berpulang 
keRahmatullah, maka Tuhankulah yang: akan menjadi penggantiku bagi 
setiap mu'min". Kataku: "Wahai Rasulullah, demi Allah, tadi' aku telah 
membuat adonan roti, tetapi kami belum sempat menjadikannya sebagai 
roti sampai kami merasa lapar, bagaimanakah keadaan -prang-erang! ber- 
iman pada waktu itu?". Sabda beliau: "Kiranya mereka dapat terse- 
lamatkan dari pengaruh fitnah Dajjal sebagaimana diselamatkannya pen- 
duduk langit dengan bertasbih dan mengagungkan Allah". (HR. Ahmad) 


,. Para 
| 


PASAL KETIGA 


PX dut DP Ca 
en BNN ae Ta Rn It" uv , 
ats $ ke (“Tt sa san. , -. 


25 Tg Sena 
eng cah ana 


| 5431. Dari Mughirah ibnu Syu'bah katanya: "Tidak seorangpun: dari 
sahabat Rasulullah saw. yang banyak bertanya tentang Dajjal lebih dari 
aku, sehingga Nabi saw. bertanya padaku: "Mengapa engkau banyak ber- 
tanya tentang Dajjal?". Kataku: "Sesungguhnya mereka mengatakan. bah- 
wa kedatangan Dajjal dengan membawa, ,gunung roti dan mata air". Sabda 
beliau: "Dia lebih hina di sisi. Allah dari itu". (Muttafag “Sain 


506 





Depan BAGAN AN 


: Xia Td Ane bat Si gula BIEN GE 


Lu gK Ad Ad 
2 Yg. TGT AIA | 
pi Sad AS Sah 
5432. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Munculnya Dajjal akan berkendaraan seekor keledai berwarna putih 


cemerlang yang diantara dua telinganya berjarak tujuh puluh depa". (HR. 
Al-Baihagi dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyuur) 


ESA 13 9G 


KISAH IBNU SHAYYAD 
Taiga 
| PASAL eka 
KUN AN Ha Ghoditp- KY 
NN APA EN ANTANTA Mit 


Yg. 

ct Aa. : 2. KIA Tenbdgi SAN Ur 

1 Fan aa Kalo 03 ATG Ha JEAN 

hape nee Agan gn yan 0 At | 
MR, Pa AN yan Ja 1S 99 

Jx 9 21) Petani | ca 211k 

Jswr dag 6-2 aa RA Kasi am 1Ya as 


507 








An aa aa : 1 at aa 
terpa Gas dan A3 si, TAN 
GL Le .yacat Pa 
5 LakeyNG. Mana ae 16 € iaug 
IL Gen gua 


pn 9G Sena Aa: 
KAA Gede. aa 
SN CAN) ME ALE 
aa aa Ta SANA: ENG LAAN 
SAS sea On 
Ti KI eng Snake R3 
Don papan 
AI 3 Bo kagik Aga 3 (er 
kaan ai 5 Gilas ea DA 


PA Pan Le Kai 


UP ya mana SE 


“ 














re 2, Pk Le IX (5. 2 Gr 333 KL PLP a27 
9 Mungil. ye Daun he be 
P) 9 "en 972 


NI AISI AS EN 


Panin KN KPA MI paus 
- HAN ae » 
An pe NE ig Kagkde aja 


, A ) 9619 2 7. cG eh s1 
Sau YAA CN KAA: 

S3 KAB RSI KA pengen 
AS NIS IN Ka PIN KTNA 


Gie Kn Fatal OA c 4 (313919 TG, ?c 
MEA UT Ketan daa aku dp 


. ap 
nj 


Adera, Ja 


5433. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar ibnul Khaththab 
pergi bersama Rasulullah saw. dan beberapa sahabat lainnya untuk men- 
datangi Ibnu Shayyad. Mereka mendapatkan Ibnu Shayyad sedang ber- 
main dengan anak-anak kecil dalam sebuah gedung milik Bani Maghalah. 
Pada waktu itu Ibnu Shayyad mendekati usia tua. Ia tidak merasa ke- 
datangan beliau sampai Rasulullah saw. memegang punggung Ibnu 
Shayyad dengan tangannya. Tanya beliau pada Ibnu Shayyad: "Maukah 
engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?". Maka Ibnu Shayyad 
melihat kepada beliau seraya. berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau utus- 
an bangsa yang ummi". Kemudian Ibnu Shayyad berkata: "Apakah eng- 
kau mau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?". Mendengar per- 
tanyaan Ibnu Shayyad, maka Ngbi saw. tidak memperpanjang pertanya- 
annya dan beliau hanya berkata: "Aku beriman kepada Allah dan para 
Rasul-Nya". Selanjutnya beliau berkata kepada Ibnu Shayyad: "Aku 


509 








Be ena Go 3 


sering didatangi seorang yang berkata benar dan seorang ba bum 
dusta". Sabda beliau: "Mungkin kamu bingung it nenghadapi masak 
Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: "Aku menyembunyikan” tesuati 
untukmu, yaitu firman Allah: "FARTAOIB YAUMA. TA'TIS-SAMAA- 
U BIDUKHAANIN MUBIIN/Maka tunggulah hari kerika. langit imiem- 
bawa kabut yang nyata". Jawab Ibnu Shayyad: "Apakah itu adalati ka- 
but?", Kemudian ia berkata: “Pergilah kamu, jangan kembali lagi". Men- 
dengar ucapan Ibnu Shayyad yang 'sepedas itu, maka Umar ibnul 
Khaththab berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau memberi izin 
padaku untuk memenggal lehernya?". Sabda Rasulullah saw.: "Jika dia 
Dajjal, maka bukan tugasmu untuk membunuhnya, akan tetapi jika ta 
bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya". 
Kemudian Rasulullah saw. beserta Ubay ibnu Ka'ab segera menuju. ke 
perkebunan kurma yang didalamnya ada Ibnu Shayyad. Di tempat itu 
Rasulullah. saw. bersembunyi di balik sebuah pohon kurma vntuk' men- 

' dengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Shayyad sebelum ia melihatnya, 
sedangkan Ibnu Shayyad ketika itu berbaring diatas sebuah. permadani 
dan ia mengucapkan sesuatu ucapan yang hampir tidak terdengar. Ketika 
ibu Ibnu Shayyad melihat Rasulullah saw., yang ketika itu sedang ber- . 
sembunyi di balik pohon kurma, kata ibu Ibnu Shayyad: "Wahai Ibnu 
Shayyad, tidakkah kamu merasa bahwa Muhammad datang disini?", 
maka Ibnu Shayyad menghentikan ucapannya. Sabda Rasulullah saw.: 
"Sungguh, andaikata wanita itu tidak memberitahu padanya, tentu kita 
akan mengetahui keadaannya yang sebenarnya". Kata Ibnu Umar: "Ke- 
mudian Rasulullah saw.“berpidato, dalam pidatonya itu setelah beliiu 
menghaturkan puja dan puji kepada Ailah, maka beliau menyebut-nyebut 
tentang Dajjal. Sabda beliau: "Sesungguhnya aku peringatkan' kalian : 
tentang Dajjal sebagaimana para Nabi yang terdahulu telah memperingat- 
kan kaumnya dari Dajjal, sampaipun Nabi Nuh telah memperingatkan 
kaumnya dari Dajjal. Akan tetapi aku katakan pada'kaliari,'Scsuatu yang 
tidak pernah dikatakan oleh para Nabi tentang Dajjal. Kerativitan,: bahwa 
Dajjal itu bermata juling, sedang Allatt tidak: bermata Jing Muttafag 





A5 


510 








Ten 3 


ne 13 ..9. ”2”, an, 
Bom gan IG G3 Ie nike 
NE MOS KONTAN AN Sa AN Tp AG 


|) Jetune, 220 pp 


Datar w AP ,7 
Ketan AA 1 Jaa at smaiangn 2 


- 


Ka Yo Adya Hana ra Pala & (TP Ne c S5 


Led atat 


po ae Pad #1 Gonna 
LITE Ao AN HP MP7 dghae 
|. Pd aa Kai 


| aa F Mars G bera rn 
2. va. Ade 1 fa ghe 


5434. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Rasulullah, Abu Bakar, 
dan Umar pernah bertemu dengan Ibnu Shayyad di salah satu jalan kota 
Madinah. Tanya Rasulullah saw.: "Apakah engkau mau bersaksi, bahwa 
aku adalah utusan Allah?". Jawab Ibnu Shayyad: "Apakah engkau mau 
bersaksi, bahwa aku adalah utusan Allah?". Sabda Rasulullah saw.: "Aku 
beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Nya, 
apa yang kamu lihat?". Jawab Ibnu Shayyad: "Aku melihat sebuah sing- 
gasana diatas air". Sabda beliau "Sesungguhnya engkau melihat sing- 
gasana iblis diatas laut, apapula yang kamu lihat?". Jawab Ibnu Shayyad: 
"Aku lihat dua orang jujur dan seorang pendusta atau aku lihat dua orang 
pendusta dan seorang jujur". Sabda beliau: "Sesungguhnya ia didalam 
keadaan bingung, karena itu tinggalkanlah". (HR. Muslim) 


Kaggae eh yaa oa, MAT KE — 00 


S11 





5435. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Ibnu Shayyad: ber- 
tanya pada Nabi saw. tentang tanah di syurga sabda beliau: "Tanah di 
surga berupa serbuk permata berwarta putih lembut dan baunya harum 
semerbak”. (HR. Muslim) 


an 20 CAS ben: Io ae ANN 
KIE AN TEA 


r AK NS 24 reaa 1 ai, 9 Near 


NS: OAT TEN 
AA Senang EA SE aa BIG 


dana Ga kea dp OG ha 


5436. Dari Nafi" katanya: "Pada suatu hari Ibnu Umar bertemu de- 
ngan Ibnu Shayyad di suatu jalanan di kota Madinah, di saat itu Ibnu 
Shayyad mengeluarkan kata-kata yang membuat Ibnu Umar marah, 
sehingga Ibnu Umar masuk ke rumah Hafshah untuk menceritakan ke- 
jadian itu padanya, tetapi Hafshah telah mendengar lebih dulu tentang 
kejadian itu. Kata Hafshah: "Semoga Allah merahmatimu, apa yang eng- 
kau harapkan dari Ibnu Shayyad, tidakkah engkau ketahui, bahwa Ra- 
sulullah saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya ia keluar dikarenakan 
emosi yang sedang ia alami". (HR. Muslim) ' 


Me Prahara: IE Baya IE ON 


Pari Nu 


MEN AN ae PSG 3 AN 


512 





". KUA Na Gea 2. SAR 2 


sanga PP LAM 
TN aa Dp Pp: SAS ANJI 9153 4” 
Eno uman sana 1:31 
Pen Se BII 2 AI 1366 
Lang TARAN ra 253. PAN T Ta Pen el 
AT A35: 46. Haag ONE BA KAK 
engan SA AN TAN MTA NG PON 


3 


5437. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Aku pernah menemani 
Ibnu Shayyad dalam perjalanan ke kota Mekkah. Pada saat itu ia berkata 
padaku: "Mengapa banyak orang menuduh bahwa aku adalah Dajjal, 
bukankah kamu telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, bahwa 
sesungguhnya Dajjal tidak mempunyai anak, ia kafir dan ja tidak dapat 
masuk kota Madinah maupun Mekkah, sedangkan aku mempunyai anak, 
aku seorang muslim dan akupun dari Madinah hendak menuju ke kota 
Mekkah?". Selanjutnya ia berkata: "Demi Allah, aku tahu saat kelahiran 
Dajjal, tempat kelahirannya dan dimana ia, demikian pula aku tahu ten- 
tang ayah dan ibunya, hanya saja aku bingung tentangnya". Kata Ibnu 
Umar: "Sungguh celaka kamu pada hari ini". Dalam riwayat lain di- 
sebutkan, bahwa Ibnu Umar berkata padanya: "Apakah engkau senang, 
jika engkau menjadi Dajjal?". Jawab Ibnu Shayyad: "Jika aku ditawari, 
maka aku tidak akan menolak". (HR. Muslim) 


513 











0 PN 73 


Dp rae LIS Agsaligo TruphE— OA 


Ca 


Stua TATO NATA YA 
Pagtrayb ea? c Pan "ara 
“ RAI ANA: 36 Gg 2630 SY 


CX 
r ta Aa 
#ekaola). Bae KAS 2355 3 Ga 
$438. Dari Ibnu Umar katanya: "Aku pernah bertemu dengan Ibnu 
Shayyad ketika matanya bengkak, tanyaku: "Sejak kapan matamu beng- 
kak?". Jawab Ibnu Shayyad: "Tidak tahu". Kataku: "Bagaimana engkau . 
tidak tahu asal usulnya, sedangkan matamu berada di kepalamu sendiri?". 
Jawab Ibnu Shayyad: "Kalau Allah berkehendak, mungkin ja akan men- 
jadikan bengkak diatas tongkatmu". Kemudian Ibnu Shayyad Menekan 
yang suaranya bagaikan suara keledai". (HR. Muslim) | 


1 LI 25. yet , 
KG PE IG BII EA —0N4 


P4 ” 


2, 


HL AE. Lb Nda Keayangn | 
ANE AG DES SEN Giat GA 


N- 


Aja DAN YEN Oke Cream 306 
ain Peng (Kaka 


'5439. Dafi Muhammad Ibnul Munkadir katanya: "Aku pernah me- 
lihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah, bahwa Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal, tanyaku: "Mengapa sampai engkau berani ber- 
sumpah dengan nama Allah ketika menyebut Ibnu Shayyad adalah 
Dajjal?". Jawab Jabir: "Sesungguhnya aku pernah mendengar, bahwa. 


514 








Umar bersumpah dengan nama Allah dan menyebutkan bahwa Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal, tetapi Nabi saw. tidak mengingkarinya”. (Mut- 


tafag Ma) 
PASAL KEDUA | 
Ca BEAN apek 


TG 4, 


: PP 1 
dh PN P1 MEN YOKA YAN Tn 
| | ppi adi US 


5440. Dari Nafi katanya: "Ibnu Umar pernah berkata: "Aku tidak 
ragu lagi, bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal". (HR. Abu Dawud dan Al- 
Baihagi dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyuur) 


Pa “ntr 


3s: JG Asal) Aap — Ot 
Lagadoly BAN A0 


5441. Dari Jabir ra. katanya: "Di hari terjadinya tragedi Hurrah, ma- 
ka kami tidak menemukan Ibnu Shayyad". (HR. Abu Dawud) 


Anas LA . 6 CIK ot 


“., GX bh bag ”. SA 
Pang PA GC JERN EL aa 
Pa P3 “ Nap 1 gen Pa SU 
Ola ox Sen NG AU NAKA 


515 








ay Pa h gong erna ah II PAI na 
kagpale An Aha AN Ija NE AG 
TN IN AAA 2 & Fi P3 9291 Uta g gen 
AR 9 MA ANN pad jo UN gi Oa NS AN pl 
Cai Haa tap. st AA 


" 

Na tar Sa AN TUK AP La Ae anna nara 
(C3 Hugh, maag: LAU 
DINI an LI 


An G2 Wulan yna 


MS ERA JAR AA 2 
- 


.. 
NX 
A 
— 
“- 
tN 
. 
aa 
AN 


aa PX 


kanan Gie 2 naa 


5442. Dari Abi Bakrah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Kedua ibu bapak Dajjal akan hidup selama tiga puluh tahun. Selama itu 
keduanya masih belum mendapatkan putra. Kemudian keduanya. menda- 
patkan putra yang bermata juling, gigi serinya besar-besar, hidupnya ti- 
dak banyak bermanfaat, kedua matanya tertidur akan tetapi hatinya tidak 
tidur". Selanjutnya Rasulullah saw. menerangkan sifat-sifat kedua orang 
tua Dajjal. Ayah Dajjal bertubuh tinggi, kurus, hidungnya bagaikan paruh 
burung, sedang ibunya adalah seorang wanita yang besar dan gemuk, 
panjang kedua tangannya". Selanjutnya kata Abu Bakrah: "Kami dengar, 
bahwa lehernya Dajjal dikalangan bangsa Yahudi. Ketika aku dan Zubair 


516 





ibnu Awwam berkunjung ke rumah ibu bapak Dajjal, ternyata apa yang 
disifatkan oleh Rasulullah saw. tentang tanda-tanda ibu bapak Dajjal ' 
ternyata benar. Tanya kami pada ibu bapak Dajjal: "Apakah kalian mem- 
punyai anak?". Jawab keduanya: "Sejak tiga puluh tahun kami tidak men- 
dapat anak, setelah itu kami mendapatkan seorang anak lelaki bermata 
juling, gigi serinya besar-besar, hidupnya tidak banyak bermanfaat, kedua 
matanya tertidur akan tetapi hatinya tidak tertidur". Kata Abu Bakrah: 
"Ketika kami keluar'dari rumah ibu bapaknya, kami dapatkan ia sedang 
tidur dibawah matahari diatas sebuah permadani dan ia mendengkur da- 
lam tidurnya. Ketika ia membuka tutup kepalanya, maka ia bertanya pada 
kami: "Apa yang telah kalian katakan?". Jawab kami: "Apakah engkau 
mendengar apa yang kami ucapkan?". Jawabnya: "Ya, walaupun kedua 
mataku tertidur, tetapi hatiku tidak tertidur". (HR. Tirmidzi) 


HELM MNGA AT, perte— ot 
Se Ka PN an 21135 TAI KAA Kagak 


,-. ... 


k39 307), Tn KANG CE IPP: IMS 2) Se kan 
1 Nana 31 KN LL SG 
5 ngk sae Kai 20 


CP 13 "KIS Ya Pi » -? apn 9012 (NI AU) 233 


en hua NG AMA bang anYaAN 35: WP2 


r Aa PT, “Ju 
GEN AAA KK Genie 


Aan Lalat ke ea akar Ke Sae 
A Aya a 2A NE ada 90 PAN PU 


517 








LEG TKA 


an Jend LN 


5443. Dari Jabir, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi di Madi- 
nah yang melahirkan seorang anak lelaki yang matanya juling, gigi ta 
ringnya menonjol. Maka Rasulullah saw. merasa khawatir jika anak itu 
akan menjadi Dajjal. Ketika beliau berkunjung ke rumah orang. itu, maka 
beliau dapatkan anak itu sedang berbaring diatas sebuah tikar, dan ia 
mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang. Kata ibunya: 
"Wahai Abdullah, ini adalah Abul Gasim yang datang berkunjung ke 
tempatmu". Mendengar kata-kata ibunya itu, maka anak itu membuka 
kain selimutnya. Kata Rasulullah saw.: "Mengapa engkau beritahukan pa- 
danya tentang kehadiranku?, sesungguhnya bila tadi tidak engkau beri- 
tahukan padanya tentang kehadiranku, tentu akan jelas bagiku tentang ke- 
adaannya". Selanjutnya setelah terjadi tanya jawab antara Rasulullah saw. 
dengan. anak itu, maka Umar ibnul Khaththab minta izin untuk me- 
menggal lehernya. Sabda beliau: "Jika orang ini adalah Dajjal, maka bu- 
kanlah tugasmu untuk membunuhnya, sesungguhnya yang bertugas mem- 
bunuhnya adalah Isa Ibnu Maryam, tetapi jika ia bukan Dajjal, maka ber- 
arti engkau telah membunuh seseorang dari suatu kelompok. yang telah 
berdamai dengan kita". Rasulullah saw. senantiasa merasa khawatir kalau 
— anak itu akan menjadi Dajja1". (HR. Al-Baihagi dalam seng Sunnah) 


518 








CAN AS Ke DL 
. BAB TURUNNYA ISA AL-MASIH A.S. 
ka TTW 


PASAL PERTAMA 


PMA YAN Tapa Ande: d6 SEA ottf 
KE UANG ee TA MAA AN 7 
BAN Kadi DK osn Aa ad PN TERUTR F 


- 


PAN HA ag DIA » Aye Te GA Pentas 

- ne r TEA Fani AA Yasa 
La pe LKS: Bagian Ap: 2 AGAN 
ke anenngin er 


5444. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tanganNya, sudah hampir tiba 
masanya Isa ibnu Maryam turun diantara kalian. Ia akan memenuhi dunia 
dengan keadilan dan kebijaksanaan, menghancurkan salib-salib, membu- 
nuh babi-babi, menghapuskan pajak/jizyah. Disaat itu harta akan berlim- 
pah ruah, sehingga tidak seorangpun akan menerima sedekah dari seseo- 
rang. Di saat itu sujud satu kali jauh lebih baik dari nilai dunia beserta 
seluruh isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Bacalah firman Allah: 
"WA INNA MIN AHLIL KITAABI ILLAA LAYU'MINUNNABIHII 
OABLA MAUTIHI WA YAUMAL OIYAAMATI TAKUUNU 'ALAI- 


519 





. HIM SYAHIIDAN / Tidak seorangpun dari ahli kitab, kecuali akan 
beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti 
Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka". "24) (Muttafag ” Alaih) 


CAS PRO EPA TAN Pe ANA AN 


T : £ 2071 rn 

o MAAN SA 
Ki TA Ap ” Kap rta Abas 
NA IN HI AIA SatAN HAHA ERA 
C ( enak $ TA PANEN (Gis akun y27 


G- dero 


BEA Ao. Ia NE NS 53 2 
$ mama 4 sean KAI Dea. J6 


5445. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Demi Allah, kelak Isa ibnu Maryam akan turun ke bumi untuk mene- 
gakkan hukum dan keadilan, menghancurkan salib, membunuhi babi, 
menghapuskan jizyah/upeti dan akan membiarkan onta muda yang ber- 
jalan sendirian tanpa ada pemiliknya. Di saat itu segala rasa permusuhan, 
saling membenci dan menghasut akan dilenyapkan dan ia akan memberi- 
kan harta sebanyak mungkin, akan tetapi tidak seorangpun yang mau me- 
nerimanya". (HR. Muslim) Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebut- 
kan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Bagaimanakah perasaan kalian, jika Isa 
ibnu Maryam turun di tengah kalian, sedang iman kalian dari kalian sen- 
diri?". 


Sean ah ye TA PAN TA CE — ra 


y 


24). Surat An-Nisaa” ayat 159 


520 





5446. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak pu- 
tus-putusnya ada sekelompok umatku yang berjuang mati-matian untuk 
menegakkan kebenaran hingga di hari kiamat kelak. Di saat itu Isa ibnu 
Maryam turun dan pimpinan manusia berkata padanya: "Kami persilah- 
kan kamu untuk menjadi imam bagi kami". Jawab Isa: "Tidak, sesung- 
guhnya sebagian dari kamu diatas sebagian yang lain dibolehkan menjadi 
imam sebagai bukti kemuliaan Allah bagi umat ini". (HR. Muslim) 


AA 
SEN 


PASAL KETIGA 


|. 
Zuw- 1 JP ac 


, » RA | | 
1 | g. | San La Rea TUL eta aa : 
nata Jam Jb oi SA — otV 
L.9. IG Ha ia 13 P3 Ka Pln 
3 PAN Ih ab Gun UG: 9 As 
Lu ana LI Ta st Pr OA (Fata 
CE PAD Lg Ka PS APEKEG ON 


TT 9 OP ana en YP P3 ca AJ Ket 
0 


HBO JAS GP gua OOI A.A 
. sb NS doloiylola). Pr 


521 





5447. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Rasulullah saw. telah ber- 
sabda: "Isi ibnu Maryam turun ke bumi. Ia ekari seitipat kain dan mem- 
punyai seorang putra, ia akan hidup selama 45 t4hun, kemudisii ja” me- 
ninggal dunia dan ia dikuburkan bersamaku dalam situ kubu: u dan 


Isa akan dibangkitkan dari satu kubur diantara Abu" “Bakar dan Uitiar", 
(HR. Ibnu Majah dalam kitab Al-Wafa”) 


52 





Hyang Adha 3 0-3 


kn AG KN 
DEKATNYA HARI KIAMAT 


KA Gor 


PASAL PERTAMA 
.nr Keane A13 2 ed OLLA 


D6: 38, ON OS Sha ap — 


2in9, TE MEA Ynpaira PAN 


sa AAN W Chat: Ade 
| EN 


5448. Dari Syu'bah dari Oatadah dari Anas, ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Masa diutusnya aku dan tibanya hari kiamat dekatnya se- 


perti dua jari ini". (Muttafag ' Alaih) 


Lage ya GA La: Ie jap on 
| fee 1G Aa 45 er Sya 235 
0117 109 


Shang ab 2 





5445. Dari Jabir katanva: "Aku pemah mendengar Nabi saw. bei- 
“Sabda sebulan sebelum kematian beliau: "Mungkin kalian bertanya pada- 
ku tentang saat tibanya hari kiamat sesungguhnya yang mengetahui saat 
'tibanya bari kiamat 'hanyalah. Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, 


Pa 





di saat itu tidak seorangpun yang dapat berusia seratus tahun". (HR. 


Muslim) 
Seakan Tata TEA IA 
A1 , — oto. 
Ng Ha pe dan 31 
3 Naa RP ML AD Pu NA " 
ola): “2d aa GAN Goa Kana 


5450. Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Pada hari 
itu tidak seorangpun di muka bumi yang mencapai usia seratus tahun". 
(HR. Muslim) | 


AN IKA oto 


2 K3 INN ga ag on 02, DG 7 
LAYANAN EPA TAK 
UbOx Lal: NTOME Ld dugAke AN pa) pl 
LG La 4 Yu TIA 20 yo CNN Bae 
Pp SA Gamat V: Did ph Da 
IR ray PAN 


daan EN 


5451. Dari Aisyah katanya: "Ketika ada sebagian orang dar NN 
dusun datang pada Nabi saw. dan bertanya tentang hari kiamat, mgka 
Nabi saw. melihat kepada seorang anak kecil yang datang bersama mere- 
ka seraya bersabda: 
belum anak kecil ini mencapai usi jut, maka hari kiamat akan tiba". 


(Muttafag 'Alaih) —-— - 5 


aa 








524 


AK IU Tae 
BEN jadi 
PASAL KEDUA 
NANGA NK gpu p- ON 
cin 2m PL MAY PPn AAN Ma Da 
TAMAN KEBUN Ba. JS kg 
pn olay dani AAA ARP EN 9 eko 


Feni 


5452. Dari Al-Mustaurid bin Syaddad, bahwasanya Nabi saw. 
bersabda: "Aku diutus pada masa hari kiamat akan tiba, dan aku 
mendahului tibanya sebagaimana jika hari mendahului yang ini", beliau 
sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya". (HR. Tirmidzi) 


0 211374 De Lap ar 
P 1 ' An . 
pak ANA 2 


.. 


“ 
AN 
Ka 
4 
£ 
ox 
2. 
& 


... Pp 
"ur Pd Pi 
2?) 93” wr KA » G “ P Lah 


Oa Ur » 91 0 Ka Ta P- 

MARUWIR MATU PUL JBS 
PS An ID 21 Ap 1 -. "a21 

(ny (3 . , . 72 ... 

Kap J pa '9 jau 2 (pa) 

Laglaglolay Ain 


5453. Dari Sa'ad ibnu Abi Wagash,: bahwasanya Nabi saw. bersab- 
da: "Aka berharap agar umatku tidak lemah di sisi Tuhannya jika dia- 
khirkan setengah hari". Ketika Sa'ad ditanya: "Berapakah lamanya se- 
tengah hari itu?". Jawab Sa'ad: "Setengah hari itu sama dengan lima ra- 
tus tahun". (HR. Abu Dawud) 


525 





Aa 


| Tg 7 
. 


“ 


LN 


2 


PASAL KETIGA 


2G... PA £ , 


Pa ang. OB. 13 — Otot 


yu 
anak Laka di ALA an si 
Malang. MET Ha Bei Yaa Aas 5 je 


AN 


Idoy. Aa kada PA CINA 


Pa puan 


5454. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Perumpa- 
maan dunia ini adalah ibarat sebuah pakaian yang dirobek dari awalnya 
hingga akhirnya, hanya saja tinggal sehelai benang di bagian akhirnya 
yang masih mengikat kedua sisinya dan hampir saja benang itu terputus". 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


526 


at SE KAN AL P ON BL 


HARI KIAMAT TIDAK AKAN TIBA, KECUALI 
DITENGAH MANUSIA YANG PALING JAHAT 


Os Tikaar 

PASAL PERTAMA 
: 16 pestenga Nong otoo 
Balon 33 SA: 2130, ON NAWA 3 Ara 
Aa HINATA : as PNP OAYA 1:6 


5455. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Hari kia- 
mat tidak akan tiba selama di muka bumi masih ada yang menyebut 
Allah". Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi saw. bersabda: "Hari 
kiamat tidak akan terjadi selama masih ada seseorang yang menyebut na- 
ma Allah". (HR. Muslim) : 


” 5 Tn Ne 


Jeda LG: JG dgauanty Alila — oto1 


, 19 ee e0pd 
Ada "SEN AAN SG KagaeaN 


5456. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Hari kiamat tidak akan tiba, kecuali hanya kepada manusia- 
manusia yang paling jahat". (HR. Muslim) 


527 





Kp NO 106 EA NA ON 


Pet JAS MAN 23513 
PEN an Kas: KAKAN 39 AANG Jas 


Ae jala KAS NS Gokai 5 


bat Gran 


5457. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Hari kiamat tidak akan tiba kecuali jika kaum wanita suku Daus telah 
bergerak/berthawaf mengelilingi patung Dzila Khalshah. Dzil Khalshah 
adalah seorang penguasa dzalim dikalangan suku Daus yang disembah 
oleh Pn di masa jahiliyah". (Muttafag ' Alaih) 


RP APA 1 


In Tai da Ca gan Ot0N 
“4 S A13 AN 1 5 Fo... 
9 SE MATAN NP Isi Kaghle 
salad Ta SAN At p) dad Ha LE 

- SNN 
saka ON SN 23 EXA an Ya NE 


er 7S 


11 .. KAK Ata an aa 3) "ak 
Op Ka 5: JG G6 ANGIN (Oh 
2... na 0132 Frut Ae pb 200178 PL 


A3 Ha SIA AE AN SA ae 


- 
CJ net ia PAN si 117 SN 
Oga2 A1 AD AS (SA 3 23 Aa J - 
“pas N 


528 


5458. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidak akan berakhir malam dan siang, sampai berhala 
Lata dan 'Uzza disembah manusia". Tanyaku: "Wahai Rasulullah, dulu- 
nya ketika diturunkan firman Allah: "HUWALLADZII ARSALA RA- 
SUULAHU BILHUDAA WA DIINIL HAOOI LIYUDZHIRAHU:'- 
ALADDIINI KULLIH/Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan 
membawa) petunjuk (Al-Our'an) dan agama yang benar untuk di me- 
nangkan-Nya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak 
menyukai", bahwa tidak akan lagi ada persembahan berhala di tanah 
Arab". Sabda beliau: "Kelak akan tiba masa disembahnya berhala Lata 
dan "Uzza selama beberapa waktu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, 
kemudian Allah mengirimkan angin bagus, sehingga setiap orang yang 
jiwanya ada iman walau hanya sebesar biji sawi, maka ia akan diwafat- 
kan sehingga yang tinggal hanya orang-orang jahat dan mereka akan ber- 
gabung dengan agama nenek moyang mereka". (HR. Muslim) 


PAT In SE IE aer Hp oto 


» 
pn 01 "III - Por 
CL Ku he Tak, Ia DEKAN JEN £ AS na3 


37319) YoTA Sep Pe) ara pan Saran 


ie sea La Gara TA Uang 
pd) Car 214 Ca 2g al Py ga. 


ga HA 1, 1 


Ye Da aa ga AO ag 


”np 1 nGt 171, CJ P P4 
IK ea soni 1 Hasan 
£ TAN 12219 0G Td . | 
Sasa ad Fara KE yaa IA G 3 74 $ 


9. 


2703 aa Ke Asa 
DI PNG 5 Pras jas :08.4 Anas 


529 





Pu ”y gate (en AAA 214 
KR UN AN GA EK $ Kro SAN Oa Us 


2 OA r fa "7 "Lg Dina ara Jala d 
SEL NY, ae Ong S Ogan Prsand SAI: Usia 
RE 2p0 0 Be 1701 GD te A09 


TA AA ya KENA Pn ve 
“Ga.h5. EN BE NYA MAKA AN 
UG "Aa da) pooh PENA Pa AP Aa 
ES tetap ? LEAN AA aa £ 


2, 
kd Agar : ah an Ae NN U LA FDI 


AN Uap Lg an APA saga 
12 : (“$ Ta 1g n9G s3 Ko 
TN 1 Hap PENCAK Tae 3 


ba 
ve G3. “2 


PA ANN MELATI, 2 Grasi 9 


p 


kalap. Se en 


5459. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah 

w.: "Kelak Dajjal akan keluar, ia akan tinggal selama empat puluh. 
Aku tidak tahu, apakah empat puluh hari, empat puluh bulan, ataukah 
empat puluh tahun, kemudian Isa ibnu Maryam yang sosok tubuhnya 
mirip 'Urwah ibnu Mas'ud akan datang. Ia datang untuk membinasakan 
Dajjal, kemudian ia tinggal bersama manusia selama tujuh puluh tahun. 
Pada waktu itu, tidak seorangpun yang bermusuhan dengan yang lain. 
Kemudian Allah mengirim angin dingin dari arah Syam, sehingga tidak 
seorangpun di muka bumi yang dihatinya masih mempunyai iman, walau- 
pun hanya sebesar atom, melainkan ja akan diwafatkan, sampaipun jika 


530 


salah seorang masuk kedalam perut gunung, pasti ia akan dikejar oleh 
angin tersebut sehingga ia wafat. Sampai ketika di muka bumi tidak ter- 
tinggal seorang baikpun, sampai yang tertinggal di bumi hanya orang- 
orang jahat yang tidak mengenal kebaikan sedikitpun dan tidak mem- 
benci kemurkaan sedikitpun, di saat itulah syaitan datang kepada mereka 
dan berkata: "Apakah kalian tidak mau menuruti perintahku?". Tanya 
mereka: "Apa yang hendak engkau perintahkan kepada kami?". Kemudi- 
an syaitan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala-berhala. Di 
saat itu kehidupan mereka dan rizgi mereka amat baik. Kemudian sang- 
kakala di tiup, tidak seorangpun yang mendengar bunyi sangkakala itu, 
melainkan dia akan jatuh terkapar. Yang pertama kali mendengar adalah 
seorang yang memperbaiki tempat minum ontanya, kemudian ia pingsan 
dan semua orangpun pingsan bersamanya. Kemudian Allah menurunkan 
hujan yang amat lebat, sehingga tubuh-tubuh manusia tumbuh kembali. 
Kemudian sangkakala yang kedua ditiup, disaat itulah manusia dibangkit- 
kan, kemudian diserukan kepada manusia: "Wahai manusia, marilah da- 
tang menghadap kepada Tuhan kalian". Mereka segera dihadapkan kepa- 
da Allah untuk dimintai pertanggungan jawab. Kemudian diserukan: 
"Keluarkanlah para penghuni neraka". Ditanyakan: "Berapakah jumlah 
mereka?" Diserukan: "Keluarkanlah 999 orang dari setiap 1000 orang". 
Selanjutnya sabda Rasulullah saw.: "Disaat itulah setiap bayi yang dila- 
hirkan akan beruban dan di saat itulah setiap betis disingkapkan, karena 
dahsyatnya ketakutan mereka". (HR. Muslim) 


531 





Or P Depe 


KITAB KEADAAN HARI KIAMAT DAN AWAL MULA 
DIJADIKANNYA MANUSIA 


Page 


BAB DITIUPNYA SANGKAKALA 
2 — 232 » - 
PASAL PERTAMA 


U 
PI, LT Knanygpa rn 


TA UN Pele tPa 


uu 


SANTA NS DA PERANG Lag 
WE Ten GA BA YG. JT Cp 
AKAN Ga AN HO LAS KALI 
KS SN GNI 
SIN ng SEA KA 
JAGO. pad Any Aetbita KAIN 


532 


| Ha 19 xa KG Heh SE GI 12 213 


5460. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Jarak antara masa ditiupnya sangkakala yang pertama dan yang 
kedua selama empat puluh". Tanya mereka: "Wahai Abu Hurairah, apa- 
kah empat puluh hari, empat puluh bulan ataukah empat puluh tahun?". 
Jawab Abu Hurairah: "Aku tidak tahu, kemudian Allah mienurunkan hu- 
jan yang amat deras, sehingga jasad-jasad manusia akan tumbuh kembali 
sebagaimana tumbuhnya jamur". Setiap jasad manusia akan hancur dima- 
kan tanah, kecuali hanya satu yaitu ujung tulang dubur dan dari tulang itu 
manusia akan diciptakan kembali pada hari kiamat". (Muttafag 'Alaih). 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa setiap putra Adam akan hancur 
dimakan tanah, kecuali ujung tulang duburnya. Daripadanya manusia di- 
Ciptakan dan daripadanya pula manusia akan dihidupkan kembali". 


ee yen) d 1 In 2. 

PPI TANYA YAAA TEA TP UAMRS AN 
“ Oya, PF "j 
Gn Ap Had AAN Ya 


PA: di ANDA ui 


5461. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Di hari kiamat kelak, Allah akan menggenggam bumi dan Allah akan 
melipat langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian Allah berfirman: 
"Aku adalah Maharaja, dimanakah raja-raja dibumi". (Muttafag ' Alaih) 


Kao 2 536: Ie ghap ISPO 
Pat PA Guna AA KAA YA Isl: ai 


294 Gis AR aa ata 


“d0 "nga 7 
TEKANAN ANC OA Ka og 
SA Gnndo MI AN, Gan 


Pa 200 


533 





daan SA UN a23 


5462. Dari Abdullah ini Umar katanya: "Telah bersabda naa 
saw.: "Dihari kiamat kelak, Allah akan melipat langit kemudian akan di-: 
letakkan di tangan kanan-Nya seraya berseru: "Aku adalah Maharaja, ma- 
nakah orang-orang yang congkak dan sombong?". Kemudian Allah meli- 
pat bumi di tangan kirinya, kemudian diletakkan di tangan yang satunya 
seraya berkata: "Aku adalah Maha Raja, manakah orang-orang yang 
congkak dan sombong". (HR. Muslim) 


NAS Do paha) dangp— Oh 


P aa en 


5 KG, MIA Is husada Te Pe 9 
POIN 3 Yis 


! GNI Ha aa 


dp 


PLN LIA sia TEE dat" 
GA LAYAN Ula meijaa GI 


BSN, UG: Ira dan Ta Aa TAN 


we DU 


KATA A NA na La 
sa Laman SEA 28125): $ 13 
GEN SA ana SG G jnn SGUANG A AAN 

adan. ( sena 


5463. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Ada seorang tokoh ula- 
ma” Yahudi datang kepada Nabi saw. seraya berkata: "Hai Muhammad, 


534 


sesungguhnya di hari kiamat kelak Allah akan memegang langit dengan 
satu jari, bumi dengan satu jari, gunung dan pohon dengan satu jari, air 
dan tanah dengan satu jari, sedang semua makhluk dengan satu jari, ke- 
mudian mereka digoyangkan oleh Allah seraya berkata: "Aku adalah 
Maharaja, Aku adalah Allah". Mendengar ucapan si ulama' Yahudi yang 
amat mempesona itu, maka Rasulullah saw. tertawa sebagai tanda mem- 
benarkan ucapannya. Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman 
Allah: "WA MAA OADARULLAHA HAOOA OADRIHI WAL AR- 
DLU JAMIYAN OABDLATUHU YAUMAL OIYAAMATI WASSA- 
MAAWAATU MATHWIYATUN BIYAMINIHI SUBHAANAHU WA 
TA'AALA 'AMMAA YUSYRIKUUN/Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya 
dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan ta- 
ngan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang 
mereka persekutukan". "25) (Muttafag ” Alaih) 


rel 2 21 AL 


Kok Joo Pt Pena ne Bane:e 01 
Lea ang OEM 13 Ta Pad 

MAN PAT TEA JAS pp) AI 
» dawn DANG: SEA ML 


5464. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah bertanya pada Rasulullah 
saw. tentang ayat: YAUMA TUBADDALUL ARDLU GHAIRAL AR- 
DLI WAS-SAMAAWAATU". “26)/(Yaitu) pada hari (ketika) bumi di- 
ganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langii......", dimanakah 
beradanya manusia pada hari itu?". Sabda beliau: "Mereka berada diatas 
Shirath". (HR. “na 


Ale ho A5 J6: HAMA ono 








25). Surat Az-Zumar ayat 67. 
26). Surat Ibrahim ayat 48. 


535 





3 ( PE nan: (Fin 


5465. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Matahari, bulan akan dimasukkan kedalam api neraka di hari kiamat ke- 
lak". (HR. Bukhari) 


2 . 2 yA 


GEN aa 
PASAL KEDUA 
“ac , Ly INI Ta Ha 
Ke ND JG IG. BA Aa IN — ON 


, IA, BA AK Cek 


.. ” 


- Pad prt Pd 
Jatae ja PL en ory rin 7029 


KL Aw PEN AYI Kat 


ed , pe NIA Aa pat 33 
pa Sesi Ine vi K3 KO Wana 


5466. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Bagaimana aku akan bergembira, sedangkan malaikat yang 
bertugas untuk meniupkan sangkakala telah meletakkan sangkakala di 
mulutnya dan ja memusatkan pendengarannya baik-baik dan menunduk- 
kan dahinya untuk menunggu perintah, kapankah diperintahkan untuk 
meniup sangkakala?". Tanya mereka: "Wahai Rasulullah, apa yang eng- 
kau nasehatkan pada kami?". Sabda beliau: "Ucapkanlah: "Hasbunallah 
wa ni'mal wakiil". (HR. Tirmidzi) 


Pd ai TN 


pas Aje AG agro PAKE RV 


536 


Fa 1, 
UM aa Guo . KERAS as 306 Lu 


5467. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Sangkakala berbentuk tanduk yang kelak akan ditiup". (HR. Tirmidzi, 
Abu Dawud dan Darimii) 


PASAL KETIGA 


PAN ANA en AI 7 3 
219) ISA SITE at 5 at 


£ NG 294 “ “J8 
KA PA NADA aa (UG 
EU. aa: ( Lan 


5468. Dari Ibnu Abbas berkata: "Yang dimaksud ayat "FA IDZAA 
NUOIRU FIN NAAOUURI", adalah sangkakala, sedang yang dimaksud 
dengan "AR-RAAJIFAH" adalah masa ditiupnya sangkakala yang per- 
tama, sedangkan yang dimaksud dengan "AR-RAADIFAH" adalah masa 
ditiupnya sangkakala yang kedua". (HR. Bukhari) 


20 2..ur 


KRS AN ANIS SE yA 
Cr 92 2 a..r rated Aa Paru, 
OA Ga WRP AAA 069: AN GPA Yun 
AN, 
ut Hita 


5469. Dari Abu 'Said katanya: "Ketika Rasulullah saw. menyebut 
tentang malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, maka beliau 
bersabda: "Ia didampingi malaikat Jibril di sebelah kanannya dan malai- 
kat Mikail di sebelah kirinya". (HR. Raziin) 


537 





UAN Oo) 


5470. Dari Abu Raziin Al-'Ugaili katanya: "Aku pernah bertanya: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah mengembalikan makhluknya 
dan apa tanda-tanda yang dapat kita sekarang?". Sabda beliau: "Bukan- 
kah engkau pernah melewati lembah kaummu ketika di musim kemarau, 
kemudian engkau melewati tempat itu di musim hujan, maka tempat itu 
kamu lihat amat subur, bukankah demikian?". Jawabku: "Ya". Sabda be- 
liau: "Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan 
manusia yang telah meninggal". (HR. Raziin) 


538 


Naa UNP Te 
Pra KAS 
Sa 2 
BAB DIKUMPULKANNYA MANUSIA 
DI PADANG MAHSYAR 


3 G3 21, 


AI 


PASAL PERTAMA 


Bu Jo AJE: ajukan 


PAN an Pen La Lean Yaa Pd 


AAS KAS JAYA CA ka Kugkde 
Aja STAN Ke 


5471. Dari Sahal ibnu Sa'ad, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan diatas bumi berwarna 
putih kehitam-hitaman seperti sepotong roti yang bersih diatasnya tidak 
terdapat tanda-tanda apapun bagi manusia". (Muttafag ' Alaih) 


Kek Ogan SE: Iya aa NEO 


“Gr31 Aa (TA “ga aja Ta “Tati » 5. 


( hn 9 DA Un Gal lay Fpi Da enda 
Nope, AN Kia ko Da “gg (12 Aa 
Dana sa Sat Pen « 2s Sya 


539 


Sena IE 33 THEN OK JG 
Eng KEE Pi AN Keanate TAN AA OP 
AG, Bae PN aa Naa 
KERANA Se Lagi JG la 


5472. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Di hari kiamat kelak, bumi akan dijadikan sepotong roti yang di 
bolak-balikkan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan tangan-Nya, seba- 
gaimana salah seorang dari kamu membolak-balikkan roti ketika dalam 
perjalanannya, dan yang sedemikian itu dijadikan sebagai jamuan bagi 
penduduk syurga". Ketika itu kebetulan ada seorang Yahudi datang sera- 
ya berkata: "Semoga Tuhan yang Maha penyayang menyayangimu wahai 
Abul Oaasim, maukah aku beritahukan padamu apa hidangan bagi pendu- 
duk syurga?". Jawab beliau: "Ya, aku mau". Kata si Yahudi: "Pada waktu 
itu bumi dijadikan sebagai sepotong roti". Ketika Nabi saw. mendengar 
ucapan si Yahudi itu, maka beliau tertawa, sehingga terlihat gigi serinya 
dikarenakan apa yang diucapkannya adalah sama dengan apa yang disab- 
dakan oleh beliau". Kemudian beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan 
apa yang menjadi lauk pauk bagi mereka, yang menjadi lauk pauk mere- 
ka adalah "Lam" dan "Nun". Tanya para sahabat: "Apa yang dimaksud 
dengan itu?". Sabda beliau: "Hidangannya berupa seekor sapi dan seekor 
ikan hiu yang sisa hatinya masih dapat dimakan oleh tujuh puluh ribu 
orang". (Muttafag ' Alaih) 


540 


7 , 1 Pu Ta 2 IK erA PENA 
9 3 S1 ja aje Ka JA 1g RAY Aa mo 
PAN Led "ag NG nan pg 
Pa ar na yaa 5. JAR US 9 Jade 
LAGU Last ea Ke O MUG AA (L 2 9yn a29. S3 5 
ab PA AE ad TANI AG LA YAN AN 


Na as 97 na: 


KIA «Vga S LP ya 


5473. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikelompokkan menjadi tiga ke- 
lompok. Kelompok "Raaghibiin" dan "Raahibin". Dua orang akan dinaik- 
kan diatas satu onta, demikian pula tiga orang, empat orang hingga sepu- 
luh orang dinaikkan diatas satu onta. Adapun yang lainnya dicampakkan 
kedalam api neraka dikarenakan mereka senantiasa berkumpul dengan 
orang-orang penghuni neraka disegala waktu". (Muttafag 'Alaih) 


Para Pa 2. 


bag ngann Pa abag an h 


nd “ 
SEHUK (3 33 4 1281 Tak pogoh eng 
POS LN otak INN 
Gran ' 19301 6 CYG 0011 S1 
aya IG insta Enes 


(nee MB MA seh RA 


LP ar 


SERENTAK GA 


aan 5. KEB 


SE SA LAN SU Hee LAS Sak 


541 





g aga. 3 
. -. 
. 5474. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Kalian 
akan dikumpulkan di padang Mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, 
tidak beralas kaki dan dalam keadaan belum berkhitan sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah: "KAMAA BADA'!NAA AWWALA KHAL-- 
@IN NU'IIDUHU WA'DAN 'ALAINAA INNAA KUNNAA FAA'I- 
LIIN /Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama begitulah 
Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati, se- 
sungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya". “27) orang yang per- 
tama kali diberi pakaian kelak adalah Ibrahim. Pada waktu itu ada seba- ' 
gian orang dari sahabat-sahabatku yang dikelompokkan pada kelompok 
sebelah kiri, sehingga aku berkata: "Mereka adalah sahabatku, mereka 
' adalah sahabatku". Maka dikatakan padaku: "Mereka telah keluar dari 
Islam sejak engkau tinggalkan mereka". Aku katakan sebagaimana dika- 
takan oleh seorang hamba yang shaleh: "MAA OUTULAHUM ILLA 
MAAMARTANIIBIHII ANI'PBUDULLAHA RABBI WA RABBU- 
KUM WA KUNTA 'ALAIHIM SYAHIIDAN MAA DUMTU FII-. 
HIM. FALAMMAA TAWAFFAITANII KUNTA ANTAR-RAOIIBA 
'ALAIHIM WA ANTA KULLI SYAI-IN SYAHIIDAAN. INTU:'- 
ADZDZIBHUM FA-INNAHUM 'IBAADUKA, WA INTAGHFIR- 
LAHUM FA-INNAKA ANTAL 'AZIIZUL HAKIIM/Aku tidak pernah 
mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepa- 
daku (mengatakannya), yaitu: "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu", 
dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah Engkau 
wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah 
Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, 
maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Eng- 
kau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana". “28) 


3 2, PAN Ipar enaka 7 SN ANC — Oo 


27). Surat Al-Anbiyaa 104. 
28). Al-Maidah ayat 117-118. 


542” | | | LE en 








s r r 2 ' pat Pd v Itegn 00 | 
1 PEN EN 2 TAHANAN Pa | 
Uigkkan Ne: Ka CA en ae 4 | 
"9.791 Sa Sa EA 9 Aa AN IA 
Iran as Ph AR, 3S am 


"S475. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
bersabda: "Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di padang 
Mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak beralas kaki dan 
dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan". Tanyaku: "Wahai Rasu- 
lullah, apakah kaum lelaki dan kaum wanita akan saling memandang 
yang satu kepada yang lain pada waktu itu?". Sabda beliau: "Wahai 
Aisyah, sesungguhnya rasa takut yang ada di waktu itu tidak memberi 
kesempatan pada seseorang untuk melihat kepada orang lain". 

(Muttafag 'Alaih) 


Pd Pa Lan Mn Kat MA Pena Pan Neta La pe). CA 
Holi SN ai OA EN AAA 
0 OA ALI NRP AN 2 
KA Ga pen dern JE Aatat DO 3 GIA 


5476. Dari Anas, bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Na- 
bi saw.: "Wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin keadaan seorang kafir 
akan dikumpulkan diatas wajahnya di hari kiamat kelak?". Sabda beliau: 

"Apakah Tuhan yang mampu menjalankan seseorang diatas kedua kaki- 
nya selama di dunia tidak mampu untuk menjalankan seseorang diatas 
wajahnya di hari kiamat kelak?". 








(Muttafag ' Alaih) 


pa 01, 5 Tana A3 
IG Fang Ade Aje A3 LRUNA— OW 
EPA ny», 


TM OPT DAN “3 
| So SI A3 DO Ih 
AS BA Ken Ti : ma WA Pi rd 
LING RATE SANGAT 


re 739, aj napa DULA 20 Pali Kea 


Ga TAG Ona ap NA ulang 
BAR YESEAN IA Sah 


29. GAN ad Hut Le NN deh ad & t 
KEYATN , 


arah KAT OA ..0 
“ 


.Gilolay. JP EA aa G3 dat 


5477. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, Ibrahim bertemu dengan ayahnya -'Azar- dengan 
— wajah yang suram dan penuh debu, sehingga Ibrahim bertanya padanya: 

"Bukankah telah aku katakan padamu, janganlah kamu membangkang 
terhadapku?". Jawab ayahnya: "Pada hari ini, aku tidak akan membang- 
kang terhadapmu". Kata Ibrahim: "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau 
telah menjanjikan padaku bahwa Engkau tidak akan mengecewakan aku 
di hari kiamat, adakah kekecewaan yang lebih besar dari kekecewaanku 
ketika melihat ayahku dijauhkan dari rahmat-Mu?". Firman Allah: "Se- 
.sungguhnya Aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang kafir". 
Kemudian difirmankan pada Ibrahim: "Apa yang ada di kedua kakimu?". 
Ketika ia melihat dibawah kedua kakinya, ternyata ia melihat seekor 
- anjing hutan yang banyak bulunya yang sedang berkubang di tempat 
yang kotor, kemudian ia diseret dengan kaki-kakinya dan dicampakkan 
kedalam api neraka". (HR. Bukhari) 


544 


Pa £.. 915 Pata & PP 
jean 


aa 0 ra pon Pra Ig. ..2 


274 Ye p ie Pr ge 9 9 


PERANAN Kan IN 


5478. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, manusia akan mencucurkan air keringatnya sampai 
ada salah seorang dari mereka yang mencucurkan air keringat sedalam 
tujuh puluh hasta, sehingga mencapai telinga orang itu". (Muttafag 
' Alaih) 


90071 


ia jo Mp A16. at £ — 01 


“ ” 


EN AAA Fa ANT I Kah 
SB HAEYYAKA Yaa 2 II 
DEK ea KENUR ER TA 


Parag 

P3 192129 “1 PRP 21 292 5 nye nyp 

Pe eGa a2, Kei DK AG LES 
Sp 211 9 


Tiga Tempa ENYA AN. CG KA 


5479. Dari Al-Migdad katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Di hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada ma- 
nusia hingga sedekat satu mil dari kepala, sehingga manusia akan mencu- 
curkan air keringat sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ada di- 


545 





antara mereka yang mengeluarkan keringat hanya sebatas dua telapak ka- 
kinya, ada pula yang sampai pada kedua lututnya dan ada pula yang sam- 
pai pusarnya, bahkan adapula yang sampai dibatas mulutnya". Beliau 
sambil mengisyaratkan tangannya pada mulutnya". (HR. Muslim) 


211 NT P 


SAI AN ANA AN Kan 0 
Bekam LA: AN Pee Pss 
Bea IG. Ba ea SEN 
DAD SG AAN pt Bap 
Etis Papa pnya HN 
(GS: V6. ( kngugsaKna, TP Ah 
15 sunah TE IA IT di Jo 
PN Ong 2 38“. Sign 
Legenda KAK 
KA SN 3 NYA 
2 NN EN JG GAS 
Git. BA AAA KANE 
hhe 


.. 


546 


5480. Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
"Pada hari kiamat kelak, Ailah berfirman kepada Adam: "Wahai Adam". 
Jawab Adam: "Aku sambut panggilanmu wahai Tuhanku". Firman Allah: 
"Keluarkan para penghuni neraka". Tanya Adam: "Berapa jumlah para 
penghuni neraka?". Firman Allah: "Jumlah mereka 999 setiap 1000 
orang". Di saat itulah anak bayi akan beruban dan setiap wanita yang ha- 
mil akan keguguran dan manusia terlihat bagaikan orang-orang mabuk, 
padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi mereka bingung disebabkan 
oleh kerasnya siksa Allah". Tanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, si- 
apakah diantara kami yang termasuk satu orang yang diselamatkan itu?". 
Sabda beliau: "Bergembiralah kalian, yang dimaksud dari jumlah tersebut 
adalah seorang dari kalian, sedang yang seribu dari Ya'juj wa Ma'juj". 
Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: "Demi Tuhan yang memegang ji- 
waku di tangan-Nya, semoga aku harap seper empat penduduk syurga 
dari kalian". Maka kami bertakbir, selanjutnya beliau bersabda: "Aku 
berharap semoga sepertiga penduduk syurga dari kalian", maka kami ber- 
takbir. Selanjutnya beliau bersabda: "aku berharap semoga separuh pen- 
duduk syurga dari kalian", maka kami bertakbir. Selanjutnya Rasulullah 
saw.: "Tidaklah kalian ditengah umat manusia, melainkan bagaikan sehe- 
lai rambut hitam diatas kulit sapi yang berwana putih atau bagaikan satu 
helai rambut putih yang ada di kulit seekor sapi yang berwarna hitam". 
(Muttafag ' Alaih) | 


3 Pap Pang TEKS Ada ON 
WN NIAS AT ena Ba Na ANA 


ge AI 7 Ie 


aan Ke gALs enhaad Khagag 


e #ev 3 0 jga anna IN 
» dakegana PLAT YAA 


» 

5481. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata: Saya mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Di hari kiamat kelak, Tuhan akan menampakkan be- 
tisNya, sehingga setiap mu'min dan mu'minah akan bersujud kepada- 
Nya, sedangkan orang-orang yang selama di dunia bersujud kepada-Nya 
karena Riya' dan Sum'ah, maka ketika ia akan bersujud, ia tidak dapat 


547 





bersujud dikarenakan tulang punggungnya menjadi kaku". (Muttafag 
' Alaih) 

2111) AGEN NN SUN Pete ren eta De MENAU Aa 4 

| | 91135 "-O01N 
eeaNho AN ds JG JS OPEN 

IK KN “AA IIA VII Ot na TG en 

DA AA ema Abal! Ye: 

Sop aa) (2 «yg . J2 3G A9 
1011 CL ngyren 


PA 3 Sa Pa Tera Pecat y "2 
PI BH EBNO) a92): lag. Bunga Teng 
Ladang (Ca 


5482. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, seorang besar dan gemuk akan dihadapkan kepada 
Allah, sedangkan nilainya di sisi Allah tidak lebih dari sehelai sayap nya- 
muk, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: "FALAA NUOIIMU 
LAHUM YAUMAL OIYAAMATI WAZNAAN/Dan Kami tidak me- 
ngadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat". “29) 
(Muttafag ' Alaih) 
S 2 » Ta 
JD 


../ 
PASAL KEDUA 
0235 GL png ra Pa De MMO Kah 
ng 3: DA 8 | ha — OLX 
sa AN Iyan 2 (. OP PENS 
PP ela I Fa Ya Ta 


2) 2. ac d | 3 a sa ni AN 
Cangaa JB( Ma SL xap) “Aa pan jug 


TEA au 2 8343199 aa PT RA Tenan Hata 
AS EN AAN GA 


29). Surat Al-Kahfi ayat 105. 


548 


7 7 r Cu - 
KE BEN SY YAH 
Pa Hedi Let 


9 Eoph Prlobay. Noka: IG S3 GAN 


. ? 


tax 


SR re MPD” UV 


5483. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika Rasulullah saw. mem- 
baca ayat: "YAUMA IDZIN TUHADDITZU AHBAARAHA/Pada hari 
itu bumi menceritakan beritanya "30)". Maka beliau bertanya: "Apakah 
yang dimaksud dengan menceritakan beritanya?". Jawab para sahabat: 
"Kiranya hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang Jebih tahu tentang hal 
itu". Sabda beliau: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan "beritanya" ada- 
lah bumi akan memberikan persaksian bagi setiap amal perbuatan yang per- 
nah dilakukan manusia selama berada diatas bumi. Pada hari itu bumi berka- 
ta: "Si Fulan telah melakukan perbuatan ini dan itu pada hari ini dan itu". 
Sabda beliau: "Itulah yang dimaksud dengan bumi memberitakan khabar- 
nya". (HR. Ahmad dan Tirmidzi) Dan katanya hadits ini hasan shahih gharib. 


4311 21131, 


G: pake ho AN Opa 16: MERE — OA 


ng Mr 


: Iesamd Ina Ok Ka! (96. SEN ip 
AP Om NATA PO PAPAN SA AN 
Idoy: PKI 


5484. Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
seorangpun yang meninggal dunia, melainkan ia menyesal". Tanya para 
sahabat: "Mengapa ia menyesal, wahai Rasulullah?". Sabda beliau: "Jika 
ia seorang baik, maka ia menyesal dikarenakan ja tidak dapat menambah 


» 


30). Surat Al-Zalzalah ayat 4. 


549 





kebaikannya. Jika ia seorang jahat, maka ia menyesal mengapa ia tidak 
dapat menjauhi kejahatan". Ki Tirmidzi) 


AON AAN Jb GIE KS 1 — Oto 


Kei AU po 
cc Lan SM IE ani 


Neo 


SEGERA 5 


(Ratna ” PIINA F3 
ME megang Jelang 


€93 2 6 IKATAN ol Je (AAA 
Laga 279» TER 299, 2903. 


SL AIA AN TAN 
.SIMAN Ola). Ka Par 


5485. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Di hari kiamat kelak, manusia dikumpulkan dalam tiga kelompok. Satu 
Kelompok berjalan kaki, satu kelompok berkendaraan dan satu kelompok 
lagi berjalan diatas wajah mereka". Tanya para sahabat: "Wahai Rasu- 
lullah, bagaimana mereka akan berjalan diatas wajah mereka?". Sabda 
beliau: "Sesungguhnya Tuhan yang mampu menjalankan manusia diatas 
kedua kaki mereka, maka Dia pula mampu untuk menjalankan mereka 
diatas wajah-wajah mereka. Mereka akan menjauhkan wajah mereka dari 
segala tempat yang tinggi dan berduri". (HR. Tirmidzi) 


Le da Adel w- er 2. 
Kanaan 4 A03 506: SE Ea OM 
S): MA YAA en sea NANTI 
OBAT AAN: TEKAN SK CA 


550 


2 a "3 
GP roy KASN 


5486. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ba- 
rangsiapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat seolah-olah ia meli- 
hat dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah surat Idzassyamsu 
kuwwirat, Idzassamaa-un fatharat dan Idzassamaa-un syaggat". (HR. Ah- 
mad dan Tirmidzi) 


N 


“bi 


PASAL KETIGA 


29 9” 3) « Cwe 
Leniko Gee NGK: IG yg £— SUV 


pa 


| 


METE ending P ed 3, F, Hen tar Pad 
sae as KN ba GL 1 Gelas 
Beban NA gen Dani 3 


Da AJAR Ce 0 Uas MAU 
3G. NYA Aga Mane Gang YEN 
aa F SG, KAA KA Na AKA AN Fe On 


Pe Lean Merta 


Nu (Ia 


5487. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah saw. pernah memberi- 
tahukan padaku: "Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan men- 
jadi tiga kelompok. Satu kelompok diberi kendaraan, diberi makan dan 
diberi pakaian, satu kelompok diseret oleh malaikat diatas wajah-wajah 
mereka dan mereka dilemparkan kedalam api neraka, dan kelompok yang 
terakhir adalah mereka berjalan dan merangkak hingga bertemu dengan 
Allah tanpa kendaraan, sampaipun seorang mempunyai kebun yang dibe- 
rikan kepada seorang yang mempunyai peternakan onta, maka ia tidak 


551 





mau menukar satu ontanya dengan kebun orang itu". (HR. Nasa'i) 


552 


JA AA HA LG 


BAB PERHITUNGAN, PEMBALASAN DAN 
PENIMBANGAN AMAL 


Seal 


PASAL PERTAMA : 
P4 Ba" ey gr. 
NE 4 k KDI kinGig— 9 OM 
kenanga AA aa KN 5 AJA (CAK 


at Kat 


ANTA SA F3 SAS 2) 
2g 2 


Petai . B3 ERA 


5488. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Tidak se- 
orangpun yang diperHitungkan oleh Allah dari hari kiamat kelak, me- 
lainkan ia akan celaka". Tanyaku: "Bukankah Allah telah berfirman: 
"FASAUFA YUHAASABU HISAABAN YASIIRAAN/Maka ia akan 
diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah"31)". ?". Sabda beliau: "Yang 
dimaksud dalam ayat itu hanyalah jika perhitungannya tidak dipersukar, 
akan tetapi seorang akan celaka jika ia dipersukar dalam perhitungan- 
nya", (Muttafag ' Alaih) 


KANAN 253613 PER DA — ON 


31). Surat Al-Insigaag ayat 8. » 


553 





PT Ela Ka Petai 2 KI 33 LG YAK: LA 
DEK, 113 TEA Id ge KA Za: Tag 

PN 2 Nee 3 Nan Pree pp 2g 
MEN TA NPL 


kerap 2 AG Td, Pp 


DANA aa ag EN dp3e Asa a AA Nang 
kaya Epi 330 SONG A3 (SEN 


5489. Dari "Adi ibnu Haatim, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tidak seorangpun dari kalian, kecuali ia akan berbicara langsung 
dengan Tuhannya, tanpa ada penterjemah dan dinding pemisah yang me-. 
misahkannya dengan Tuhannya. Ketika melihat ke sebelah kanan, maka 
ia tidak melihat apapun, kecuali-amalannya. Demikian pula ketika ia me- 
lihat kekiri, maka ia tidak melihat apapun, kecuali 'amalannya. Dan ketika 
ia melihat kehadapannya, ia tidak melihat apapun, kecuali api neraka. 
Karena itu jauhkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan ber- 
sedekah separuh buah kurma". (Muttafag 'Alaih) 


NN P red 
BALAS Na IE, Tape 
Inn 99 AL Aap hadir Pan Fa 2) Or 
TA PETI, par was 5 Gaia AU: Ka 
SANA AA 
997.0 Pe en abeta Ian At r Ta 


(pas: 6, HAN 


rsnctt 125 . rata 


| IN SI aah AN AG, Gina ee 


AP SALA pa 


Kala AA 


yr, Pd | 2s am Kera 


Aas Naa PALI TEA DSN AANG 
hehssita AN BANI DINGAN 


554 


5490. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Di 
hari kiamat kelak, Allah akan mendekatkan seorang mu'min hingga se- 
dekat-dekatnya, kemudian Allah menutupinya dan berfirman kepadanya: 
"Tahukah kamu, bukankah engkau telah melakukan dosa ini dan itu pada 
hari ini dan itu?". Jawab orang itu: "Benar wahai Tuhanku". Selanjutnya 
Allah terus menanyakan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh 
orang itu, sehingga orang itu mau mengakuinya dan sampai ketika ia me- 
rasa bahwa ia pasti akan celaka dikarenakan oleh dosa-dosanya, maka 
Allah berfirman kepadanya: "Selama di dunia dosa-dosamu telah Aku 
tutupi dan pada hari ini Aku ampuni engkau". Adapun orang-orang kafir 
dan kaum munafikin akan diserukan kepada mereka dihadapan orang 
banyak secara terbuka "HAA-ULAA-ILLADZIINA KADZDZABUU 
'ALAA RABBIHIM ALAA LA'NATUL LAAHI 'ALADLDLAALI- 
MIINA/Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. 
Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang dlalim". “32) 
(Muttafag ' Alaih) 


KAN A13: ena NA 
Cara AN: KN 3 BAN Ap AL: yan 


NS, e Tekanan 


Ao). AO ter sid lum 


5491. Dari Abu Musa katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw.: 
"Di hari kiamat kelak, setiap orang Yahudi atau Nashrani akan di- 
hadapkan oleh Allah kepada setiap muslim dan dikatakan kepadanya: 
"Orang ini adalah pemisahmu dari api neraka". (HR. Muslim) 


212 ta” na. Rae 


Asa Ja Yetalera S6: 3 Law 1-0 


Pr 
Ir CARA 185 KARO NA Ta 


32). Surat Huud ayat 18. 


SSS 





aa Ep pgn Ia en Na AG AT 31 ah Lee 
saban kes Dak Kaya KASUS 3 3 


Ian IL AM “ra PEN NN De gg... 

Jaw Jd. Ap (OK Pi Dan: sea 
PA 

C3 Kesan ta Pa Le. AG & 


—. Pe ADA Lg AN AS 


Sayang 3- 273 
OCE KE 


“Gisel 


5492. Dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Di 
bari kiamat kelak, Nabi Nuh didatangkan kemudian ditanyakan padanya: 
"Apakah engkau telah menyampaikan risalahmu?". Jawab Nuh: "Wahai 
Tuhanku, aku sudah menyampaikan risalahku". Ketika umatnya ditanya: 
"Benarkah Nuh telah menyampaikan risalahnya?". Jawab mereka: "Tidak, 
kami tidak pernah menerima peringatannya". Maka ditanyakan pada Nuh: 
"Siapa yang menjadi saksi-saksimu?". Jawab Nuh: "Yang menjadi 
saksiku adalah Muhammad dan umatnya". Sabda Rasulullah saw.: "Maka 
kalian akan didatangkan sebagai saksi dan kalian akan menyatakan bah- 
wa Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya". Selanjutnya 
Rasulullah saw. membacakan firman Allah: "WAKADZAALIKA JA- 
'ALNAAKUM UMMATAN WA SATHAAN-LITAKUUNUU SYU- 
HADAA-A 'ALAN-NAASI WA YAKUUNUR-RASUULU 'ALAI- 
KUM SYAHIIDAAN/Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu 
(umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas 
perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) Kak ", #33). (HR. Bukhari) 


Pn apa P4 en) 
INI AN An daan KAS 1 —0Y 
33). Surat Al-Bagarah ayat 143. 


556 


ghe 030 fc LIA AAN Lek Ud aan Ra 


SS API nanaoja: 1G. Aarian La 

AG Ia K NAS 16K 

NI G0 LA TE £ Igott rc 23w £ 29 1, 

sekar 523: pakarnya 
La han 


A aa . V. vw 3 -& 3 ad 
sos OKEN PA 1 Ko gu 


peta 
den Pn Letih Kh Pa AG 72 kd 1. Far 
J3 ja NT EN ang at TAP 
Pe 9d AE P4 Ko 2x , 
Dgn ga PAN Ga23 sia pal ega 


HAL: UKS, celasapa KENA 


5493. Dari Anas katanya: "Ketika kami sedang berada di sisi Ra- 
sulullah saw. maka beliau tertawa. Tanya beliau: "Tahukah kalian, me- 
ngapa aku tertawa?". Jawab para sahabat: "Kiranya hanya Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu tentang hal itu?". Sabda beliau: "Aku tertawa 
disebabkan seorang hamba akan mendebat Tuhannya: "Wahai Tuhanku, 
bukankah Engkau telah melindungi aku dari perbuatan dhalim?". Jawab 
Allah: "Ya". Kata si hamba: "Aku tidak akan menerima keputusan bagi 
diriku, kecuali aku akan mendatangkan seorang saksi dari aku". Firman 
Allah: "Pada hari ini kamu boleh mendatangkan saksi dan malaikat pen- 
catatpun akan memberikan kesaksiannya pada kamu". Kemudian Allah 
menutup mulut orang itu dan Dia menyuruh kepada seluruh anggota 
tubuh orang itu untuk berbicara memberikan kesaksiannya masing- 
masing, sehingga seluruh anggota tubuh akan berbicara untuk mem- 
berikan kesaksiannya masing-masing, sedangkan lidah orang itu tetap 
terkunci. Setelah dipersaksikan segala amalannya oleh setiap anggota 
tubuhnya, maka orang itu berkata pada anggota tubuhnya: "Cukup celaka 
bagimu, sebab selama ini aku telah berjuang untuk kamu, tapi nyatanya 


557 


kamu tidak dapat membela aku". (HR. Muslim) 
N2 7 red Oo tenyp oa 
SS) Ma Ina V3: Jep ON 
COMAL AA . Pa Tag 
—er dana Sa: Tea 3G 


Pu? Para Pat 2. 269 
perawi CI: Gs - Tenaga BA 


3 Tr - 
“21 Kn 

2 “41 A0 Pa na - 9 9 Goo 
L ang An 
Tn LA ni 

Ing y ga Joged arora At Pa 
SA Ga Ki 
3 ANTA J6 Kaset 


13 Em 3 KE NK Na PI LN Der 


ye GNU pgn na , 
sa AA una 9201 JG. Jet dpi 273 
PN ea DA Ga Geng naLaw NI, 
5. ai ga Leg: PIN! 


N 


» KN Ga 2 PAI Tapa Ta | 7 
Ae: Isis ANN , D SENGL Kp 
I 2g PRIKE De 97. EN 
NN aon Te MAN BUTA 
Le aa AP, OA, « P7 Lara K. 7 

SAN EA BUG IPS. MAAN, K3 


Pn Can Lek It MU en Ie anne Pa 


OS Pengan BNN Aan Kep Old has 
yank 01 Ker LOL NA 0201 
PE HSE Ga Opa: ML a , AI Kr 


y- 


3 . TO PATI ANA 


Ta, 


» kamooloy- A PEN SATLAN SN 


5494. Dari Abu Hurairah katanya: "Para sahabat pernah bertanya: 
"Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami di hari 
kiamat kelak?". Sabda beliau: "Apakah kalian terhalang melihat mata- 
hari disiang hari disaat langit tidak berawan?". Jawat para sahabat: 
"Tidak". Tanya Rasulullah saw.: "Apakah kalian terhalang melihat 
bulan purnama di malam hari dikala langit tidak berawan?". Jawab 
mereka: "Tidak". Sabda beliau: "Demi Tuhan yang memegang jiwaku 
ditangan-Nya, kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata kalian 
secara langsung, sebagaimana kalian dapat melihat salah satu dari 
pada matahari ataupun bulan". Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Maka Tuhan bertemu dengan seseorang dan berfirman: "Wahai Fulan, ' 
tidakkah Aku telah memuliakanmu, telah menjadikanmu sebagai tuan, 
telah mengawinkanmu, telah Kami tundukkan padamu kuda dan onta 
dan telah Kami limpahkan padamu berbagai kurnia-Ku sehingga eng- 
kau hidup penuh kesenangan?". Jawab orang itu: "Ya". Tanya Allah: 
"Wahai Fulan, apakah engkau mengira, bahwa engkau akan bertemu 
dengan Aku?". Jawab orang itu, "Tidak". Firman Allah: "Pada hari ini, 
Aku lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan Aku". Kemudian 
orang kedua dihadapkan pada Tuhannya dan terjadilah tanya jawab 
antara ia dan Tuhannya seperti yang dialami oleh orang yang pertama, 
kemudian orang yang ketiga dihadapkan kepada Tuhannya. Dalam ke- . 
sempatan ini Allah-pun mengajukan pertanyaan yang sama sebagai- 
mana yang diajukan kepada orang pertama dan orang kedua. Jawab 
orang ketiga: "Wahai Tuhanku, aku beriman kepada-Mu dan aku ber- 
iman pula kepada kitab-kitab-Mu, kepada Rasul-Mu. Dan akupun ber- 
sembahyang, berpuasa dan bersedekah". Kemudian orang itu menye- 
butkan beberapa amal kebajikan yang telah ia lakukan. Firman Allah: 
"Baik". Kemudian Allah berfirman: "Sekarang akan kami datangkan 
saksi yang dapat memberi kesaksian padamu". Sehingga orang ketiga 
berfikir dalam dirinya: "Siapa yang akan memberikan kesaksian 


559 





padaku?". Kemudian Allah menutup mulut orang itu dan mempersilahkan 
paha orang itu untuk berbicara, sehingga pahanya, dagingnya, tulang- 
tulangnyapun ikut memberikan kesaksian atas semua perbuatan yang 
pernah dilakukan oleh orang itu, agar orang itu tahu bahwa dirinya tidak 
termasuk orang yang beruntung. Orang itu adalah seorang munafik yang 
amat dimurkai oleh Allah". (HR. Muslim) 


sar 


PASAL KEDUA 


P5 A92) Kag 33 ad AN ADA 
AI Io AN Ip S2: IG GARASI — 00 


.... 


Pain 


an, na, 1? Pa au 2gp nm Mn oa. 
Naa Da PAN Eh aan 


Pata KOS ASN tap 


“272 
ON ant Na KA De AG 
ATP TA PALU 5 Mop He 253 


5495. Dari Abu Umamah katanya: "Aku pernah mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Tuhanku telah menjanjikan padaku, bahwa Dia 
akan memasukkan kedalam syurga tanpa perhitungan dan tanpa disiksa 
dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang. Dan setiap seorang dari 
mereka akan diikuti oleh tujuh puluh ribu yang lain dan ditambah tiga 
takaran dari takaran Tuhanku". (HR. Ahmad) 


, : 
ATA “IE: Ka ata ng ne Parah 


AJB: JU RAS Lea gand pg — 0 

NAS LI PI Pan at IN GB 
er Pap TAG) PP Senam 13 Dn KAA In 
Pena AL AG UI - 1. Pa PAKA 
KIE NG, #ennaoeasen 


560 





LA Kep 


Po Mean CINA 5 PN NAN 


PD PNY Einoyey HIlog GALANG 


5496. Dari Al-Hasan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: "Dihari kiamat kelak, manusia akan dihadapkan kepada Allah ' 


dalam tiga kelompok. Kelompok pertama dan kedua, pertemuan mereka 
dipenuhi dengan perdebatan dan mengajukan alasan-alasan kepada 
Tuhannya. Adapun kelompok yang ketiga, di saat itu buku catatan amal 
dibagi-bagikan, diantaranya ada yang menerimanya dengan tangan kanan 
dan diantaranya pula ada yang menerimanya dengan tangan kiri". (HR. 
Ahmad dan Tirmidzi dan katanya hadits ini tidak shahih, karena Al 
Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah). 


£LGanan et 


SS LG 


5497. Sebagian perawi hadits juga meriwayatkan hadits dari Al- 
Hasan dari Abi Musa. 


» A36: sa Atas OLAA 


. 2LAN YAA AA YA NPL 1g HA Fan 
IN, 


| an MPa Ia 2, aa 3 bana PA si 


Pp" 


ANA YA LP en eng NK Pan JUL La € 
', 4 u SN . br kal 
S1, Lean Lada gan Ll 


561 











F 2... G0 4 go er) Oa na z 
mna ja ag war His n is 


5498. Dari Abdullah bin Amru katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Di hari kiamat kelak, Allah akan memilih seorang dari umatku 
dihadapan orang banyak, kemudian diberikan kepadanya '99 buku catatan, 
setiap satu 'buku catatan besarnya sejauh mata memandang. Ketika di- 
tunjukkan padanya buku catatan tersebut dan ditanyakan padanya: "Apa- 
kah kamu akan membantah salah satu dari buku catatan .ini?, atdlakah 
kamu di dlalimi oleh petugas pencatat-Ku?". Jawab si hamba: "Wahai 
Tuhanku, tidak". Firman Allah: "Apakah kamu mau mengajukan alas- 
an?" Jawab orang itu: "Wahai Tuhanku, tidak". Firman Allah: “Benar, 
— sesungguhnya bagimu di sisi Kami masih ada kebajikan dan pada bari ini 
kamu tidak akan di dlalimi sedikitpun". Kemudian dikeluarkan baginya 
sebuah kartu yang tertulis "ASYHADU AN LAA TLAAHA TELAULAH 
WA ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH". Ke 
mudian Tuhan berfirman: "Pergilah ke tempat timbangan" "Jawab orang 
itu: "Wahai Tuhanku, apa maksud kartu sEkecil ini jika dibuhdiifkan 
dengan buku-buku catatan sebesar H9. Firman Allah: "Sesungguhnya 
engkau tidak akan dianiay2 sedikitpun. Selanjutnya ketika “biiku-buku 
“catatan itu diletakkan & Salah satu piringan neraca/timbangan, sedangkan 
Si lulisan dua kalimat syahadat tersebut “diletakkan di- 
Nang Jain, maka. piringan yang berisi buiko-buku" catitan 






“Jimat sana turun 'kebawah, dikarenakan ia lebih be 
dan tidak Get yang dapat mengalahkan setia nama Allah". (HR. 


na 








Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


AAN EME AA MEP TI AT BIKSAI 


pepe ya 5 #10 a12 Na y 
Pa S5 MEN menengah An 


”7 RAP 31 


Nana dal D9 
CP KI BSen ja 
Siou AN Ip Nala $ HAN Tango yi 
TA Ea BESI S3 9G, 


Pa 
go 2 ”. 


1 


Cal: PRANK 0 Rela daa Oak 


Pa An) Head 


$ 23 ydoMy Ke 


5499. Dari Aisyah, bahwasanya ketika ia ingat pada api neraka, 
maka ia menangis sehingga Rasulullah saw. bertanya: "Mengapa engkau 
menangis?”. Kata Aisyah: "Aku menangis dikarenakan aku ingat pada api 
neraka, apakah kamu akan mengingat istri-istrimu di hari kiamat kelak?". 
Sabda Rasulullah saw.: "Di dalam tiga-keadaan di hari kiamat kelak, 
tidak seorangpun akan ingat kepada yang lain. Yang pertama, ketika 
dihadapkan didepan timbangan amal, di saat itu seorang tidak akan ingat 
kepada yang lain sampai ketika ia mengetahui apakah timbangannya 
ringan ataukah berat. Yang kedua, ketika dibagikannya buku-buku ca- 
tatan amal, disaat itu seseorang tidak akan ingat kepada orang lain se- 
belum ia mengetahui, apakah ia akan menerima catatan amalnya dengan 
tangan kanannya atau dengan tangan kirinya atau dari belakangnya? 
. Yang ketiga, diwaktu seseorang dijalankan diatas shirath, disaat itu se- 


“Seorang. tidak ingat Tea aan aa ia sedang berjalan diatas-ne- 





Bi 





2 


PN 


Tn 


raka jahanam". (HR. Abu un) 
AE 7” -3 Ta 


PASAL KETIGA 


kransanggn Ssnssang— 00 
2. Pa en Pn g119 
KANG YANY AIA HA AT MEA ANAAPAN 


2. KATA ag Ca ya RAL bata NAIK KAKI Na 


NA AN PEN NA 


1) Pad V4 Pp 2, pr op anepe an) da 
2 Kia AN Ia AO, ANT ap 
7 P SG 2) 2 Mal d 
TOP INA ALAM AE ANN 


ARP 


CO rap. pn Pa TON AAA 


1717321 2) 


! Pa Maa 25 MANIS 


2 Ana 


AI Aa ya TON sragen 


SA 43 LNG rae (ena Ga, 


CAN TA 
au 29) karpet a tegak nat 
kankean KN. aah 


at 


a AIES ES (Aa A Sha CIA gaga | 


Pa ng 8» 13 
A3 2 EA AG NI 


& 
"& 


1 





Tan , 168 AN 
ghapray, WA Jaga 


5500. Dari Aisyah katanya: "Ada seorang datang dan duduk di sisi 
Rasulullah seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa 
orang budak sahaya. Mereka suka berdusta padaku, mengkhianati aku 
dan melanggar perintahku, sehingga aku caci mereka dan adakalanya aku 
pukul mereka, bagaimanakah keadaanku kelak terhadap mereka?". Sabda 
Rasulullah saw.: "Di hari kiamat kelak, para hamba sahayamu akan di- 
perhitungkan besarnya pengkhianatan mereka, pelanggaran mereka dan 
kedustaan mereka terhadapmu. Kemudian kamupun akan diperhitungkan 
tentang cacianmu dan pemukulanmu terhadap mereka. Jika pelanggaran 
mereka besarnya sama dengan penyiksaanmu terhadap mereka, maka ka- 
mu tidak akan mendapat tuntutan sedikitpun dan kamupun tidak akan 
mendapat pahala. Akan tetapi jika penyiksaanmu terhadap mereka lebih 
kecil dari pelanggaran mereka, maka kamu akan mendapatkan pahala, 
cakan tetapi jika penyiksaanmu lebih besar dari pelanggaran mereka, maka 
kamu akan mendapatkan tuntutan dari mereka". Kemudian lelaki itu men- 
jauh sedikit dan ia menangis, sehingga Rasulullah saw. bersabda pada- 
nya: "Tidakkah engkau membaca firman Allah: "Kami akan memasang 
timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seseorang di- 
rugikan barang sedikitpun. Dan jika amalan itu seberat biji sawipun, pasti 
Kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah Kami menjadi orang-orang 
yang membuat perhitungan". “34) Maka orang itu berkata: "Wahai Ra- 
sulullah, aku kira tidak ada jalan lain bagiku, kecuali aku harus mem- 
bebaskan mereka semua dan saksikanlah bahwa mereka aku nyatakan 
bebas semuanya". 

(HR. Tirmidzi) 


P A1 | 7 rt ni 
Papan Gg — 00 


OS ANN KG 


brwololuc eh 


€ "bner 1 ses PUN ea, 3 


Pet Oa 


34). Surat Al-Anbiyaa” 147. 


565 





NAGA “7G 2 


vj A3 , P 
Piodaya Ha! MEI Ken AGE GS yak 


5501. Dari Aisyah katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw. berdo'a dalam salah satu shalatnya: "Ya Allah, perhitungkandah: aku 
dengan perhitungan yang ringan". Kataku: "Wahai Nabiyullah,:apa yang: 
dimaksud dengan perhitungan ringan?". Sabda beliau: "Yaitu Allah me. 
maafkan segala dosa yang ada pada catatan amal seseorang. Wahai Aisyah, 
di hari itu seorang akan celaka jika perminngannya | diteliti seocermat:: 
aan oleh Allah". (HR. Ahmad) FK 
291 3 1 Ad 


TOWN panen yana LINE ON 2. 
Sh 2 PX, 26101 | Pea 2 KA 
N Ea YAN LGS 


WES (SISA IS TP) siksa 
Sr. Ye GR AE Ge Bee ya 
HWS Fed ' 


5502. Dari Abu Said Al-Khudri, bahwasanya pada suatu hari, ia: 
pernah datang pada Rasulullah saw. seraya berkata: "Beritahukan padaku, 
siapa yang kuat berdiri dihadapan Tuhannya di hari kiamat kelak, 
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: "YAUMA YAOUUMUN:-. 
NAASU LIRABBIL 'AALAMIIN Yaitu hari ketika manusia- berdiri 
menghadap Tuhan Semesta Alam". “35) Sabda Rasulullah saw.: "Di saat 
itu akan diringankan bagi seorang mu'min keadaannya sehingga ia me- 
rasa berdiri dihadapan Tuhannya seperti ketika ia melakukan shalat far- 
dhu". (HR. Al-Baihagi dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyuur) " 


Aam KANG Pangan SE KE—0OX 
LA NIA (ra IN pr 05an PN) 


35). Surat Al-Muthaffifiin ayat 6. N 


566 











AT y ata NYA! £ 27 CG 
KAU N rr Ie 


Ope 3 


Ap Haa Oy KEL Kd TAP 


ox Ga S9 


. Let 


5503. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah ditanya tentang maksud firman Allah: "YAUMIN KAANA MIO- 
DAARUHU KHAMSIINA ALFASANATIN", alangkah panjangnya hari 
itu?". Sabda beliau: "Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangan-Nya, 
sesungguhnya pada waktu itu akan diringankan bagi seorang mu'min 
sehingga waktunya hanya terasa seperti ketika ia sedang mengerjakan 
. Shalat fardhu di dunia”. (HR. Al-Baihagi dalam Al-Ba'tsu wan Nusyuur) 


La Ta Joe 3 


Dal 2 NAN Z 
anne ALAN PA 


Op 


12007711, GE nang pala 0 


AN A3 TOL Cikae KA 
IA 1107 Dog » 2 payet 
tp" okay AKA GEA PAS A3 ad aa 
. Sean Pad. Ang 
| pi ha Tr 


5504. Dari Asma” binti Yazid, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Di hari kiamat kelak, manusia dikumpulkan dalam suatu tanah 
lapang, kemudian ada malaikat yang menyeru: "Dimanakah orang-orang 
yang gemar merenggangkan punggungnya mereka dari tempat tidurnya 
untuk beribadah di malam hari?". Maka orang-orang yang suka beribadah di 
malam hari bangkit dan jumlah mereka hanya sedikit. Kemudian mereka 
dipersilahkan masuk kedalam syurga tanpa diperhitungkan. Kemudian 


NN 


561 





seluruh manusia dipersilahkan untuk menuju ke tempat perhitungan" . 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 





568 





